HARIAN UNTUK UMUM 
TERBIT SEJAK 28 JUNI 1965 


Pendiri: PK. Ojong 4920-1980) 
Jakob Octama 


5 OKTOBER 2012 


AMANAT 


HATI NURAN 


KOMPAS 


I RAKYAT 


TERBIT 36 HALAMAN «4 KLASIKA 
NOMOR 097 TAHUN KE-48 
Online: www.kompas.com 
E-mail: kompas@kompas.com 
Telepon: Redaksi (021) 5347710 


Iklan (021) 53679909 
Sirkulasi (021) 53679599 
Harga langganan Rp 78.000— 
Harga eceran Rp 3.500— 


KRL Anjlok Diduga 
karena Rel Patah 


JAKARTA, KOMPAS — Kece- 
lakaan Kereta Rel Listrik Com- 
muter Line terjadi di Stasiun 
Cilebut, Bogor, Jawa Barat, Ka- 
mis (4/10), tiga hari setelah PT 
KAI Commuter Jabodetabek 
menaikkan tarif Rp 2.000, Diduga 
kecelakaan terjadi karena ada ba- 
gian rel yang patah. 

Dua dari delapan gerbong 
KRL 435 anjlok. Badan gerbong 
nomor tiga melintang dan meng- 
hantam peron stasiun. Tidak ada 
korban jiwa dalam kecelakaan 
itu. 

Peneliti perkeretaapian Lem- 
baga Ilmu Pengetahuan Indo- 
nesia, Taufik Hidayat, menyata- 
kan, pemerintah harus bertang- 
gung jawab meningkatkan ke- 
andalan prasarana perkeretaapi- 
an di Jabodetabek agar tak terjadi 
kecelakaan lagi. Hal ini perlu 
slama ini ma- 
ik kepen- 
tingan perawatan prasarana ke- 
reta api antara Direktorat Jen- 
deral Perkeretaapian Kemente- 
rian Perhubungan dan PT Kereta 
Api Indonesi: 

Rel merupakan satu dari sede- 


mengancam keselamatan pe 
lanan KRL. "Kondisinya s 
darurat dan butuh pembenahan 
segera apabila ingin meningkat- 
kan kapasitas angkut KRL, yang 
saat ini baru 2 persen dari total 


perjalanan Jabodetabek,” kata 
Taufik 

Dengan frekuensi perjalanan 
yang makin banyak, diperlukan 
peralatan otomatis untuk menja- 
min keandalan dan kese| 
Kenyataannya, banyak pi 
yang digunakan di Jabodetabek 
sudah tidak mumpuni sehingga 
kerap menimbulkan gangguan. 

Taufik mengatakan, pening- 
katan keandalan KRL di Jabo- 
detabek selayaknya didukung de- 
ngan anggaran dari pemerintah 
karena biaya yang dibutuhkan 
sangat besar, Apabila seluruh bi- 
aya perawatan diserahkan kepa- 
da PT KAI, konsekuensinya tarif 
KRL akan makin mahal, 

Direktur Utama PT KAI Igna- 
sius Jonan mengatakan, pih: 
nya tetap akan merawat pr 
rana meski dana perawatan t: 
hun ini dari pemerintah belum 
cair, 

Sementara itu, Direktur Pra- 
na Direktorat Jenderal Per- 
keretaapian Arief Heryanto 
mengatakan, kalaupun penyebab 
anjloknya KRL adalah kerusakan 
rel, tanggung jawabnya ada di PT 
KAI. (RYO/ART) 


| Lihat Video Terkait 


sai 


"KRL Anjlog di Stasiun 
Cilebut " di 
vod.kompas.com/ 
krlanjlogdicilebut 


KOMPAS/LASTI KURNIA 


Gerbong penumpang nomor tiga pada rangkaian KRI, Commuter Line dari Bogor menuju Jakarta anjlok di Stasiun Cilebut, Bogor, Jawa Barat, Kamis (4/10), Kereta anjlok, 
bergeser dari relnya, dan menabrak ujung peron serta masuk setengah bagian ke rel di jalur berlawanan. 


www.kompas.com 


KOMPAS 


TA RA 


layanan 
berlangganan 


021- 2567 6000 


hotline@kompas.com 


www.facebook.com/kompastb. 


(8) 


www.twitter.com/harlankompas 
www.twitter.com/kompasbreaking 


@ KPK Bidik Anas 


@ Romney Kembali ke Pacuan 


Telesindo Shop 
KACICILAN 


980,00 


Menatatai 
24 bulan 


950,00 


920,00 


28/9 1 2 


13 D Semarak Ulang 


1 Oktober - 15 November 2012 


Awan 


“Syarat & Kotontuan Berlaku 


REBUT GRAND PRIZES 13 TOYOTA AVANZA 


Tahun 


Harga Mulai 


"5.900 


Balasan Turki Lebih Gencar 


Suriah Sudah Meminta Maaf 
AKCAKALE, KAMIS — Turki dua kali melakukan 
serangan militer ke wilayah Suriah, Kamis (4/10). h Suriah Tu 

Serangan itu menewaskan sejumlah tentara dan 
beberapa warga sipil Suriah. Ini merupakan balasan 
atas serangan mortir Suriah sehari sebelumnya, yang 
menewaskan lima warga Turki di kota Akcakale, 


Pemerintah Turki 
meminta parlemen 
memberikan izin un- 
tuk — mengerahkan 
kekuatan 
menghad. 
8 


S saat. Turi 
dah — mengerahkan 
pasukan di wilayah 
an dengan 
panjang 900 kilometer. 

Pihak Suriah menyatakan pe- 
nyesalan atas serangan hari Rabu 


oleh pasukan mereka 
ke wilayah Turki. 
Menteri Penerangan 
Suriah Omran Zoabi 
mengatakan, ne- 
garanya — menghor- 
mati kedaulatan 
Turki dan menegas- 
kan tak akan 
mengulangi kesalah- 
an serupa, 


(Bersambung ke hal 15 kol 3-5) 


P 


BEBERAPA KETE 


Suriah tewas 
dan empat 
warga luka- 


merintah Sur 
menembaki 


nya anggota 
militer Lebanon, bawa korban 
akibat tembak- luka-luka dua 
an dari arah pengungsi dan 
wilayah Suriah. seorang pener- 
kearah gerbang jemah Turki, 
perbatasan 
Bagiah di Leba- 
non utara, Tem- 
bakan itu terja- 
di ketika puluh- 
am warga Suriah 
melintasi ger- 
bang tersebut 
menuju Leba- 
non untuk me- 
nyelamatkan 
diri dari aksi 
kekerasan di 
“Suriah. 
Ge 


Sumber: Litbang "Kompas'/STN, diolah 


Perdane 
1 


Tayyip Erdogan 
kamp pengungsi menegaskan, 
luka, di antara- Suriah di wilayah penembakan dari an Tripoli, sete- 
Turki yang mem- wilayah Surlah 
ke kamp pe- 
ngungsi Suriah 
di Turki 
merupakan 
pelanggaran 
terhadap batas 
negarakedua 


Pn Ng 
Be 
1 Pembari 


Te naya, 


na, nia 
GANGAN DI PERBATASAN SURIAH 


Lebanon menge- Phantom tentara dan Presiden Bashar » 
rahkan pasukan Turki ditembak — armada militer — al-Assad meng- 
ke kota pelabuh- jatuh oleh Suriah Turki dikirim ke geser ratusan 
didekat perba- daerahperba- — tentara dan — 4, 
tasan, Turki tasan dengan — 170 tank ke 
bertekad mem- Suriah untuk perbatasan 
balas tindakan — mengantisipasi — dengan Turki 
penentang Suriah. Insiden — kemungkinan sebagai bentuk » 
Presiden Suriah ini menambah aksi militer lan- perlawanan atas 
Basharal-Assad ketegangan di. jutan dari Suriah Ankara yang” « 
yang menyebab- antara kedua. yang telah mes sudah lebih dulu 
kan 13 orang negara dan nembak jatuh jet memol i 
tewas dan42 — meme buka tempur F4 milik pasuk: p 
orang terluka, — kemungkinsan. Turki 

keterlibatan 


ecep 


lah terjadi ben- 
trokan antara 
pendukung dan 


an "Kompas" FOTO,AFP, GRAFIK ANDRI 


FOKUS 


Mau Dibawa ke Mana Senkaku/Diaoyu? 


Selama hampir sebulan 
terakhir, dunia dibuat 
waswas melihat 
perkembangan situasi di 
Laut China Timur, 
tempat berada kepulauan 
yang dinamakan 
Senkaku oleh Jepang, 
tetapi China 
menyebutnya Diaoyu. 
Kasatmata, tidak ada 
yang istimewa dari 
kepulauan itu. 


Oleh DAHONO FITRIANTO 

anya ada lima strategis, 

pulau kecil dan Baca Juga Ketegangan memun- 

dua karang tak Sabila cak setelah 11 September 
berpenghuni. Kabarnya, lalu pemerintah pusat 
pulau-pulau itu hanya Jepang membeli tiga da- 
berisi kawanan kambing, HAL 33-34 ri lima pulau utama di 


burung laut, dan sejenis 
tikus tanah, 
Namun, tiga raksasa ekonomi 
Asia, yakni China, Jepang, dan 
Taiwan, memperebutkan kepu- 
lauan tersebut. Konon, di bawah 
kepulauan itu tersimpan ca- 
dangan minyak dan gas dalam 
jumlah besar. Perairan di seki- 
tarnya pun kaya dengan sumber 
daya perikanan. Kepulauan itu 
juga terletak di jalur pelayaran 


kawasan tersebut. China 

dan Taiwan pun marah besar, 

China dan Taiwan mengirim 
apal patroli mereka ke 
sengketa tersebut. 
abu (8/10), kapal-kapal 
pengawas kelautan China 
masih terlihat di perairan seng- 
keta dan mengabaikan perintah 
Penjaga Pantai Jepang untuk 


(Bersambung ke hal 15 kol 1-2) 


Perlu Cermat Atur 
Regulasi Alih Daya 


Centre, di Jakarta, Kamis (4/10). 

Sofjan mengatakan, pengusaha 
tidak ingin berbenturan dengan 
buruh dan memilih dialog untuk 
mencari solusi. 

"Pengusaha dan buruh harus 
mengatasi masalah ini bersama 
karena kita tahu, ada perusahaan 
penyedia jasaalih daya yang tidak 
baik, ada juga yang baik. 

Ketua Umum Asosiasi Peng- salah buat aturan, kita akan se- 
usaha Indonesia (Apindo) Sofjan — makin tidak kompetitif sehingga 
Wanandi mengatakan hal inisaat bukannya menambah pekt 
membuka diskusi panel Speak tetap, tetapi malah mengu 
Up bertajuk "Hapus Outsourcing, — lapangan kerja,” ujar Sofjan. 
Kepentingan Siapa?” yang di 
lenggarakan Apindo Training 


JAKARTA, KOMPAS — Pe- 
merintah perlu cermat menyu- 
sun regulasi yang mengatur pe- 
larangan perusahaan perantara 
atau penyedia jasa tenaga alih 
daya (outsourcing). Peraturan ba- 
ru ini tetap memperhatikan 
daya saing industri dan menjaga 
upaya penciptaan lapangan kerja 
baru. 


(Bersambung ke hal 15 kol 6-7) 


SHIF 


NISSAN 


T 


NEW GRAND LIVINA 


“Stylish De 
». Complete 


Nissan CARE 


mrioperkoran @ ScraperOne & 


sign 
Safety 


ke 


Kaskus 


NISSAN GRAND LIVINA 
2 COMES MORE ADVANCED & STYLISH 
( Segera kunjungi Dealer Nissan terdekat atau klik www.nissan.co.id 
Nissan. Innovation That Excites. 


KOMPAS, JUMAT, 5 OKTOBER 2012 


KILAS 
POLITIK & 
HUKUM 


KPK Bakal Tetapkan 
Tersangka Bank Century 


Wakil Ketua Komisi Pemberan- 
tasan Korupsi Busyro Mugoddas 
mengatakan, dalam waktu tidak 
lama lagi kasus pemberian dana 
talangan Bank Century akan di- 
tingkatkan statusnya dari 
nyelidikan menjadi penyidikan. 
"Hasil analisis, ada indikasi 
korupsi dalam pembei 
talangan Bank Century," kata 
Busyro di Jakarta, Kamis (4/10). 
Menurut Busyro, KPK sedang 
menakar sejumlah bukti untuk 
menentukan tersangka dalam 
kasus ini. Busyro memastikan, 
tersangka dalam kasus korupsi 
pemberian dana talangan Bank 
Century adalah warga negara 
Indonesia. Satuan tugas penye- 
lidikan kasus Bank Century ma- 
sih harus melakukan gelar per- 
kara untuk menetapkan ter- 
sangka. Salah satu yang dikaji 
dalam penyelidikan kasus Bank 
Century adalah mekanisme fa- 
silitas pinjaman jangka pendek. 
Busyro juga mengatakan, KPK 
tengah menelisik keterlibatan 
pejabat Bank Indonesia. (BIL) 
Anggota TNI Tidak Boleh 


Beli Rumah Dinas 


Kepala Staf Angkatan Darat 
Jenderal Pramono Edhie Wibo- 
wo mengatakan, anggota TNI 
AD tidak boleh lagi membeli 
rumah dinas, Kebijakan baru ju- 
ga diterapkan, yaitu anggota 
TNI yang pensiun mulai 2010 
otomatis harus meninggalkan 
rumah dinas, Anggota TNI yang 
pensiun sebelum 2010 diizinkan 
menempati rumah dinas hingga 
meninggalnya pensiunan terse- 
but atau istrinya. "Saya juga oto- 
matis akan tinggalkan rumah di- 
nas begitu pensiun,” kata Pra- 
mono di Jakarta, Rabu (3/10). 
TNI kini membuat berbagai ke- 
bijakan tentang penggu 
rumah dinas. Kebijakan ini di- 
usahakan optimal bisa menjadi 
solusi banyaknya masalah. Tiap 
matra menggunakan pendekat- 
an berbeda untuk mengatasi 
masalahnya. (EDN/ONG) 


POLITIK & HUKUM 


Dialektika Demokrasi 


ENI 


'KOMPAS/HENDIA A SETYAWAN 


Anggota Fraksi PDI-P Yasonna Laoly (kanan), anggota Fraksi Partai Demokrat Ruhut Sitompul (tidak 


tampak), dan pengamat politik Unive 


itas Indonesia Andrinof Chaniago (kiri) menjadi pembicara 


dalam diskusi "Dialektika Demokrasi” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/10). Diskusi 
tersebut membahas saling bongkar korupsi di partai politik. 


ALIANSI KEBANGSA, 


AN 


Banyak Nilai Luhur Hilang 


JAKARTA, KOMPAS — Ba- 
nyak nilai luhur kebangsaan In- 
donesia hilang, Nilai luhur ke- 
bangsaan tersebut antara lain ke- 
budayaan disempitkan menjadi 
kesenian, politik menjadi sarana 
perebutan kekuasaan, dan eko- 
nomi didominasi sistem ekonomi 
global. 

Demikian benang merah per- 
temuan Aliansi Kebangsaan In- 
donesia dan Pemimpin Umum 
Kompas Jakob Oetama di kantor 
Kompas, Jakarta, Kamis (4/10). 
Kunjungan Aliansi Kebangsaan 
dipimpin ketuanya, Ponco Su- 
towo, didampingi Saafroedin Ba- 
har, Zaky Siradj, dan Ansel da 
Lopez. 

Mengingatkan terjadinya pe- 
ngikisan itu menjadi tugas ber- 
sama, Di antaranya, Aliansi Ke- 
bangsaan Indonesia, sebuah ge- 
rakan moral tanpa muatan ke- 
pentingan politik praktis. 

"Motivasi kami jauh dari ke- 
pentingan politik praktis, tetapi 


semata-mata demi melestarikan 
dan mengembangkan warisan lu- 
hur nenek moyang,” ujar Ponco 
Sutowo. 

Hal yang dilakukan Aliansi Ke- 
bangsaan adalah membangun 
ringan sebagai sarana sosialisasi 
menyebarkan gagasan. Upaya 
mengingatkan itu diakui Ponco 
terkendala banyak hal, di an- 
taranya arus umum praksis pe- 
merintahan yang mengedepan- 
kan kepentingan sempit dan se- 
saat. 

Dalam hal kehidupan kene- 
garaan, menurut Saafroedin Ba- 
har, Aliansi Kebangsaan mem- 
fokuskan perhatian kepada UUD 
1945, khususnya Pembukaan 
UUD 1945. Alasannya, di sanalah 
terkrisi i cita-cita dan per- 
juangan bangsa Indonesia mem- 
bangun sebuah negara yang mer- 
deka berdaulat. 

Dalam kondisi karut-marut sa- 
at ini, peran agama mandul. Hal 
ini karena kehidupan beragama 


tidak ditekankan sebagai upaya 
membangun kehidupan yang 
berakhlak. 


Jakob Oetama mengapresiasi 
gerakan moral Aliansi Kebang- 
saan. Kebutuhannya mendesak 
di tengah kondisi kehidupa 
kenegaraan semua serba cair, 
di tengah bangsa Indonesia 
mencari — calon — pemimpin 
nasional 2014. Kegiatan dan ga 
gagasannya perlu dist 
lisasikan ke masyarakat. Tuju- 
annya, mengingatkan dan me- 
nyadarkan agar bangsa ini tidak 
terbawa arus pragmatisme ber- 
lebihan. 

Salah satu dari kegiatan Aliansi 
Kebangsaan yakni akan diseleng- 
garakan seminar tentang kepe- 
mimpinan nasional paling lam- 
bat sebelum Desember 2012. Se- 
lain sebagai bagian sosia 
lembaga, seminar tersebut ditu- 
jukan sebagai sumbangan proses 
pencarian calon-calon pemimpin 
bangsa ini. (STS) 


JAKARTA, KOMPAS — 
Mencetak kader partai 
politik yang militan un- 
tuk penugasan di lemba- 
ga legislatif dan ekseku- 
tif merupakan pekerjaan 
tidak sederhana. Upaya 
itu dapat diraih oleh 
parpol dengan terus 
melakukan konsolidasi 
dan pendidikan kader. 


Demikian dikatakan Ketua 
Umum Partai Demokrasi Indo- 
nesia Perjuangan (PDI-P) Me- 
gawati Soekarnoputri, Sekretaris 
Sekretaris Jenderal Partai Ge- 
rakan Indonesia Raya Ahmad 
Muzani, dan Sekretaris Jenderal 
PDI-P Tjahjo Kumolo, secara ter- 
pisah pada Rabu (3/10) dan Ka- 
mis (4/10). 

alaman menunjukkan, 
lan kaderisas ah 
lit,” kata Megawati di 
hadapan sekitar L000 orang ka- 
der partainya di Ambon, Maluku, 
Rabu. 

Ahmad Muzani, kemarin, me- 
nuturkan, partai politik memang 
telah banyak melakukan kade- 
risasi sebagai uah kegiatan. 
Namun, kaderisasi itu umumnya 
masih gagal dalam membentuk 
kader yang ai dengan ka- 
rakter dan budaya partai. 

"Dibutuhkan waktu yang lama 
untuk membentuk kader yang 
sesuai dengan budaya dan ka- 
rakter partai. Ini membuat partai 
sering tidak sabar hingga ter- 
pancing memakai jalan pintas 
untuk kepentingan jangka pen- 
dek seperti memenangkan pe- 
milu atau pilkada. Misalnya, me- 
rekrut tokoh dari luar partai," 
papar Muzani. 

Menurut Tjahjo Kumolo, se- 


Cetak Kader 
Berkualitas 


Tokoh Mengakar, Elektabilitas Partai Meningkat 


SEJUMLAH TOKOH YANG BERGABUNG KE PARPOL 


ku 


1 


Nama Latar belakang Parpol 
Endriartono Sutarto — Panglima TNI Partai Nasdem (2012) 
(18 Juni 2002- 
13 Februari 2006) 
Hary Tanoesoedibjo — Pengusaha Partai Nasdem (2012) 
Sutiyoso Mantan Gubernur PKPI (2010) 
DKI Jakarta 
Andi Nurpati Anggota KPU Partai Demokrat (2010) 
(23 Oktober 2007- 
Juli 2010) 
Ulil Abshar Abdalla Aktivis Partai Demokrat (2010) 
Rachland Nasidik Aktivis Partai Demokrat (2010) 
Denny Kailimang Advokat Partai Demokrat (2010) 
Meutya Hafid Jurnalis Partai Golkar (2009) 


Sumber: Litbang Kompas"/YOH, lotah dar pemberitaan "Kompas" dan laman parpol 


orang tokoh atau sosok terkenal 
di sebuah partai politik akan ber- 
pengaruh besar seperti mening- 
katkan elektabilitas partai jika 
tokoh itu punya akar dan dikenal 
masyarakat, serta memiliki re- 
kam jejak yang baik. 

Pernyataan ini diungkapkan 
Tjahjo ketika ditanya pengaruh 
dari bergabungnya tokoh seperti 
mantan Panglima TNI Endriar- 
tono Sutarto ke Partai Nasional 
Demokrat. 

Menurut Tjahjo, sejumlah to- 
koh juga berniat bergabung ke- 
PDI-P, Dari 27.350 calon anggota 
legislatif yang dibutuhkan PDI-P 
di Pemilu Legislatif 2014, diren- 
canakan sekitar 25 persen di an- 
taranya tokoh luar partai 

"Karena ketokohannya, sosok 
dari luar partai itu diharapkan 
lolos menjadi anggota legislatif. 
Mereka terutama diharapkan da- 
pat mengisi daerah yang seka- 
rang PDI-P belum punya wakil di 
DPR. Daerah itu adalah Aceh, 
Sumatera Barat, Kepulauan Riau, 
Bengkulu, Sulawesi Selatan, Go- 


GUNAWAN 


rontalo, 
par Tjahjo, 
Namun, menurut Tjahjo, para 
tokoh itu tetap akan diseleksi dan 
kehadirannya tidak boleh meng- 
ganggu senioritas dan kaderisasi 
di partai, 

Untuk dapat menjadi caleg, pa- 
ra tokoh itu juga harus meme- 
nuhi sejumlah syarat seperti pa- 
ling tidak telah memiliki kartu 
tanda anggota partai selama satu 
tahun. Mereka juga harus meng- 
ikuti psikotes di internal PDI-P, 
punya rekam jejak baik, dan pu- 
nya kesamaan ideologi dengan 
PDI-P, 

"Jadi, jika kami merekrut artis 
jadi caleg, seperti Ricke Dyah 
Pitaloka dan Dedy Gumelar, itu 
bukan karena  keartisannya, 
tetapi karena kualitas orangnya,” 
ujar Tjahjo. 

PDI-P, menurut Tjahjo, akan 
mengumumkan nama-nama to- 
koh yang baru bergabung itu pa- 
da tahun 2013, yaitu ketika me- 
reka sudah lolos seleksi untuk 
menjadi caleg. (NWO) 


lan Sulawesi Barat,” pa- 


5 ii 


mn 1 — 
Kamar 
Mandi 


Closet Winston 
t SmartWasher 


""3.285.500 


Kamar 
se Mandi 


Closet Winston 
t SmartWasher 


173,285.500 


TP 0011 
F342.000 & 


PILIHAN WARNA 


Layanan 
Purna Jual 


Ameriau Siowdard. 
IVORYs WHITE ) Sostunertre indanesapamstaror 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


0-800-1-267823 


“5 TOLL FREE 
Da 4 


“ 


- 


Rp 


Harga mulai , 


5 MATAHARI 


DEPARTMENT STORE 


3) 


"Produk tertentu 
Hingga 14 Oktober 2012 


KOMPAS, JUMAT, 5 OKTOBER 2012 


POLITIK & HUKUM 


KPK Bidik 


Anas 


Hambalang Ibarat Pohon Besar 


JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan 
Korupsi menemukan petunjuk keterlibatan Ketua 
Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dalam 
kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kompleks 
olahraga terpadu di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. 


Ihwal petunjuk keterlibatan 
Anas diungkapkan Ketua KPK 
Abraham Samad dan juga Wakil 
Ketua KPK Busyro Mugoddas 
seusai menerima dukungan se- 
jumlah tokoh masyarakat, tokoh 
agama, akademisi, dan mahasis- 
wa di Gedung KPK, Jakarta, Ka- 
mis (4/10). Saat ditanya soal ke- 
terlibatan Anas dalam proyek ini, 
kan, ”Kalian 
udah tahujawabannya, tetapi 
asih pura-pura bertanya. Satu 
dua minggu ini insya Allah. Da- 
lam tahap awal, kami enggak me- 
nyebut potential suspect karena 
takut langkah berikutnya ter- 
ganggu. Tetapi, ini seperti lagu- 
nya Krisdayanti, tinggal meng- 
hitung h: 

Penjelasan lebih detail diung- 
kapkan Busyro dari petunjuk dan 
penyertaan-penyertaan yang di- 
peroleh KPK. "Berdasarkan pe- 
tunjuk-petunjuk atau pernyerta- 
an-penyertaan yang ada memang 
seperti itu. Tetapi, petunjuk be- 
lum bisa disimpulkan sebagai 


bukti. Harus disaturangkaikan 
dengan bukti-bukti lain” kata 
Busyro. 


Busyro mengatakan, rangkaian 
petunjuk keterlibatan Anas di- 
peroleh dari keterangan sopir 
ribadinya, Riyadi, dan ketera- 


n. 
lam beberapa kesempatan, 

membantah terlibat 
« Hambalang, Bah- 


Anas 
korupsi proy 
kan, Anas bersedia digantung di 
Monumen Nasional bila nanti- 
nya terbukti korupsi dalam pro- 


yek Hambalang meski hanya satu 
rupiah. Maret lalu, Anas pernah 


tidak jel 
Busyro mengatakan, KPK tak 
n buru-buru menetapkan ter- 
ngka. KPK akan mematangkan 
semua barang bukti dan petunjuk 
yang diperoleh penyelidiknya, 
emua pimpinan KPI 
Abraham dan Bu: 
tetapi juga Bambang Widjc 
mengatakan, ada lagi pe- 
nyidikan di kasus Hambalang. 
Sebelumnya, Juru Bicara KPK 
Johan Budi SP mengatakan, ka- 
sus dugaan korupsi proyek Ham- 
balang ibarat pohon besar, ba- 
nyak sekali cabangnya. Dalam 
dugaan korupsi proyek Hamba- 
lang, KPK menyid 
nya dan men 


tanahnya,” kata Johan, 

Dalam beberapa hari terakhir, 
KPK memang secara f 
menyelidiki dugaan 
korupsi proyek Hambalang y 
terkait dengan aliran dana. 
satu aliran dana 
Hambalang yang ditelisik 
adalah ke penyelenggai 
res Partai Demokrat, Selain sopir, 
KPK juga meminta keterangan 
staf pribadi Anas, Nurahman, 
KPK juga telah meminta kete 
angan salah satu Ketua DPP Pa 
tai Demokrat Umar Arsal te: 
penyelenggaraan kongres Pa 
Demokrat. (BIL) 


KEUANGAN NEGARA 


Ada 285 Kasus Korupsi 


JAKARTA, KOMPAS — Se- 
lama semester T 2012 ada 285 
korupsi yang melibatkan 
sangka di pemerintah pu- 
ah. Total potensi ke- 
Rp 122 
liun. Kasus korupsi paling do- 
minan terjadi di sektor infra- 
struktur dengan modus pengge- 
lembungan dana, 

Demikian dikatakan anggota 
Tim Divisi Investigasi Indonesia 
Corruption Watch (ICW), Tama 
S Langkung dan Lais Abid, Kamis 
(4/10) di Jakarta, 

Temuan tersebut merupakan 
hasil pemantauan ICW pada 1 
Januari-31 Juni 2012. Jumlah 
tersangka 597 orang ini separuh 
dari periode yang sama tahun 
2011, yaitu 1.053 orang. 

Sementara itu, Badan Peme- 
riksa Keuangan (BPK) menemu- 
n pemborosan dan kerugian 
ngan negara senilai Rp 1248 
in selama semester T tahun 


tri 


2012. Jumlah ini ditemukan se- 
telah pemeriksaan atas 622 ob- 
yek pengelola keuangan nega 
"Pemeriksaan terdir 
jenis, yakni pemeriksaan keuang- 
an, kinerja, serta pemeri 
dengan tujuan tertentu,” 
Ketua BPK Hadi Poernomo s 
usai bertemu Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono untuk me- 
nyerahkan Ikhtisar Hasil Peme- 
riksaan BPK Semester I Tahun 
2012 di Kantor Presiden, Kamis. 
Pemborosan dan kerugian ne- 
gara itu ditemukan dalam 13.105 
kasus. Sebanyak 3.976 kasus yang 
ya Rp 892 triliun mem 
pakan ketidakpatuhan yang me- 
nyebabkan kerugian, potensi k 
rugian, dan angan pene- 
rimaan. Sisanya adalah kasus pe- 
nyimpangan admin! , keti- 
hematan, ketidak: 
ketidakefektifan, ser 

an sistem pengendalian intern, 
(ATO/OSA) 


SIDANG ANGELINA 


Yulianis: Sejak Awal, 
Proyek Sudah Digiring 


JAKARTA, KOMPAS 
tik kolaborasi antara peru: 
dan anggota DPR yang dianggap 
sebagai mafia anggaran kembali 
diungkap di persidangan Peng- 
adilan Tindak Pidana Korupsi Ja- 
karta, Kamis (4/10). Kali ini, di 
persidangan dengan terdakwa 


Angelina Sondakh, Yulianis se- 
bagai saksi memaparkan bagai- 


mana perusahaannya di Grup 
Permai — mengerjakan — pro- 
yek-proyek di Kementerian Pen- 
didikan Nasional dan di Kemen- 
terian Pemuda dan Olah 5 
Yulianis adalah mantan Wakil 
Direktur Keuangan Grup Permai, 
tempat bernaungnya sekitar 25 
perusahaan yang menurut Yu- 
lianis dikendalikan M arud- 
din, mantan Bendahara Umum 
'artai Demokrat. 
y jelis hakim yang 
diketuai Sudjatmiko, apa kaitan 
Angelina dengan Grup Permai, 
Yulianis mengatakan, "Tahunya 
terkait dengan pengajuan yang 
berhubungan dengan support un- 
tuk Bu Angie (Angelina). 
Support yang dimaksud Yu- 
lianis adalah istilah internal Grup 
Permai — untuk membayar 


orang-orang di DPR yang diang- 
gap bisa menggiring proyek. 
”Menggiring itu apa maksud- 
nya,” tanya hakim. 

”Yang saya tahu, semua proyek 
yang kita kelola sudah diseting 
dari awal dan Pak N: uddin 
sudah punya anggaran,” jawab 
Yulianis. Pihak-pihak yang men- 
dapat support adalah mereka 
yang dianggap bisa mengaman- 

n alol dana, yang menurut 
istilah Yulianis, sudah diblok oleh 
Nazaruddin. 

Bagian pemasaran di Grup 
Permai, Mindo Rosa Manulang, 
berperan menghubungkan de- 
ngan orang-orang yang meng- 
giring proyek. "Bu Rosa meminta 
uang untuk penggiringan,” kata 
Yulian' 

Yulianis juga berperan meng- 
hitung apakah sebuah proyek 
akan menghasilkan keuntungan 
dengan biaya support tersebut. 
Jika sudah ada proyek yang di- 
tetapkan akan digiring, sejak awal 
sudah diatur akan ikut proyek 
hingga ikut tender, 

Proyek-proyek yang berhasil 
didapat akan dikerjakan sendiri, 
tetapi ada juga proyek yang ”di- 


- 


KONPAS/HENDRA ASETYAWAN 


Mantan anggota Komisi X DPR, Angelina Sondakh, mendengarkan keterangan saksi Oktarina dalam 


sidang di Pengadilan Tir 


Jak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (4/10). Ta menjadi terdakwa kasus dugaan 


suap proyek di Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Pendidikan Nasional. 


jual” ke pihak lain. Grup Permai 
'akan mendapatkan fee dari pen- 
jualan proyek tersebut yang be- 
sarannya berv: hingga mak- 
simal 35 persen. 

Di rapat-rapat internal, per- 
kembangan proyek itu dibah: 
”Biasanya, permintaan dari de- 
partemen marketing usul ke saya 
untuk support Kemenpora dan 
Kemendiknas,” kata Yulianis. 

Untuk proyek Kemenpora, 


yang diingat Yulianis adalah pro- 
yek Wisma Atlet di Jakabaring, 
Palembang. Untuk proyek di Ke- 
mendiknas, Yulianis menyebut- 
kan ada 12 proyek di 12 per- 
guruan tinggi di Indonesia. Ter- 
kait dengan Angelina, Yulianis 
mencatat ada 16 kali transaksi 
yang dia anggap digunakan untuk 
support ke Angie dan koleganya, T 
Wayan Koster, selaku anggota 
DPR dan Badan Anggaran DPR. 


Angelina didakwa menerima 


12,580 milia 2,350 juta 
dollar Amerika Serikat dari PT 
Permai Grup. (AMR) 


Lihat Video Terkait 


“Sidang Angelina 
Sondakh " di 
vod.kompas.com/ 


Sidanglanjutanangie 


EDUCATION 
REVOLUTION 


or 4-12 years old 


Bila anda ingin berkembang di dalam dunia 


endidikan anak-anak usia 4-12 th. 
Hadirilah | 


Presentasi 


"Pelatihan Konsentrasi, Daya Ingat, IO, Kreativitas 
dan Konsep Matematika" 


Hari & tgl 
Waktu 


Tempat 


Kata! 


Senin, 8 Oktober 2012 
10.00 - 12.00 (Sesi 1) dan 
14.00 - 16.00 (Sesi 2) 
Gedung JDC (Jakarta Design Center) 
Lt. 6 Ruang LOTUS 1,2 

Jl. Gatot Subroto No, 53 Slipi - Jakarta 


kari 
EA 


G Info / Pendaftaran : (021) 4500850 
Atik.0821 2333 5495 / Billy. 0821 2333 5496 


CUCI GUDANG BERLIAN 


LEBIH DARI 10.000 PCS EMAS & BERLIAN TERMURAH 
SENAYAN CITY, THE HALL, TGL. 5 - 6 OKTOBER 2012 


DISCOUNT 


0 
0 


BAWA SEMUA 
PERMIASAN ANDA 


UNTUK 
DICUCI & DIRAMAT 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


www.bankmandiri.co.id 


mandiri call 


atau (021) 5299-7777 


Diskon 
50Y6 
Wisata Kuliner 
KOMPETISI 


» Foto 
.3on3 
Basketball 


Performance 


Futsal 
& Basketball 
Selebriti 
Indonesia 


Ka" 


mandiri 


Nikmati serunya mencicipi berbagai hidangan terkenal nusantara! 
Sate Padang Ajo Ramon - Nasi Goreng Kebon Sirih » Kedai Kak Ani 
Bakso Kota Cak Man « Sate Ayam RSPP « Roti Bakar Edi « Sake 77 
Aussy Burger » Pempek Abing « Justmine Pisang Hijau 


“Syarat & ketentuan berlaku 
setiap transaksi menggunakan mandiri debit, mandiri kartu kredit atau mandiri prabayar 


14000 


14 tahun Bank Mandiri, 
nikmati diskon spesial dan hiburan seru 


Rayakan meriahnya HUT Bank Mandiri yang ke-14 dengan menikmati banyak penawaran istimewa 
di Mandiri Karnaval Nusantara, semua ini untuk mewujudkan berbagai keinginan Anda. 
Apapun keinginan Anda, mandiri saja. 


ak 


Terdepan, Terpercaya. Tumbuh bersama Anda. 


POLITIK & HUKUM 


KOMPAS, JUMAT, 


5 OKTOBER 2012 


KASUS BUOL 


Hartati Akui Alirkan Dana Bantuan Sosial 


JAKARTA, KOMPAS — Si- 
dang lanjutan perkara dugaan su- 
ap pengurusan hak guna 
lahan perkebunan sawit di Ka- 
bupaten Buol, Sulawesi Tengah, 
dengan terdakwa General Ma- 
nager Supporting PT Hardaya 
Inti Plantations Yani Ansoi 
mengungkap pengakuan Siti 
Hartati Murdaya yang hadir un- 
tuk pertama kalinya sebagai saksi 
anak buahnya itu. 

Di Pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi Jakarta, Kamis (4/10), 
Hartati mengaku menyetujui 
memberi Rp 1 miliar untuk ban- 
tuan sosial menyelesaikan unjuk 
rasa di perusahaannya. Ta meng- 
istilahkan, preman-preman yang 
menduduki pabriknya di Buol 
merugikannya miliaran rupiah. 

Orang-orang yang menggang- 
gu perusahaannya, kata Hartati, 
adalah orang-orang Amran. Saat 
Amran menemuinya di Jakarta 
dan minta Rp 3 miliar untuk 
kampanye, Hartati memanfaat- 
kannya untuk diplom 

Hartati mengaku menolak 
permintaan dana itu, tetapi ber- 
sedia mengeluarkan Rp 1 miliar 
untuk disampaikan ke 
orang-orang yang berdemo di 
pabriknya. "Saya bilang ke Arim 
(Finance Controller PT HIP) to- 
long antar uang Rp 1 miliar bawa 
ke Buol,” katanya, 

Uang itu merupakan bagian 
lari corporate social responsibility 
yang digunakan untuk meredam 
unjuk rasa di perusahaan. Na- 
mun, Arim kemudian membe- 
rikan uang itu sebagai bantuan 
pemilihan kepala daerah kepada 


daya, menjadi saksi dalam p: 


Amran, 
Hartati mengaku bertemu 
Amran dua kali di Pekan Raya 


Jakarta sekitar April dan di Hotel 
Hyatt sekitar Juni, Pada per- 
temuan pertama, Hartati tidak 
merespons permin 
Hartati justru mempert: 


Pada pertemuan di Hyatt, 
Amran kembali menyampaikan 
permintaan Rp 8 miliar, Di per- 
sidangan itu, Hartati mengatakan 
ia sama sekali tak setuju dan 


anyakan 


perlakuan tak selayaknya yang menolak permintaan itu. Berbe- 

menimpa perusahaannya. da dengan keterangan Amran se- 
"Dulu Gaya) diberi tanah belumnya, Hartati setuju. 

75000 hektar, baru ditanami tolak, tetapi dengan dip- 


12.000 hektar, kenapa tanah di- 
berikan ke Artalyta (Artalyt 
yani alias Ayin, mantan terpidana jukan barter dengan 
suap kasus bantuan likuiditas ” pengembalian lahan 75.000 hek- 
Bank Indonesia). Kenapa kami tar, pembatalan lahan kepada 
sudah berkontribusi kok diper- Ayin, dan pembuatan HGU un- 
lit,” kata Hartati menirukan — tuk 75000 hektar itu, 
ucapannya kepada Amran, Hartati mengemukakan, per- 


ya ketus dan banyak 
kata Hartati, 


KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN 


Direktur Utama PT Hardaya Inti Plantations (FIP), Hartati Mur- 
Jangan perkara suap di Pengadilan 
Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (4/10). Dua anak buahnya, 
General Manager PT HIP Yani Ans 
HIP Gondo Sudjono, menjadi terdakwa dalam kasus pengurusan 
hak guna usaha perkebunan di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. 


ri dan Direktur Operasional PT 


lah si b. 
Amran tidak memiliki 
nangan menerbitkan HGU, 
Di luar sepengetahuannya, ka- 
ta Hartati, Direktur PT HIP To- 
tok Listiyo dan Arim melakukan 
pertemuan dengan Amran dan 
Amran juga menyampai per- 
mintaan dana Rp 8 miliar. Uang 
didapatkan Amran dengan dua 
kali pengiriman yang disebut To- 
bantuan sembako un- 
da agar perusahaannya 
cepat aman. Terhadap Rp 2 mi- 
liar yang disusulkan, Hartati 
mengaku tak tahu. (AMR) 


kewe- 


JADILAH EKSPORTIR KEBANGGAAN BANGSA 
Penerima Penghargaan Primaniyarta 2012 


Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian 
Perdagangan, berdasarkan keputusan Tim Juri telah menetapkan 
Penerima Penghargaan Primaniyarta Tahun 2012, yaitu 


Kategori Eksportir Berkinerja 
Embee Plumbon Tekstil, PT 

2. General Food Industries, PT 

3. Indah Kiat Pulp and Paper Tbk, PT 
4. Indorama Synthetics Tbk, PT 

5. Trimitra Baterai Prakasa, PT 
6 
7 
8 


Wilmar Nabati Indonesia, PT 
Bio Farma (Persero), PT 
Growth Asia, PT 

9. Indesso Aroma, PT 

10. Indokom Samudra Persada, PT 

11. Mitra Saruta Indonesia, PT 

12. Musim Mas, PT 

13. Nusira, PT 

14, Smart Tbk, PT 


KBUNAK DNDKAYNA 


Kategori Pembangun Merek Global 
Gajah Tunggal Tbk, PT 

Insera Sena, PT 

Multistrada Arah Sarana Tbk, PT 

Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk, PT 

Pindo Deli Pulp and Paper Mills, PT 

Selamat Sempurna Tbk, PT 


Informasi lebih lanjut hubungi Sekretariat Primanlyarta: 
(Gedung Utama Kemanterian Perdagangan Lt. dan 4 
Jl. MI. Ridwan Rais No. 5, Jakarta Pusat 10110 

Telp. (Fax. (021) 2352 8851-52 


Email peron ertahannda god 

Website : www,kemendar id/primaniyarta 

atatan: Semua kegiatan Primaniyarta dak dipungut biaya 
ti 


Bila ada pihak-pihak yang mengatasnamakan Panitia untuk 
memperoleh keuntungan pribadi, mohon untuk tidak dilayani 


OmsuNa 


FLORENCE 


Kategori UKM Ekspor 
Aura Javacraft, CV 
Diras Concept, PT 
Indonusa Makmur Sentosa, CV 
Indotropic Fishery, CV 
Yanis Gallery, CV 
Dianatina Ayu, PT 
Fajarindo Faliman Zipper, PT 
Hadiputra Gemilang, PT 


ategori Pelopor Pasar Baru 
Basuki Pratama Engineering, PT 
Gading Dampar Kencana, PT 
Kinema Systrans Multimedia, PT 
Lantransa Citra, PT 
Megasurya Mas, PT 


remarkable 
mndonesia 


Penyerahan penghargaan diselenggarakan 
pada tanggal 17 Oktober 2012 


antastic 


Until 14 Oct "12 


"5990 4 HO 4 Os 


"Terru & Csediton applied 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Pocket Pillow Top - Euro Top 
(Mattress 160 x 200) 


Rp. 6.120.000,- 


Rp 610.000, / month 


Hentikan Pembahasan 


Polemik Seputar Revisi UU KPK Rugikan Citra DPR 


JAKARTA, KOMPAS — Desakan penghentian pem- 
bahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi di 
parlemen semakin menguat. Besar kemungkinan 
pembahasan draf RUU KPK tidak dilanjutkan. 


Hingga Kamis (4/10), setidak- 
nya tiga fraksi partai politik resmi 
meminta penghentian pemba- 
hasan. Ketiga fraksi itu yakni 
Fraksi Partai Persatuan Pemba- 
ngunan (F-PPP), Fraksi Partai 
Keadilan Sejahtera (F-PKS), dan 
Fraksi Partai Demokrat (F-PD) 
dengan mengirimkan surat per- 
mohonan penghentian pemba- 
hasan RUU KPK kepada pim- 
pinan DPR. 

Surat F-PPP dan F-PKS di- 
terima Wakil Ketua DPR Bidang 
Politik, Hukum, dan Ke: 
Priyo Budi Santoso, Kam 
Surat F-PD dikirimkan kepada 
Ketua DPR Margzi i asa 
lalu, "Sudah dikirim hari Selasa 
ke Ketua DPR. Nomor suratnya 
FPD.1243/DPR-RI/X/2012,” kata 
Sekretaris F-PD Saan Mustopa di 
Senayan, Jakarta, kemarin. 


s 
- 
» 
g 


SISI LAIN S 


Jadi, Bagaimana Kes 


» a, jadi gimana kesimpul- 
Y annya?” tanya A Dimyati 
Natakusuma, Ketua Pa- 
wan Perwakilan Rakyat yang 
membahas draf revisi Un- 
dang-Undang Nomor 80 Tahun 
2002 tentang Komisi Pembe- 
rantasan Koruj at akan 
mengakhiri rapat, Rabu (3/10) 
lalu, 
Saat itu, Dimyati yang me- 
mimpin rapat memang terlihat 
kebingungan menyimpulkan ha- 
apat. Maklum, usulan yang 
mpaikan anggota Panja Ran- 
angan Undang-Undang peru- 
bahan atas UU KPK be , 
Ada yang minta draf RUU KPK 
langsung dikembalikan ke Ko- 
misi TII sebagai pengusul, ada 
pula yang minta panja rapat sa- 
tu kali lagi karena masih ada 
anggota Baleg yang belum 
membaca draf RUU KPK. 


F-PPP juga menginstruksikan 
kepada seluruh anggotanya di 
Badan Legislasi (Baleg) untuk 
menolak pembahasan. "Tentu sa- 
ja melalui mekanisme perun- 
dang-undangan,” kata Sekretaris 
F-PPP M Arwani Thomafi. 

Sekretaris F-PKS Abdul Ha- 
kim menjelaskan, usulan peng- 
hentian pembahasan itu sej: 
dengan sikap F-PKS yang sejak 
awal tidak menyetujui revisi. Su- 
rat usulan penghentian itu di- 
harapkan menjadi pertimbangan 
DPR untuk tidak melanjutk: 
pembahasan. PI uga mengin- 
struksikan anggotanya di Baleg 
untuk menolak pembahasan. 

Menanggapi banyaknya usulan 
penghentian, Priyo mengatakan, 
akan lebih baik jika pembahasan 
dihentikan. "Kalau ribut-ribut 
terus dan banyak salah paham 


Saat Dimyati bertanya, ang- 
gota Panja RUU KPK malah 
ling melempar perny 


gi, dikembalikan ke 
ata Taufig Hidayat 
dari Fraksi Partai Golkar. 

Mendengar hal itu, para ang- 
gota Panja RUU KPK ada yang 
mengatakan perlu rapat lagi ka- 
rena belum membaca draf RUU 
KPK, ada yang mengatakan ti- 
dak perlu rapat lagi. 

"Ini kan sudah ada drafnya, 
sudah dibaca belum? Kalau s 
dah disetu a ketok (palu). 
Ini akan saya kasihkan ke Ko- 


£ pun 
dengan kompak menyatakan, 
"Belum, belum (diba 
”Kalau belum kan harus di- 
baca dulu, Lalu disetujui atau 
tidaknya bagaimana? Ngomong 
satu-satu ke ruangan saya, gi- 


mpulannya? 


seperti sekarang ini lebih baik 
dihentikan” katanya. Namun, 
pembahasan revisi UU KPK tidak 
bisa serta-merta dihentikan, Re- 
visi UU KPK sudah masuk Prog- 
ram Legislasi Nasional (Proleg- 
nas) sejak tahun 2011. 

Salah satu cara yang bisa di- 
lakukan untuk menghentikan 
pembahasan adalah mencabut 
RUU KPK dari daftar Prolegnas. 
Akan tetapi, pencabutan RUU 
itu, selain atas persetujuan fraksi, 
juga persetujuan pemerintah. 

Bagi Koordinator Divisi Mo- 
nitoring Hukum dan Peradilan 
Indonesia Corruption Watch 
Emerson Yuntho, DPR harus 
mencabut revisi UU KPK dari 
daftar Prolegnas, 

Wakil Ketua Fraksi Partai Ge- 
rindra Ahmad Muzani meyakini, 
proses revisi itu tidak dilanjutkan 
setelah tekanan publik yang ber- 
tubi-tubi. Muzani melihat, po- 
lemik seputar revisi UU KPK 
telah merugikan citra DPR dan 
menguras energi masyarakat. 

Ruhut Sitompul, anggota Ko- 
misi TIT dari F-PD, juga menduga, 
revisi UU KPK tak akan dilan- 


tu?” tanya Dimyati. 
”Bukan begitu 
Ketua, itu (draf dan 
hasil telaah) kasih 
saja ke kami karena 
kami belum tahu. 
Rapat lagi atau ti- 
dak, itu setelah baca 
ab Subyakto 


Demokrat, 
Mendengar j: 
waban itu, Dimyati 
pun kembali bertanya 
rapat lagi atau tidal 
Setelah berkali-kali ditanya, 
barulah para anggota Panji: 
RUU KPK menjawab, "Perlu... 
perlu 


"Perlu 


Ji Baleg terlihat enggan 
njutkan pembahasan draf 
RUU KPK. Sebab, al 
Komisi III tak mau menje laskan 
alasan dan tujuan pengajuan 


jutkan. "Mengganggu KPK sama 
dengan membangunkan harimau 
tidur. DPR membawa nama rak- 
yat, jadi harus takut kepada rak- 
yat,” kata Ruhut. 

Cara masyarakat menggalang 
dukungan bagi KPK, ujar Peneliti 
Pusat Kajian Antikorupsi Uni- 
versitas Gadjah Mada Hifdzil 
Alim, sudah tepat. Rakyat akan 
melawan, kata sosiolog Univer- 
sitas Indonesia Tamrin Amal To- 
magola, jika KPK dilemahkan. 
Memang, menurut pengajar K 
bijakan Publik UT Andrinof Cl 
niago, KPK perlu dipertahankan 
seperti sekarang karena tingkat 
korupsi masih tinggi. 

Dukungan rakyat kepada KPK, 
kata Wakil Ketua KPK Busyro 
Mugoddas, menjadi bahan bakar 
bagi lembaganya untuk meng- 
hadapi sistem, struktur, dan me- 
kanisme politik di negeri ini yang 
sangat korup. 

Namun, di Bali, Ketua Komisi 
III DPR Gede Pasek Suardika 
membantah draf revisi UU KPK 
sebagai upaya pelemahan KPK. 

(NTA/NWO/BIL/APO/LOK/ 
'ATO/COK/ANA) 


usulan draf itu ke 
Baleg. Sorotan serta 
akan masif da- 
ri masyarakat juga 
membuat anggota 
Baleg enggan melan- 
jutkan pembahasan. 

Karena itulah, 
mayoritas anggota 
Panja RUU KPK di 
Baleg mengusulkan 
agar draf dikemba- 
YANOINING Jikan ke Komisi ITL. 
Namun, pengembalian dari Ba- 
leg ke komisi pengusul tidak di- 
atur dalam Peraturan Tata Ter- 
tib DPR. 

Sementara Komisi III juga 
terkesan enggan menarik draf 
RUU KPK dari Baleg, Sebagian 
anggota Komisi TIT bahkan me- 
minta agar Baleg merumuskan 
ulang draf RUU KPK. 

Jadi, bagaimana kesimpulan- 
nya? (ANITA YOSSIHARA) 


The ENYA 


APARTMENT 


SERAH TERIMA 
UNIT 
TOWER “FAGGIO” 


PENANDATANGANAN MOU KPA BANK BRI 
UNTUK PEMBELIAN UNIT THE GREEN PRAMUKA APARTMENT 


Sabtu 


6 Oktober 2012, Pkl 10.00 wib - selesai 
Simbolis kepada 15 pembeli.unit 


The Green Pramuka Apartment.”) 


Datang dan Ikuti 


“nggowes” 
“The Green Pramuka” 


bareng 
apartement 


FUN BIKE 


Sabtu, 6 Oktober 2012, 


Start Pkl 06.00 wib 
dimeriahkan 


Free Registration 

Free T-SHIRT 

Free BRIZZI BRI Card 
I Rp. 50,000, 


Live Band Performance & 


DOORPRIZE menarik 


KPA juga bisa Anda didapatkan 
dengan Bank-Bank yang telah 
bekerjasama dengan pihak kami 


antara lain : 
Bank DKI, Bank BTN 


Bank BTN Syariah, Bank BII 


dan Bank Mutiara 


laku banya untuk 


und 
Marketing Office 

Jl Jend, A. Yani Kav. 49 
Jakarta Pusat 10570 


Click our website 
www.thegreen-pramuka.com 


"/ 


EME NKEKA KANAN 
"...u.ccunemununmunuun an 


| For More info : 420 8989 


KOMPAS, JUMAT, 5 OKTOBER 2012 


POLITIK & HUKUM 


KASUS KORLANTAS 


Djoko Akan 
Langsung 
Ditahan 


JAKARTA, KOMPAS — Ko- 
misi Pemberantasan Korupsi 
akan langsung menahan tersang- 
ka kasus korupsi pengadaan si- 
mulator berkendara di Korps La- 
lu Lintas Polri Inspektur Jen- 
deral (Pol) Djoko Susilo. KPK 
menjadwalkan kembali pemerik- 
saan terhadap Djoko sebagai ter- 
sangka, Jumat (5/10) ii 

”Kalau tidak ada halangan, be- 
sok (hari ini), saya tidak akan 
beranjak dari tempat duduk saya 
di lantai tiga menunggu keda- 
tangan penyidik dari lantai tujuh 
dan lantai delapan untuk menye- 
rahkan surat perintah penahan- 
an agar segera ditandatangani se- 
cara sah,” kata Ketua KPK Ab- 
raham Samad seusai bertemu se- 
jumlah tokoh, agamawan, 
yarakat pemberi 
dukungan ke KPK, kemarin, 

Abraham yakin Djoko akan da- 
tang memenuhi panggilan KPK. 
Dalam panggilan pemeriksaan 
pertama pekan lalu, Djoko tak 
hadir dan hanya diwakili tim 
pengacaranya. Tim pengacara 
Djoko mengatakan, kliennya me- 
nunggu fatwa Mahkamah Agung 
karena penanganan kas 
lakukan KPK dan kepolis 

Para pendukung KPK minta 
KPK tak hanya mengambil alih 
kasus korupsi simulator sepe- 
nuhnya. "Kami juga mendukung 
KPK untuk membersihkan insti- 
tusi Polri dari korupsi,” ujar Us- 
man Hamid. 

Kepala Biro Penerangan Ma- 
syarakat Polri Brigadir Jenderal 
(Pol) Boy Rafli Amar mengata- 
kan, Polri sudah menj lin komu- 
nikasi dengan tim penasihat hu- 
kum Djoko Susilo untuk meme- 
nuhi panggilan KPK. "Kita tung- 
gu realisasinya," katanya. 

Terkait rencana pemeriksaan 
Kapolri Jenderal Timur Pradopo 
karena yang bersangkutan dise- 
but sebagai pengguna anggaran 
dalam sebuah dokumen, Wakil 
Ketua KPK Busyro Mugoddas 
mengatakan, KPK harus punya 
kepentingan hukumnya. 

Mengenai penyidik dari ke- 
polisian yang ingin jadi pegawai 
tetap KPK, Busyro telah mem- 
pelajari peraturan dan tidak ada 
masalah untuk itu. (BIL/FER) 


HUT TNI 


Pertahankan Kedaulatan 


Sejarah militer Indonesia adalah sejarah bangsa dan 
negara Indonesia itu sendiri. Dengan filosofi tentara 
rakyat, interaksi TNI dengan sipil melewati berbagai 
Jase naik dan turun. Setelah mendominasi selama 
Orde Baru, amanat reformasi meminta TNI profe- 
sional sebagai garda terakhir pertahanan negara. 


Oleh EDNA C PATTISINA 


entu saja bukan tugas 
| mudah. Apalagi di tengah 

bangsa yang masih terta- 
tih belajar terus berdemokrasi. 
Bagaimana kondisi TNI yang 
hari ini berulang tahun yang 
ke-67, simak saja percakapan 
Kompas dengan Panglima TNI 
Laksamana Agus Suhartono, 
akhir September lalu. 

Bagaimana peran TNI dalam 
masa damai seperti sekarang? 

TNI disiapkan untuk mem- 
pertahankan kedaulatan, Ini 
berarti TNI dilatih untuk ber- 
tempur. Dalam masa damai, pe- 
ran TNI adalah bagaimana dili- 
batkan dalam pembangunan na- 
sional. Menjaga kedaulatan se- 
bagai tugas pokok diimplemen- 
tasikan dengan pengamanan 
perbatasan darat, laut, dan uda- 
ra. TNI juga siaga untuk meng- 
atasi masalah di daerah-daerah 
konflik, 

Bentuk nyata keterlibatan 
TNI dalam pembangunan? 

TNI punya dua macam ope- 
rasi, yaitu Operasi Militer Pe- 
rang (OMP) dan Operasi Militer 
Selain Perang (OMSP). OMSP 
dilakukan dengan mengedepan- 
yang melakukan tu- 
isalnya, ketahanan pa- 
an, tetap dipimpin Kemente- 
rian Pertanian. Babinsa (Bintara 
Pembina Desa) dan anggota 
(TNI) di pelosok bantu sebagai 
penyuluh pertanian. Dengan 
Kementerian Pendidikan, TNI 
bantu merenovasi sekolah-seko- 
lah. Dengan Kelautan, TNI ban- 
tu desa pesisir, dengan Kehu- 
tanan TNI bantu reboisasi, Ada 
juga operasi-operasi seperti ke- 
sehatan dengan Operasi Baskara 
Jaya. TNI punya tenaga dan ke- 
mampuan. 

Bagaimana dengan tenta- 
ra-tentara di wilayah? Kesiapan 
tempur? 

TNI ada di satuan terpusat 


dan kewilayahan. Hal-hal terkait 
dengan masyarakat itu satuan 
kewilayahan. Yang satuan ter- 
pusat itu untuk menjaga per- 
batasan, Sekarang dibatasi wak- 
tu tugas hanya 6 bulan. Kalau 
satuan terpusat punya kemam- 
puan tempur yang lebih baik 
dari kewilayahan karena latihan 
tempur, 

Dulu ada prajurit TNI yang 
disebut "bintang-bintang lapang- 
an” dalam pertempuran. 

Pembinaan SDM (sumber da- 
ya manusia) di TNI unik. Ukur- 
'annya kompetensi sesuai de- 
ngan tugas dan jabatannya. Pe- 
nilaian di TNI ada tiga kriteria, 
dari atasan, teman sejajar, dan 
anak buah. 

Peran intelijen sekarang? 
Deteksi dini TNI memang 
untuk kepentingan yang meng- 

arah pada alah keamanan, 
seperti terorisme, konflik sosial, 
separatisme, dan lain-lain. Me- 
reka hanya mengumpulkan in- 
formasi dan dilaporkan ke sa- 
tuan at: 

Ada wacana TNI bisa me- 
nanggulangi teror? 

Dalam hal pemberantas- 
an terorisme, dalam Ope- 
i Militer Selain Perang 
itu tugas TNI. Namun, 
harus melewati kepu- 
tusan politik. Artinya, 
harus ada peraturan 
yang memberikan ke- 
wenangan kepada TNI 
untuk melakukan itu. 
Yang dilakukan TNI 
adalah memberikan per- 
bantuan kepada Polri atau 
Badan Nasional Penanggu- 
langan Terorisme. 

Bagaimana dengan Papua? 

Masih kepentingan kelom- 
pok-kelompok tertentu yang 
masih ingin merdeka. Kelompok 
itu banyak, dan tidak berhu- 
bungan. Dinamika banyaknya 
kelompok itu harus dikelola asal 
jangan ganggu masyarakat yang 


melakukan pembangunan. TNI 
juga sedang mengupayakan 
mengalokasikan pemuda-pemu- 
da Papua untuk jadi prajurit le- 
wat Akmil, bintara, atau tam- 
tama. Untuk mereka, ada affir- 
mative action. 

Intelijen di Papua kan sering 
dikeluhkan masyarakat? 

Sudah ada forum komunikasi 
intelijen daerah. Kami sepakat, 
semua intelijen di sana harus 
dikoordinasikan kepala BIN 
daerah, Biar lebih efektif kerja 
intelijen, Mereka ada jaringan 
yang berbagi informasi. 

Kalau hubungan sipil dan 
TNI terkait ancaman masa 
depan? 

Saat ini lagi dibuat RUU 
Komponen Cadangan untuk 
memfasilitasi sipil ikut serta da- 
lam bela negara. Itu bukan wa- 
jib militer loh. Ini tentang pem- 
bagian kerja, pembinaan, dan 


erafone: 


Ptansunid 


OCTOBER 


FE ST Up Fo 25jt 


free 


ip 


kr 


GALA, Ru Note 


"3 HO Super AMOLED 
«OHP Rear Camera wth LED Flash 
" LMIN2 dusicore peocesnor 


Vouche 


erajaya 


Buy Samsung Galaxy series with min Rp 1jt 


and get the chance to win the prizes“ Promo period October 3-31" 


Available at : 


untuk memenangkan: 


“Shopping Spree to Parkson Pavilion Kuala Lumpur 


petunjuknya. Ini bukan angkat 
senjata. 

Soal alat utama sistem per- 
senjataan (alutsista), bagaimana 
kondisinya sekarang? 

Pembangunan postur perta- 
hanan pada tahun 2012 diha- 
rapkan sudah mencapai sasaran 
28,7 persen. Prioritas sekarang 
adalah peningkatan kemampuan 
mobilitas dan integrasi seluruh 
matra, Setelah itu peningkatan 
kemampuan satuan tempur, 
khususnya pasukan pemukul re- 
aksi cepat. Selain itu, persiapan 
satuan siaga, terutama bencana 
alam, 

Indonesia kerap membeli 
alutsista bekas, kenapa bukan 
yang baru? 

Dalam proses pembangunan 
kekuatan ada tiga hal: pertama, 
beli baru: kedua, peningkatan 
kemampuan: ketiga, penghapus- 
an, Yang kedua itu yang bisa 
kita pakai. Boleh badannya tua, 
tetapi otaknya masih muda. 
Tank itu ya bentuknya seperti 
itu, Teknologinya macam-ma- 
cam, teknologi sistem ini bisa 
di-upgrade. Misalnya PT-76 tua, 
tetapi sistem teknologinya kita 
ganti. Contoh lain pesawat tem- 
pur F-16, AS menghibahkan blok 

ang terbaru blok 52. Kita 
terima hibah, tetapi kita upgra- 
de jadi blok 52. Yang tidak 
i tem pendorong- 
nya, yang lain seperti 
avioniknya bisa. 
Alutsista TNT ber- 
asal dari berbagai 
negara, bagaimana 
integrasinya? 

Memang ada 

keuntungan dan 
kerugian, Kalau 
sistem dari 
tu negara, ke- 
untungan logi 
tiknya mudah, 
perawatan dan 
pengawakan muda. 
Tetapi, kelemahannya, 
bis lit kalau kita ada 
masalah dengan negara 
itu. Karena itu, kita me- 
rancang communality 
pada beberapa bagian 
tertentu, Kita bikin ke- 
lompok Eropa, Rusia, 
Asia, Amerika. Kalau 
salah satu tidak ada, ki- 
ta masih bisa jalan. 


KOMPAS/RIZA F 


PERALATAN PERTAHANAN 


Pemerintah Prioritaskan 
Industri Dalam Negeri 


JAKARTA, KOMPAS — Pe- 
merintah memang membeli se- 
jumlah alat utama sistem per- 
senjataan Tentara Nasional In- 
donesia untuk keperluan perta- 
hanan dari luar negeri, Meskipun 
begitu, pemerintah mempriori- 
taskan industri pertahanan da- 
lam negeri. 

Menteri Pertahanan Purnomo 
Yusgiantoro mengatakan itu se- 
usai menerima dua unit pesawat 
angkut baru TNI AU jenis CN 
205 produksi Spanyol di Pang- 
kalan TNI AU Halim Perdana- 
kusuma, Jakarta, Kamis (4/10). 

Sepasang pesawat CN 295 di- 
terbangkan langsung dari Sevilla, 
Spanyol, pekan lalu, Eshter Ga- 
yatri, pilot penguji PTDI yang 
mengikuti pelatihan di Sevilla, 
mengaku terbang selama enam 
hari dari Spanyol hingga tiba di 
Jakarta. Pesawat itu dioperasikan 
Skuadron Udara 2 TNI AU di 
Lanud Halim Perdanakusuma. 

"Pesawat CN 295 juga akan 
diproduksi di dalam negeri, di 
PTDI Bandung. Sekurangnya 80 
persen kandungan lokal harus 
dipenuhi bagi persenjataan TNI. 
Itu akan dicapai, dimulai tahun 
2014,” kata Purnomo. 

Dia yakin, Undang-Undang In- 
dustri Pertahanan menjadi pa- 
yung yang memadai untuk me- 
ngembangkan kemandirian di bi- 
dang industri pertahanan. Peme- 
rintah juga mendukung sistem 
Off set atau impor senjata dari 
luar dan sebagian pembelian lan- 
jutan dilakukan dengan pembu- 
atan di dalam negeri. 

Secara terpisah kepada war- 
tawan, kemarin, Kepala Staf TNI 
AD Jenderal Pramono Edhie Wi- 
bowo yakin industri pertahanan 
dalam negeri bisa diandalkan 
asalkan diberi kesempatan, Be- 
berapa produknya terbukti ber- 
hasil seperti senjata SS dan pan- 
ser Anoa. 

Mengenai impor senjata, Pra- 
mono mengatakan, prinsip yang 
ia pakai adalah pembelian per- 
senjataan terbaik untuk TNI AD. 
Ia tidak menampik banyaknya 
kepentingan yang bermain. Salah 
satu contoh adalah dalam pem- 
belian tank Leopard. 

Awalnya, informasi dari rekan- 
an, dengan anggaran yang ada, 
TNI AD bisa membeli 44 MBT 


(S5 


Pesawat CN 295 
juga akan diproduksi 
di dalam negeri, 
di PTDI Bandung. 


Purnomo Yusgiantoro 


Leopard A4. Ternyata setelah 
menempuh prosedur dari peme- 
rintah untuk pemerintah, dise- 
pakati pembelian 103 tank Leo- 
pard—yang terdiri dari 61 Leo- 
pard RI dan 42 Leopard 
2A4—serta 50 Marder 143 dan 10 
tank pendukung, Leopard RI di- 
pesan dengan spesifikasi khusus 
yang diminta oleh TNI AD, ter- 
masuk penambahan tenaga, sis- 
tem bidik, dan sistem tembak. 

Ia mengatakan, mimpi yang ia 
ingin wujudkan saat ini adalah 
pembelian helikopter Apache. 
Sayangnya, kemampuan keuang- 
an tidak ada, TNI AD tengah 
mempelajari dan kalau sudah ada 
gambaran, akan minta 

Dalam rangka perin 
Ulang Tahun Ke-67 TNI, Pra- 
mono mengatakan, TNI AD khu- 
sus mengadakan pameran per- 
senjataan sebagai bentuk per- 
tanggungjawaban kepada masya: 
rakat, Dengan pameran di kom- 
pleks Monumen Nasional pada 
6-8 Oktober 2012, masyarakat 
melihat dari dekat persen- 
an yang dimiliki TNI AD. Sa- 
Yangnya, Main Battle Tank Leo- 
pard yang dinantikan tidak 
tampil karena pengirimannya ha- 
rus dengan kapal sehingga me- 
makan waktu lama. 

Pramono menceritakan, beta- 
pasudah 20 tahun TNI AD ny: 
tidak pernah ganti alat. "Saya 
sampai bilang ke prajurit yang 
lahirnya tahun 80-an, "Ini mbah 
kamu, harap diperlakukan ba- 
ik-baik, soalnya sudah ada sejak 
tahun 50-an'," selorohnya, 

Ta mengatakan, persenjataan 
yang mumpuni penting untuk 
profesionalitas prajurit TNL 

(ONG/EDN) 


ng Experience 
Nov 


SHOPPING SPREE" 
TO PARKSON PAVILION 


SHOP AND WIN 
at Centro Department Store's 
9 Best Anniversary 


BNI gives you more 


mber11", 201 


iPad" 


Gunakan Kartu Kredit dari Bank Negara Indonesia di Centro Department Store 


dengan berbelanja 
minimal Rp 1.000.000 dan memiliki Cantro Privilege Card untuk periode transaksi 


for Top Spender - 


BNI creditcard 


4 Okt - 11 Nov 2012 
88 iPad, berlaku untuk pemegang Kartu Kredit BNI serta pemegang Centro 


Privilege Card yang melakukan transaksi tertinggi periode 4 Okt - 11 Nov 2012 


SAMSUNG EXPERIENCE SHOP - Galaxy Mall Surabaya - Gandaria City - ITC Roxy Mas - KelapaGading - 
Malioboro Mall Jogjakarta - Mall Ambassador Mali Taman Anggrek - Margo City Depok - Pacific Place - Plaza 
Millenium Medan - Senayan City « Sun Plaza Medan - Tangerang City - Istana Plaza Bandung - Mall 
Panakukang Makassar - ANDROID NATION - Senayan City - ERAFONE MEGASTORE Jl.Ahmad Yani Makasar - 
Mall Taman Anggrek " Mall of Indonesia » Plaza Medan Fair « Jl. Gatot Subroto Solo - and all ERAFONE 


Informasi lebih lanjut, hubungi BNI Call 500046 atau (021) 500046/68888 dari ponsel | 


outlets atau kunjungi www-bni.co.id 

“Lucky Dip "“ Terms and conditioan apply ““ Voucher prizes wil be delivered after promo period | 
mapan 2x20 | sem #honel| oem renseou Erafone N @ 
s2 — : 2 5 IS 9 


N 


| 
| 


Oua| 0 | naa! Pi son rs) Belanja Oninea Erafone, 


@BNI46 B BNI 


AW mem eralone tom 14! seslonetore (GI sertonestores 


Ga ea 


Melayani Negeri, Kebanggaan Bangsa 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, JUMAT, 5 OKTOBER 2012 


TAJUK RENCANA 


Modernisasi Persenjataan TNI 


paya modernisasi sistem 
persenjataan TNI merupakan 
keniscayaan, terutama karena 
sebagian besar peralatan militer 
tergolong sudah usang. 


Teknologi persenjataan militer sendiri terus berkem- 
bang maju dari waktu ke waktu. Segera terbayang bagai- 
mana postur TNI jika persenjataannya masih jauh ke- 
tinggalan dibandingkan dengan negara-negara tetangga. 

Pembangunan persenjataan tidaklah pertama-tama se- 
bagai persiapan perang, khususnya perang konvensional. 
Tanpa ancaman perang pun, persenjataan harus tetap 
disiapkan dan disiagakan. Apa pun, masih tetap berlaku 
adagium siapa yang mau damai, bersiaplah untuk perang, si 
vis pacem para bellum, 

Sekalipun bukan untuk kepentingan perang, postur 
militer dengan dukungan sistem persenjataan hebat dan 
profesionalitas tinggi akan menciptakan kewibawaan dan 
keengganan tersendiri bagi kawan ataupun lawan. Negara 
yang tidak memiliki kekuatan militer yang tangguh umum- 
nya gampang diremehkan dan didikte bangsa lain, terma- 
suk dalam urusan perdagangan. Sebaliknya, negara yang 
memiliki kekuatan militer hebat lazimnya tidak mudah 
digertak bangsa lain. 

Sudah pasti pula, kemajuan persenjataan ataupun pro- 
fesionalitas TNI menjadi ukuran pula bagi kemajuan 
bangsa dan negara Indonesia. Postur TNI yang kedodoran 
dapat dianggap sebagai Han kehidupan bangsa yang 


kedodoran akan tecermin pada TN khusi 
bidang persenjataan, profesionalitas, : 

Atas dasar itu, usaha modernisasi senjataan 
dan profesionalitas TNI perlu diletakkan dalam semangat 
mendorong kemajuan bangsa secara keseluruhan. Apalagi 
segala usaha itu secara khusus pula diarahkan untuk 
menjaga integritas dan kedaulatan wilayah Indonesia yang 
begitu luas. Jika belasan ribu pulau Indonesia, terutama 
pulau-pulau terluar, tidak dijaga, hal itu bisa menggoda 
kekuatan asing untuk mendudukinya. 

Bagi kepentingan internal TNI sendiri, modernisasi 
an sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya 
an teknologi militer yang terus berkembang, 
Sekalipun ancaman perang konvensional cenderung surut, 
antisipasi tetap diperlukan dan tidak boleh lengah. 

Perlu dikemukakan pula, tantangan tugas TNI semakin 
kompleks di tengah lingkungan yang terus berubah cepat. 
Mau tidak mau, TNI dituntut mengikuti perkembangan di 
luar bidang militer, Meski fungsi politik praktis sudah 
dilepaskan, TNT dalam membangun interaksi dengan kom- 
ponen bangsa yang lain perlu mengembangkan wawasan 
seperti paradigma demokrasi dan hak asasi manusia. 
lah satu komponen penting bangsa, TNT 
a diharapkan mengambil posisi terdepan dalam 
menjaga keutuhan wilayah Indonesia dan memberikan 
kawalan terhadap keindonesiaan yang berlandaskan Pan- 
casila dan Mukadimah UUD 1945. 


Salah Ucap Bisa Fatal 


53 bama dan Romney pertama kali 
berhadapan dalam debat 90 
menit di Universitas Denver di 
Colorado. Keduanya berjuang 
keras menghindari kesalahan. 


Mitt Romney, kandidat Partai Republik, tampil me- 
yakinkan dalam debat kandidat presiden Amerika Serikat 
di Unive s Denver. Pusat Polling CNN menunjukkan, 
Romney meraih 67 persen dukungan, sedangkan Barack 
Obama hanya didukung 25 persen, 

Pencapaian itu tentunya menggembirakan kubu Repub- 
lik mengingat Romney yang sempat diunggulkan karena 
dianggap lebih menguasai isu-isu ekonomi posisinya me- 
lemah akibat salah ucap. Sejumlah komentar yang dilon- 
tarkan Romney dianggap tidak pantas. 

Terakhir, dalam acara pengumpulan dana, mantan Gu- 
bernur Massachusetts itu mengatakan, pendukung Presi- 
den Barack Obama adalah orang-orang yang hidup dari 
sedekah pemerintah dan tidak peduli pada hidup mereka. 
Padahal, pendukung Obama mencapai hampir separuh 
penduduk Amerika Serikat. 

Acara pengumpulan dana itu berlangsung 17 Mei lalu, 
tetapi baru muncul ke permukaan pada 17 September 
setelah media membocorkannya. Alhasil, kritik pun ber- 
munculan dari mana-mana. Apalagi dalam jumpa pers yang 
diadakan untuk menanggapi pemberitaan soal ucapannya 
itu, ia mengatakan komentarnya memang tidak disusun 
dengan baik, tetapi ia tidak akan menarik apa yang telah 
diucapkannya. 

Namun, kesempatan bagi Romney untuk membalas 
terbuka lebar karena Wakil Presiden Joe Biden, sehari 
menjelang debat, salah ucap. Dalam kampanye di North 
Carolina, Biden mengatakan, Romney akan menaikkan 
pajak bagi warga kelas menengah yang terkubur dalam 
empat tahun terakhir. Komentar itu langsung disambar 
Paul Ryan, kandidat wakil presiden dari Partai Republik. 
Ini mengingat dengan perkataannya itu bisa diartikan ia 
(Demokrat) mengakui bahwa Obama telah menyengsara- 
kan warga kelas menengah. 

Dalam debat, kesalahan ucap harus dihindari. Ini meng- 
ingat dalam sistem pemilihan langsung oleh rakyat, citra 
figur amat sangat penting dan dalam kaitan itulah ke- 
salahan ucap tidak boleh terjadi. 

Sedikitnya dukungan yang diperoleh Obama dalam 
debat kandidat yang pertama itu lebih karena Obama 
cenderung tampil defensif menghadapi serangan Romney 
yang sangat agresif. Kubu Obama perlu mengingat bahwa 
dalam pemilihan langsung, citra figur yang dipertaruhkan. 
Karena itu, tidak ada ruang untuk berbuat salah. 

Meski demikian, perjalanan hingga pemilihan presiden 
6 November mendatang masih panjang. Ini baru debat 
pertama, yang masih akan terus dilanjutkan. 

Namun, jika ingin terus bersinar cemerlang, kedua 
kandidat itu harus menjaga kata-kata yang keluar dari 
mulut mereka. Salah ucap bisa berakibat fatal. 


KOMPAS 


TERBIT SEJAK 28 JUNI 1965 


Pemimpin Umum: Jaka Oetama 
.Waki Pemimpin Umur: Agung Adibasetya, St. Sularto 
Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Rikard Bagun 


Wakil Pemimpin Redaks: Tilas Kuncahyano, Budiman Tanuredo, Niruk Mardara Pambudy 


Redaktur Senior:  Ninok Leksono, Avgust Parengkuan 
Redaktur Pelaksana James Luhulima 

Wakil Redaktur Pelaksana: Moharimad Baki Bambang Sign Sursantri 
“Sekrtoris Redaksi: Retno Bintart, M, Nasir 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Penghormatan dan Kehormatan TNI 


Oleh SJAFRIE SJAMSOEDDIN 


“Prajurit TNI bukanlah prajurit yang 
mudah dibelokkan haluannya karena ti- 
pu dan nafsu kebendaan. Ia, karena 
keinsafan jiwanya atas panggilan Ibu 
Pertiwi, bersedia membaktikan raga 
dan jiwanya bagi keluhuran bangsa dan 
negara.” 
Perintah Harian Panglima Besar 
Letnan Jenderal Sudirman, 
5 Oktober 1949 


ebagai prajurit dan 

pejuang TNI, perin- 

tah harian 5 Oktober 
1949 itu sangat bermakna 
sebagai rambu dan navi- 
gasi dalam mengabdi ke- 
pada bangsa dan negara. 


Sejak seorang prajurit menga- 
wali kehidupan keprajuritan de- 
ngan mengucapkan Sumpah Pra- 
jurit dan Sapta Marga, ia berada 
dalam suatu ikatan moral dan 
kewajiban profesional. Kualitas 
kepemimpinannya ditempa oleh 
berbagai ujian dan cobaan. 

Prajurit TNI dituntut untuk 
membuktikan apakah ia seorang 
prajurit yang mampu dan sang- 
gup memikul beban tanggung ja- 
wab pengabdian, yang sarat ku- 


alitas dan integritas, 
Seorang prajurit tentu ingat 
saat memulai basis militer se- 
bagai seorang calon prajurit. Saat 
itu, ia tidak punya hak menerima 
penghormatan karena belum 
memiliki kepangkatan apa pun. 
Sebaliknya, ia wajib menghor- 
mati atasan yang memiliki ke- 
pangkatan, Proses ini dijalani 
oleh prajurit sejalan dengan masa 
pengabdiannya. Ibarat naik tang- 
ga, saatnya penghormatan dite- 
rima ketika ia sampai pada pun- 
cak karier sebagai prajurit. 
Tantangan, tuntutan, dan go- 
daan justru hadir pada saat se- 
orang prajurit sedang menerima 
penghormatan. Pada masa itu bi- 
sa terjadi seorang prajurit "lupa" 
dan ”celaka” atas sikap dan pe- 
rilaku diri, seperti yang diingat- 
kan oleh Pak Dirman. 
Pengalaman — menunjukkan, 
"lupa" dan "celaka" dapat terjadi 
pada siapa saja yang diberi at- 
ribut kewenangan oleh negara. 
Hal itu terjadi terutama ketika 
tidak ada check and balance atas 
setiap langkah yang diambil, apa- 
kah sudah tepat secara aturan, 
peraturan, dan terutama moral. 
Di sini pertempuran harus di- 
menangi prajurit agar terhindar 


dari "kerusakan moral” yang ber- 
akibat pada hilangnya rasa hor- 
mat dari bawahan, kolega, bah- 
kan masyarakat. Di sini pula 
ukuran “kehormatan” menjadi 
taruhan yang tidak terhapus 
sampai menjadi jasad. 
Zaman sulit 

Harus diakui, kita hidup di 
zaman yang sulit dengan godaan 
begitu tinggi.” Konsumtivisme 
menjadi gaya hidup yang tidak 
bisa dihindari. Semua orang se- 
akan berlomba ke arah sana ka- 
rena sarat dengan kenikmatan. 

Sebagai bagian dari masyara- 
kat, prajurit TNI tentu tidak bi: 
lepas dari godaan itu. Sedikit ba- 
nyak kehidu at luas 
memengaruhi juga kehidupan 
prajurit dan keluarganya. 

Pengalaman bangsa-bangsa I: 
in, semua berlangsung melalui 
proses panjang. Mereka telah 
melewati proses yang mengha- 
silkan sikap disiplin, etos kerja, 
dan menghormati waktu. Dari 
sanalah bangsa-bangsa itu kemu- 
dian menghasilkan produk dan 
bahkan produk berkembang 
menjadi produk-produk turunan 
semakin beragam, 
dari kerja keras itu 


membuat bangsa-bangsa terse- 
but ingin menikmatinya. Kon- 
sumtivisme merupakan ekspresi 
dari keinginan untuk menikmati 
hasil kerja keras yang panjang. 
Kita pun harus melewati pro- 
ses panjang dan melelahkan itu 
agar kemudian bisa menghargai 
kerja keras yang dilakukan. Kon- 
sumtivisme jangan hanya seka- 
dar gaya hidup agar tidak ber- 
kelebihan dan bahkan melewati 
batas-batas kepantasan. 
Bagaimanapun gaya hidup 
modern harus bertumpu pada 
jati diri kita sebagai bangsa. Kita 
tidak ingin menjadi bagian ma- 
syarakat global tanpa pernah ta- 
hu akar budaya dari bangsa ini. 
Perintah Harian Panglima Be- 
sar Sudirman pada 1949 sudah 
menangkap pertanda zaman itu. 
Prajurit TNI diingatkan untuk 
tidak mudah dibelokkan oleh ti- 
pu dan nafsu kebendaan. Dengan 
berpegang pada panggilan untuk 
menjaga keluhuran bangsa dan 
negara, kehormatan prajurit TNI 
akan bisa dijaga. 
Godaan kekuasaan 
Satu hal lagi yang senantiasa 
harus dijaga prajurit TNT adalah 
godaan kekuasaan. Setiap kali 


tanggung jawab jabatan datang 
haruslah diingat bahwa itu bu- 
kanlah kesempatan untuk men- 
dapatkan sesuatu, melainkan jus- 
tru kesempatan untuk memberi 
kepada negeri. 

Godaan kekuasaan merupa- 
kan sesuatu yang sangat manu- 
siawi. Semua orang pada suatu 
masa pasti dihadapkan pada go- 
daan itu. Pada abad ke-19, Lord 
Acton bahkan sudah mengingat- 
kan kita semua bahwa: "Power 
lends to corrupt, and absolute 
power corrupts absolutely”. 

Kesadaran diri pribadi men- 
jadi kunci bagi setiap prajurit 
TNI untuk tidak lupa” dan ”ce- 
laka”. Pendidikan prajurit TNT 
sudah mengingatkan semua ang- 
gota TNI untuk tidak goyah da- 
lam menjalankan prinsip kehor- 
matan. 

Oleh karena itu, marilah para 
prajurit dan pejuang TNI senan- 
tiasa menabung kehormatan saat 
menerima penghormatan de- 
ngan mawas diri dan waspada 
dengan harapan kehormatan 
menjadi bonus abadi saat peng- 
hormatan berakhir pada masa- 
nya. Dirgahayu ke-67 TNI. 

SJAFRIE SJAMSOEDDIN 

Wisudawan Pati TNI AD 2011 


Moneter Versus Fiskal 


Oleh J SOEDRADJAD DJIWANDONO 


elakangan ini otoritas mo- 
B neter tiga perekonomian 

terbesar dunia: Federal 
Reserve Banks (Fedres), Euro- 
pen Central Bank (ECB), dan 
Bank of Japan (BoJ), berturut- 
turut membuat langkah untuk 
menyelamatkan perekonomian 
masing-masing dengan melaksa- 
nakan kembali kebijakan mone- 
ter tak konvensional, dikenal se- 
bagai guantitative easing (@E). 


Mario Draghi, Presiden ECB, membuat 
program penyelamatan euro (mata uang 
tunggal 17 negara zona curo) dengan 
negara yang mengalami 
krisis utang di pasar sekunder dengan 
dengan tak 
mensyaratkan peringkat tertentu dari per- 
dan seniorit: 
pinjaman. Program ini disebut transaksi 
monelary 


membeli obligas 


persyaratan 


dilonggarkan, 


use 


n pemeringkat dunia 


moneter langsung (outright 

transaction). 
Sasarannya, 

mengalami krisi: 


dorong turunnya imbal hi 
minjam dana, tecermin dz 
diperoleh dari pemilikan obliga 


lian sekuritas yang ter! 


potek perumahan 40 miliar dollar AS per 
bulan selama tingkat pengangguran masih 
dipandang buruk. Langkah ini menyusul 
kebijakan dua kali sebelumnya (yang ter- 
, yakni me- 
nurunkan suku bunga jangka panjang de- 
ngan membeli sekuritas jangka panjang 


akhir disebut operation twis 


ebagai rukun Islam 
S kelima, berhaji ke 
Tanah Suci meru- 


pakan hasrat besar bagi 
setiap Muslim. 


Sejak lama orang Islam di Nu- 
santara selalu berbondong-bon- 
dong menuju jazirah tempat Is- 
lam disemaikan pertama kali itu. 
Dalam pengamatan Martin van 
Bruinessen (1995), umat Islam di 
Indonesia masuk dalam jajaran 
bangsa yang tinggi pengharga- 
annya terhadap ibadah haji. Wa- 
jar jika Bruinessen mencatatkan 
bahwa pada akhir abad ke-19 dan 
awal abad ke-20, dari seluruh 
umat Islam di dunia yang me- 
laksanakan haji, 20 persen di 
antaranya dari Indonesia. 

Atmosfer untuk berhaji jauh 
dari kata redup hingga sekarang. 
Banyak orang rela antre berta- 
hun-tahun untuk diberangkat- 
kan ke sana. Mekkah sejak mula 
memang menjadi magnet yang 
menggetarkan karena di tempat 
itulah Tuhan dirasakan berada 
dalam jarak yang paling dekat. 

Haji Abdul Malik Karim Ama- 
rullah atau Hamka memilih Mek- 
kah sebagai latar bagi kisah Di 
Bawah Lindungan Kubah. Ber- 
kisah tentang percintaan antara 
tokoh Hamid dan Zainab, latar 
Mekkah ternyata ' membawa 
nuansa tersendiri dalam meng- 
eksplorasi kekuatan hati dan ke- 
pasrahan kepada Tuhan yang 


pendek, 


dan menjual yang berjangka 


Terakhir BoJ juga memu- 
tuskan melanjutkan mem- 


lamatkan sistem keuangan 
dari kebangkrutan dan ke- 
stabilan keuangan bisa ter- 
jaga. Setiap kali dilakukan, 


ngenduran moneter yang berjalan lama. 
Semua kris 
peningkatan likuiditas di luar yang di- 
perlukan. Yang terjadi di Jepang 1980-an, 


5 keuangan selalu didahului 


menolong negara yang 
Is pinjaman pemerintah, 
seperti Halia dan Spanyol, dengan men- 


. Dalam 
versi berbeda, tetapi serupa sasarannya, ini 
sudah dua kali dilakukan sebelumnya oleh 
Draghi sejak menggantikan Jean Claude 
'Trichet sebagai Presiden ECB pada 2011. 

Pertengahan September ini, Ketua Fed- 
res Bernanke bersama Gubernur Fedres 
yang lain menyepakati program pembe- 
it pinjaman hi- Keba 


beli aset finansial dan 
memberikan pinjaman ke 
perbankan senilai 
127 miliar dollar AS. Sa- 
sarannya serupa, menye- 
diakan tambahan likuidi- 
tas perbankan untuk men- 
dorong penyaluran kredit agar 
terjadi pertumbuhan ekonomi dan 
mengurangi pengangguran. 


Tak dapat menggantikan fiskal 

Semua tadi adalah kebijakan moneter, 
paling sedikit dipandang dari aspek ke- 
lembagaan pembuat keputusan dan ek- 
sekusinya. Namun, dilihat dari cara dan 
mekai & atau instrumen yang digu- 
nakan maupun sasaran yang dituju lang- 
kah ini bukan murni kebijakan moneter. 

Fedres membeli sekuritas yang dimiliki 
perbankan dengan maksud agar bank 
menggunakan tambahan dana ini untuk 
memberikan pinjaman kepada perusaha- 
an dan rumah tangga guna mendorong 
permintaan dan pertumbuhan ekonomi 
sehingga kesempatan kerja meningkat dan 
pengangguran turun. Fedres memang me- 
miliki mandat melakukan kebijakan untuk 
kestabilan moneter dan kesempatan kerja 
yang penuh. Namun, tak semua bank 
sentral punya fungsi luas seperti ini. Se- 
belum 1999, Bank Indonesia punya fungsi 
luas seperti Fedres. Waktu itu BT tak 
independen, berada di bawah koordinasi 
Dewan Moneter yang diketuai Menkeu. 
akan bank sentral di Asia se- 
telah krisis Asia 1997/1998 jadi bank sen- 
tral independen, tetapi dengan fungsi dan 
mandat lebih sempit, yaitu menjaga ke- 
stabilan mata uang dan sisi 

Seberapa efektif kel 
yang tak konvensional ini? Fedres, melalui 


4 me- 
yang 


pasar modal menyambut 
positif. Namun, dampak 
positif ini hanya semen- 
tara, sebelum muncul 
n menyang- 
lah lebih men- 
kapan permintaan 
masyarakat meningkat, kapan 
pertumbuhan ekonomi terjadi, dan 
pengangguran menurun? 

Kebijakan moneter tak dapat berjalan 
sendiri untuk menghasilkan dampak po- 
sitif pada sektor riil, dan kebijakan mo- 
neter tak bisa menyubstitusi kebijakan 
fiskal. Pascakrisis keuangan dunia per- 
bankan dan industri keuangan masih le- 
mah. Perusahaan dan rumah tangga de- 

ikian juga sehingga tambahan likuiditas 
a dimanfaatkan untuk memperbaiki 
keuangan bank-bank, perusahaan 
dan rumah tangga. Langkah ini dikenal 
sebagai deleveraging, mengurangi posisi 
utang yang sangat tinggi. Karena itu, tam- 
bahan likuiditas melalui YE belum me- 
ningkatkan kredit perbankan dan dampak 
positif ke sektor riil tak terjadi. 

Jika tak efektif, mengapa dilakukan? 
Tampaknya Bernanke, yang profesor Uni- 
versitas Princeton dan pakar depresi eko- 
nomi 1930-an ini, tak mau dipersalahkan 
seperti dialami pendahulunya saat terjadi 
krisis pasar modal Wall Street (The Great 
Crash) karena dianggap kurang tanggap, 
bahkan dituding sebagai penyebab de- 
presi. Tudingan ini, antara lain, diung- 
kapkan "Bapak Monctaris”, Milton Fi 
edman, dan Anna Schwartz (Monetary 
History of the United States, 1867-1960). 


Dampak jangka panjang 
Pemerhati ekonomi moneter dan ke- 
banksentralan juga mengkhawatirkan 


AS 1990-an dan Asia akhir 1990-an adalah 
peningkatan likuiditas berkepanjangan, 
yang diikuti penggelembungan yang ke- 
mudian pecah dalam properti, dotcom, 
atau sekuritas. Mereka yang belajar mo- 
neter selalu ingat diktum bahwa dalam 
jangka panjang tambahan jumlah uang 
hanya akan memengaruhi tingkat harga 
jika terlalu banyak jadi dorongan inflasi 
Dalam empat tahun setelah krisis Fed- 
res memompa likuiditas 2 triliun dollar AS 
lebih, diikuti Bank of England, ECB (1 
triliun dollar AS lebih), dan kini BoJ juga. 
Dunia belum melihat tekanan inflasi yang 
tinggi kecuali di satu-dua negara, Tam- 
paknya likuiditas ini masih menumpuk di 
lembaga keuangan-perbankan sehingga 
belum menumbuhkan tekanan inflasi. Na- 
mun, pada akhirnya itu akan terjadi juga 
Bahkan, sebelum tekanan inflasi terjadi 
sekarang pun ada hal merisaukan. Dalam 
dunia moneter dikenal ungkapan money is 
Jungible, uang akan mengalir ke tempat 
yang memberikan keuntungan tinggi. Mes- 
kipun ECB mengatakan akan melakukan 
sterilisasi untuk menekan dampak pening- 
katan likuiditas pada uang beredar-atau 
melalui mekanisme seperti di zona curo 
dan di Indonesia di mana perbankan me- 
nanamkan dana lebihnya bukan untuk 
memberikan pinjaman, tetapi diinves 
sikan dengan membeli SBI—tak ada ja- 
minan bahwa sterilisasi ini berhasil. 
Kecenderungan dana mengalir ke tem- 
pat lebih menguntungkan susah dihalangi. 
Yang harus diwaspadai, sebagaimana ter- 
jadi selama ini, dana ini mengalir ke negara 
yang ekonominya bertumbuh di Asia, ter- 
masuk Indonesia. Ini tentu menambah 
kesibukan otoritas moneter, termasuk BT. 
J SOEDRADJAD DJIWANDONO 
Profesor Nanyang Technological Uni- 


@El, 9E2, dan kini GE3, telah menye- 


Etos Sosial Haji 


Oleh M NAJIBUR ROHMAN 


energik, sekalipun kisah cinta ini 
sungguh dalam kemurungan. 

Hamzah Fansuri lain lagi. Ta 
menemukan Mekkah dalam per- 
jalanannya mencari Tuhan. Mek- 
kah adalah tempat yang patut 
disinggahi, sekalipun penyair sufi 
yang kontroversial itu justru me- 
nemukan Tuhan dalam dirinya 
sendiri: Hamzah Fansuri di da- 
lam Makkah/mencari Tuhan di 
Bait Al-Ka'bah/di Barus ke gudus 
terlalu payah/akhirnya dapat di 
dalam rumah. 

Dengan banyak cara, penga- 
laman estetik transendental da- 
lam dunia kepenyairan jauh me- 
lampaui sebuah lokus tertentu. 
Syair-syair yang ditulis oleh para 
sufi berkecenderungan mengan- 
dung spiritualitas—yang semak- 
simal mungkin dieksplorasi—de- 
ngan meniadakan segala hal yang 
profan. Alhasil, ritualitas dalam 
ibadah haji dianggap tidak mem- 
berikan jaminan bahwa seseo- 
rang akan "menemukan" Tuhan. 

Justru ritualitas semata dalam 
beribadah jadi elemen yang pa- 
ling mengganggu dalam upaya 
menjalin kemesraan dengan 
Tuhan. Paradigma semacam ini 
bukan berarti mengoposisikan 
antara ritualitas dan spiritualitas. 
Dalam sajak "Tahu-Tahu” (1993) 
Gus Mus menuturkan: Isya ta- 
hu-tahu/Subuh tahu-tahu/Lohor 
tahu-tahu/Asar — tahu-tahu/Ta- 
hu-tahu/Maghrib!/ (Padahal sa- 
lat Aku belum sempat). 

Gus Mus tidak mengabaikan 


atau menolak ritualitas. Ta hanya 
melakukan kritik terhadap pe- 
maknaan yang sempit atas ru- 
tinitas religius. Banyak orang ke- 
hilangan hakikat karena terjebak 
pada profanitas dalam melaksa- 
nakan ritual ibadah. Karena itu- 
lah dibutuhkan keseimbangan 
antara keduanya. 

Berhaji, dengan demikian, me- 
ruwat elemen lokus dalam rang- 
ka mencintai Tuhan. Ada unsur- 
unsur hukum Islam yang tidak 
diabaikan—karena harus dipe- 
nuhi—tetapi bukan klimaks per- 
ibadatan, tetapi berhaji menjadi 
media untuk benar-benar men- 
dekatkan diri pada Tuhan (ta- 
garrub ila Allah) dalam hakikat. 
Di dalamnya terdapat totalitas, 
seperti halnya syair Chairil An- 
wars Biar susah sungguh/ meng- 
ingat Kau penuh seluruh. 


Ritus sosial 


Keseimbangan ritualitas dan 
spiritualitas itu dilecutkan untuk 
mendorong tujuan-tujuan haji 
yang pula terkandung dalam iba- 
dah lain. Fungsi ritus keagamaan 
selalu dikaitkan dengan upaya 
melampaui personalitas yang 
egoistis karena Tuhan mengga- 
riskan sebuah dorongan bagi ma- 
nusia untuk dapat berguna bagi 
yang lain. Etos sosial ini, mi- 
salnya, pernah muncul dalam se- 
jarah perlawanan kolonialisme di 
bumi Nusantara. Spirit nasiona- 
lisme yang mewabah pada abad 
ke-19 dan 20 adalah "oleh-oleh” 


dampak penambahan likuiditas atau pe- 


dari generasi Muslim Indonesia 
yang berhaji karena di Mekkah 
mereka berdialektika dengan pe- 
mikiran Islam dari wilayah lain. 
Pergolakan ini yang mendorong 
Snouck C Hurgronje mempela- 
jari Islam secara serius dan me- 
neliti ritual haji ke Mekkah. 
Etos sosial ini menjadi penting 
lantaran kesalehan tak bersandar 
pada penghambaan atas ritus-ri- 
tus, tetapi berurat akar pada ke- 
sediaan membuka pintu-pintu 
kebahagiaan dan pertolongan ba- 
gi sesama. Tokoh Satadewa da- 
lam Burung-Burung Manyar-nya 
YB Mangunwijaya melantunkan 
ketulusan kasih dengan merawat 
tiga anak yatim piatu, yang kedua 
orangtua mereka wafat dalam ke- 
celakaan saat berangkat haji. 
Kisah ini meletakkan kecinta- 
an kepada Tuhan dengan meng- 
eliminasi egoisme dan menuntun 
diri manusia dengan kesadaran 
jiwanya untuk menemukan se- 
buah hakikat. WS Rendra meng- 
ingatkan kita mengenai hal ini: 
Mengolah cinta kasih/harus me- 
ninggalkan/pamrih tentang diri 
kita,/berarti,/mencari ning. 
Begitulah, berhaji jadi pintu 
untuk ”bertemu” dengan Tuhan 
sekaligus mengekspektasikan ha- 
dirnya etos sosial yang nyata. 
Sebagai rukun Islam yang ter- 
akhir, haji didamba sebagai ka- 
wah  keparipurnaan — Muslim 
mengabdi kepada Tuhan-nya. 
M NAJIBUR ROHMAN 
Bekerja di IAIN Walisongo 


versitp: Mantan Gubernur Bank Indonesia 


POJOK 


Pelemahan KPK ber- 
langsung sistematis dan 
berbagai cara. 

Koruptor persis tikus, 
mengerat di sana-sini. 


- 


Tanggapi aksi buruh, 
pemerintah larang se- 
jumlah bidang pekerja- 
an bisnis outsourcing. 
Kalau kata ABG, “Terus 
gue harus bilang wow 
gitu?” 


. 


KPK akan panggil pak- 
sa Inspektur Jenderal 
Djoko Susilo jika Jum- 
at ini mangkir lagi. 
Lebih cepat, lebih baik. 


. 


Pemerintah akan jatuh- 
kan sanksi tegas bagi 
siapa pun yang terlibat 
tawuran. 

Kasih contoh dong, elite 
Juga jangan berantem 
melulu! 


meng 


KOMPAS, JUMAT, 5 OKTOBER 2012 


OPINI 


REDAKS 


I YTH 


Surat untuk Redaksi Yth hendaknya dilengkapi fotokopi KTP/SIM/paspor yang masih berlaku, 


berikut nomor telepon yang dapat dihubungi. Kompas tidak mengembalikan surat-surat yang diterima. 


e-mail: opini@kompas.com dan/atau opini@kompas.co.id 


Rambu di Lintasan Kereta Api 
Permata Hijau Dilanggar 


ampir setiap sore saya melintas di per- 
H empatan Permata Hijau, Jakarta Selatan, 

dari arah Gedung Manggala Wanabhakti 
menuju Pondok Indah. Saya perhatikan hampir 
setiap hari, terutama pada sore hari, banyak kenda- 
raan dari arah Manggala Wanabhakti yang berbelok 
ke kanan menuju kawasan Permata Hijau. 


Padahal, di situ jelas terlihat ada larangan berbelok ke 
kanan, Bahkan, saya pernah melihat beberapa kendaraan, 
baik mobil maupun sepeda motor, yang berbelok ke kanan 
tersebut berjajar menghalangi kendaraan yang datang dari 
arah Permata Hijau. Akibatnya, tak jarang terjadi kemacetan 


luar biasa. 


Selain itu, pelanggaran lalu lintas tersebut juga sangat 
berbahaya karena kemacetan terjadi di pelintasan kereta api 
dua jalur. Pelanggaran itu terjadi sebenarnya karena pada 
awalnya ada petugas polisi lalu lintas yang mengarahkan 
kendaraan dari arah Manggala Wanabhakti untuk berbelok 
ke kanan. Alhasil, banyak pengendara yang mungkin ber- 
pikir larangan berbelok ke kanan itu tidak berlaku lagi. 

Bahkan, akhir-akhir ini juga banyak kendaraan dari arah 
Patal Senayan ikut-ikutan memotong jalan ke arah Permata 
Hijau. Ini yang menyebabkan semakin semrawutnya lalu 
lintas di lintasan kereta api Permata Hijau. Mohon perhatian 
petugas yang berwenang untuk menindak pelanggaran 


tersebut. 


Janganlah menunggu sampai terjadi tabrakan 


antara kereta api dengan kendaraan roda empat dan roda 
dua yang tentu mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. 


HUSIN 


Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 


Instal Ulang dan 
”Update” Sistem 
Menanggapi surat di Kompas 
5/9), "MacBook Bermasalah”, 
yang disampaikan oleh Ibu In- 
dah Permatasari, dengan ini di- 
informasikan bahwa 'permasa- 
lahan telah diselesaikan. 
Menurut data pelanggan ka- 
imi, MacBook Pro 13.3” 29GHx 
yang dikeluhkan terdaftar atas 
ma Bapak Arya Setyadi, yang 
pada 1 Agustus 2012 masuk ke 
service center kami dengan ke- 
luhan pada sistem operasi, 
Masalah pada sistem operasi 
muncul setelah dilakukan in- 


asi program final cut studio 
oleh pelanggan. Setelah kami 
melakukan diagnosa diketahui 
bahwa perlu dilakukan instalasi 
ulang dan update sistem ope 
Penanganannya baru selesai p 
da 4 Agustus 2012, 

Pada 11 Agustus, MacBook 
Pro dimaksud telah diambil oleh 
Bapak Arya dalam kondisi nor- 


Bila ada keluhan atas pro- 
duk-produk Apple yang dibeli di 
jaringan outlet 'iBox, dapat 
menghubungi lewat surel ke in- 
fo@ibox.co.id. 

LUIS ANTHONY 
Marketing Manager iBox 


Telah Melewati 
Standar Kualitas 

Menanggapi surat di Kompas 
0/9), "Tak Layak Konsumsi”, 
yang disampaikan oleh Tbu 
Yeanny Rusdi, dengan ini di- 
informasikan sebagai berikut. 

Kami komitmen untuk selalu 
menyediakan produk yang ber- 
kualitas tinggi dan aman di- 
konsumsi, Sebelum suatu pro- 
duk dijual, produk telah me- 
lewati standar kualitas Carre- 
four, Langkah ini tentu dimak- 
sudkan untuk menjamin kepu- 
asan konsumen, 

Terkait keluhan Ibu Yeanny 
Rusi, kami sudah menghubungi 
yang bersangkutan untuk me- 
nyampaikan permohonan maaf' 
atas ketidaknyamanan yang ter- 
jadi, Kami pun telah membe- 
rikan informasi tentang standar 
kualitas produk yang ada di 
refour. Yang bersangkutan dapat 
memahami sehingga permasa- 
lahan telah diselesaikan dengan 
jalan musyawarah untuk mu- 
fakat bagi kedua belah pihak. 

HENDRIK ADRIANTO 
Head of External 
Communication and Corpora- 
le Social Responsibility 

PT Carrefour Indonesia 


Sesuai Jadwal 
Pendebetan Polis 


Sehubungan dengan surat di 
Kompas (12/9), "AXA Debet Ta- 
bungan Bank Mandiri”, yang di- 
1 oleh Ibu Shierly Lel- 

bersama ini dapat kami 
an sebagai berikut. Pen- 
debetan premi ke rekening Ibu 
Shierly dilakukan sesuai periode 
jadwal pendebetan polis nasa- 
bah, yakni pada 13 September 
2012, 

Untuk itu, customer care AXA 
Mandiri telah menghubungi Tbu 
Shierly untuk memberikan pen- 
$ tentang  pendebetan 

dilaku oleh AXA Man- 
ly dapat mene- 
rima penjelasan yang disampal 
kan. Kami mohon maaf atas 
ketidaknyamanan yang dialami. 
MAIKA RANDINI 

AXA Mandiri Head 

of Customer Marketing 


Menatap Masa Depan TNI 


Oleh AGUS HARIMURTI YUDHOYONO 


aya melihat sema- 
S ngat dan harapan di 

mata generasi muda 
TNI, Polri, dan mahasiswa 
yang memadati Gedung 
AH Nasution, Akademi 
Militer, Magelang, Jumat 
(21/9). Tampak ada ke- 
inginan kuat untuk bersa- 
ma-sama membawa Indo- 
nesia menuju masa depan 
yang lebih baik, 


Ini berbeda dengan ketika saya 
menjadi taruna, berbarengan de- 
ngan angin reformasi yang berti- 
up kencang saat itu. Hujatan dan 
cercaan terhadap TNI disuara- 
kan lantang oleh para mahasiswa, 
bahkan di depan gerbang Aka- 
demi Militer (Akmil). 

Oleh karena itu, memenuhi 
undangan Gubernur Akmil un- 
tuk berbagi pengetahuan dan 
pengalaman kepada para taruna 
iswa memberi arti ter- 

ri. Setelah lebih dari satu 
dekade ikut mengawal reformasi 
TNI, tak berlebihan bila kini ge- 
nerasi muda TNI juga melakukan 
refleksi diri. 

Bagi kami, yang masuk Akmil 
pada era Orde Baru—saat kekuat- 
an tentara begitu luar bias 
sungguh tak menyangka kelak 
institusi TNI dihujat oleh rakyat- 
nya sendiri. Seragam yang men- 
jadi identitas kami terpaksa dili- 
pat dan masuk ke dalam tas un- 
tuk menghindari 
kelompok anarkis di j 
Kebanggaan yang menjadi modal 
das militer pudar, 
Sungguh sedih, dilantik di 
sebagai perwira tetapi seolah tak 
diharapkan masyarakat. 

Tuntutan reformasi yang be- 
gitu kuat direspons positif me- 
lalui kebijakan dan langkah-lang- 
kah konstruktif oleh para pe- 
mimpin TNI saat itu. Politik 
praktis yang menjadi bagian dari 
dwifungsi ABRI dan mendapat- 
kan banyak sorotan karena dam- 
pak eksesif yang ditimbulkan di- 
tinggalkan sebelum jatuh tempo. 
Keberadaan TNT di lembaga le- 
gislatif (Fraksi TNI/Polri) yang 
seharusnya berakhir pada 2009 
ditinggalkan TNI pada 2004. 

Selain itu, TNI yang pada masa 
lalu sering dicap sebagai pelang- 


gar HAM mampu melepas citra 
buruk itu melalui proses penye- 
lesaian konflik di beberapa wila- 
yah, seperti halnya Aceh. Pada 
akhir 2005, TNI non-organik 
berhasil menarik diri dan men- 
jadikan Aceh wilayah yang aman 
dan damai. Di dunia internasio- 
nal, peran aktif TNI memelihara 
perdamaian semakin mendapat 
tempat karena disiplin, sema- 
ngat, dan kinerjanya. 

Hal ini patut diapresiasi seba- 
gai hasil perjuangan para senior 
TNI yang sungguh-sungguh ber- 
upaya mentransformasikan TNI 
sesuai tuntutan reformasi. Lang- 
kah-langkah konkret itu mem- 
buat generasi muda TNI opti- 
mistis mengawal Indonesia men- 
jadi negara maju. 


Tantangan 


Jalan reformasi memang tidak 
mudah. Sulit dimungkiri, da 


batkan banyak aspek, terjadi d 
viasi yang tak jarang mencederai 
upaya optimal reformasi TNI 
Beberapa kasus kekerasan yang 
melibatkan TNI sedikit banyak 
memengaruhi citra TNI yang su- 
dah semakin baik. 

Harus diakui, masih ada peri 
tiwa yang melukai hati masyar 
kat yang dilakukan oleh sekelom- 
pok oknum prajurit, baik dis 
ngaja maupun tidak, yang ber- 
dampak buruk bagi TNI, Pelang- 
garan dan penyimpangan ini d 
sebabkan oleh banyak faktor, Sa- 
lah satunya adalah ketidakmam- 
puan mengikuti proses tran: 
masi TNI, yang tidak hanya me- 
libatkan aspek institusi tetapi ju- 
pek kognitif dan afektif pra- 


akselerasi proses 
tu, TNI menerjun- 
kan genc mudanya, yang 
berbeda 10 tahun dengan taruna, 
ke kampus-kampus Akademi 
TNI. Mereka memberikan gam- 
tentang 


depan sehings per- 
wira yang tidak hanya mema- 
hami pertahanan tetapi juga du- 
nia global kunci pengem- 
bangan kualitas diri selanjutnya. 
Koreksi dan evaluasi internal 
perlu terus dilakukan karena ter- 
bukti bert mengantarkan 
TNI menjadi harapan bangsa dan 
negara, 


DiviE sw 


Harapan 

Kini tanggung jawab masa de- 
pan TNI ada di tangan generasi 
muda. Citra positif TNT yang te- 


lebih bermakna aj 
kan se konsisten oleh pra- 
jurit di lapangan, baik dalam kon- 
teks latihan maupun penuj 
operasi. Kita benar-benar ingin 
menuju militer yang semakin 
profesional, modern, dan menen- 
tukan sehingga memiliki daya 
tangkal menghadapi ancaman 
dan tantangan keamanan negara 
yang semakin kompleks. 

Oleh karena itu, TNI harus 
dapat mengatasi ketertinggalan- 
nya untuk menjadi kekuatan per- 
tahanan yang dihormati kawan 
dan disegani lawan. Bagaimana- 
pun, aspek hard power amatlah 
penting bagi sebuah negara da- 
lam politik internasional. Kita 
optimistis, dengan semakin ku- 
atnya ekonomi Indonesia des 
ini, negara dapat mengalol 


anggaran yang lebih besar untuk 
dan modernisasi militer, 
Sudah saatnya kita melihat lebih 


banyak jet tempur mengu 
kekuatan armada laut yang per- 
kasa, dan sistem persenja 
pertempuran darat yang bet 
nologi tinggi. Semua untuk men- 
jaga kedaulatan NKRI, 

Namun, kemajuan alat utama 
sistem persenjataan (alutsista) 
s dengan dibarengi pening- 
katan ku: sumber daya ma- 
nusia yang mengawakinya, Intro- 
duksi teknologi dan senjata baru 
akan mengubah cara bertempur 
kita, Hal ini tentu mensyaratkan 
sejumlah pembaruan terhadap 
doktrin dan strategi militer. 


Dalam konteks ini, para pra- 
jurit TNI harus dibekali dengan 
ragam pendidikan, pelatihan, dan 
penugasan yang semakin mem- 
perluas cakrawala berpikir dan 
bertindak. Kita berharap melalui 
capacity building, TNI semakin 
profesional dan berkelas dunia. 

Selain itu, karakter TNI yang 
selalu dekat dengan rakyat harus 
terus diperkuat. Kita ingin keha- 
diran prajurit di lapangan mem- 
berikan arti positif bagi masya: 
rakat di sekitarnya. Tidak hanya 
di dalam negeri, winning the he- 
arts and minds of' the people juga 
merupakan kunci keberh: 
pasukan Garuda yang ditugaskan 
di berbagai misi perdamaian du- 
nia selama ini. 

Dengan berpegang teguh pada 
prinsip netralitas dan impai 
alitas, setiap penjaga perdamaian 
harus dapat menjadi diplomat 
untuk mewujudkan stabilitas ke- 
amanan di daerah konflik. 

Memang, masih banyak peker- 
jaan ramah yang kita miliki. Be- 
gitu banyak tantangan di era glo- 
balisasi dan revolusi informasi 
yang berimplikasi pada aspek 
pertahanan dan keamanan ne- 
gara. Karena itu, tepat rasanya 
si muda TNI menya- 
dan mewujudkannya 


melalui aksi nyata di lapangan, 
Bangsa yang besar adalah bangsa 


yang senantiasa menjemput ma- 
sa depan dan mampu mengubah 
tantangan menjadi peluang, 
Untuk melakukan itu, TNI ti- 
dak berdiri sendiri. Hanya de- 


ngan kolaborasi dan dukungan 
seluruh komponen bangsa, kita 
dapat 


mewujudkan Indonesia 
makin aman, maju, dan 
3 . Kita semua saling 
membutuhkan dan saling me- 
lengkapi. Tak kalah penting ada- 
lah peran media dalam prc 
check and balance bagi TNI, 

Pemberitaan yang obyektif 
akan memberikan ruang bagi 
TNI untuk memperbaiki keku- 
ngan dan meningkatkan pres 
nya. Dengan segala keter 
san, kami $ ingin selalu berbuat 


dan dicintai rakyatnya. 
AGUS HARIMURTI 
YUDHOYONO 

Alumnus Akmil 2000 


WATCHES, JEWELRY & ACCESSORIES F' IR 


1 - 31 OCTOBER 


WIN: pirestkeotas tirus 


sudu as Gluseppo Zamotti, Start Wolteman 


On Prod, Love, ani many mor 


OPENING SHOW By suseata renaetti GURAteh 


WM OGTOBER | 3.00 PM, Jean Paul Gaultier & Alberta Ferretui, Plaza Indonesia Levek 1 


Ar Ata Na Anta 


#KNOWI 


AM NOT aon Suk Monnss 


5 IS CARING:BREAST CANCER AWARENESS 
TALKSHOW with 


005 tnrtaliesa Hr TNI Spa Ntariua, Minum. tofrebe. aral rudi Gone tp. 


19 OCTOBER | MADAME LILY. LEVEL 4— SOUTH 


RSVP 1662j21 2 


20 MMO 


Sego (Dewi Rasul 


FOR THE BENEFIT OF 8 & PITA PINK PROGRAM 


FASHION ACCESSORIES BAZAAR 


# OCTOBER - 8 NOVEMBER | 
Shop varkmus codtoctnas ly Parah Makin » « 


SPARKLING 


win GRAND PRIZE. ot RP 


ATRIUM LEVEL A4 


aysule Wear 


GLAM IL 


« Daniel Wellington » 


Jewets ar Ekor 


Y DRAW! 


1 — 31 OCTOBER 


100,000,000” 


exclusive JEW ELRY VOUCHER ana 


other luxurious prizes 


Triple and double chances for BNI Credit and Debit Cardholders 


wwwplazaindonesia.com | twitter: @plazaindonesia 


2. HA en 


MONDIAL 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


MTemmandeonanemn sony 


Tankso os KA 


mandiri debit 


mandiri 


Nikmati keuntungan berbelanja di Super Indo berupa diskon 1096 setiap pembelian 
produk segar (buah, sayur, ayam, daging, ikan/seafood) kecuali produk promo, telur curah, 
produk beku, processed meat. Untuk pembayaran dengan mandiri debit minimal 


pembelanjaan Rp50.000. 


Periode: mulai 19 Juli 2012, berlaku hanya Jumat, Sabtu dan Minggu 


Transaksi apapun, mandiri saja! 


“Syarat dan ketentuan berlaku 


ga 


@mandirifiesta 


mandiri call 


atau (021) 5299-7777 


@ 


14000 


Terdepan, Terpercaya. Tumbuh bersama Anda. 


KOMPAS, JUMAT, 5 OKTOBER 2012 


KILAS LUAR) 


EGERI 


Arroyo Ditahan atas Tuduhan Menjarah Negara 


Mantan Presiden Filipina Gloria Macapagal-Arroyo kembali 
ditahan, Kamis (4/10), atas tuduhan penjarahan terhadap ne- 
gara. Jika terbukti, dia bisa dihukum penjara seumur hidup. Ttu 
merupakan salah satu dari serangkaian kasus korupsi yang 
dituduhkan kepadanya. Penahanan Arroyo dilakukan setelah 
pengadilan mengeluarkan surat perintah penangkapan pada 
Rabu malam, terkait penyelidikan kasus korupsi ketiga atasnya, 
"Ketika kami tiba di rumah sakit, ia berbaring di tempat tidur 
dengan infus masih melekat di badannya,” kata Kolonel Joel 
Coronel, Kepala Reserse Kriminal dan Kelompok Deteksi, ke- 
pada wartawan, Arroyo, yang menderita gangguan tulang be- 
lakang, sedang dirawat karena dehidrasi. Arroyo dinilai "sangat 


Presiden AS 
Barack Obama 
(kanan) dan 
calon presiden 
AS dari Partai 
Republik, Mitt 
Romney, 
melangsungkan 
debat pertama 


kooperatif” ketika pol 
yang baru itu. (REUTERS/AFP/C 


L) 


mengambil sidik ji 


a untuk kasus 


PM India Bertekad Melanjutkan Reformasi 


Perdana Menteri India Manmohan 


(4/10), terus mendesak pelaksanaan agenda reforr 
apan keterbukaan ekonomi. Walaupun mendapat tekanan 
m akan keluar dari koalisi 

ngh tetap melanjutkan ren- 
sidang kabinet, Kamis si 
anaman modal 
belumny 


pada musim sidang mendatang, 
cananya. Padi 
untuk menyetujui per 
tor asuransi dan pensiun 


Singh, di New Delhi, 


kabinet didesak 
ing langsung pada sek- 
langkah serupa telah 


dilakukan pada sektor penerbangan, penyiaran, dan ritel. "Pem- 


bukaan sektor pensiun bagi inve 
modal asing dalam sektor asuransi 
demikian kata 
gh dan mente 


angan, 


Chidambaram, menekankan perlunya i' 


i asing dan meningkatkan 
hingga 49 persen akan 
rang pejabat Kemen- 
reformasinya yang baru, P 
asing. (AFP/JOE) 


Hongkong Berkabung Tiga Hari Pasca-Kecelakaan 


Pasca-kecelakaan tragis tabrakan dua kapal feri pada Senin 


@/1) malam lalu, Hongkong berduk 
tragedi yang memakan 38 korban j 


a. Untuk memperingati 
, lima di antaranya 


anak-anak, itu pemerintah yang dipimpin Kepala Eksekutif 


Hongkong CY Leung, Kamis (4/10), menggelar upac 
sekaligus menandai dimulainya hari 
ama-sama mengheningkan cipta, dalam 


tiga hari. Selain be 


s juga mengib: 
bentuk duka 


setengah tiang 


nit juga digelar serentak di seluruh 


an mengheningkan cipt: 


i berkabung nasional selama 


an bendera nasional se- 
Pengibaran bendera 
selama beberapa me- 
penjuru Hongkong. 


Teheran Kembali Tenang, Polisi Berjaga-jaga 


Pusat kota Teheran, Iran, kembali tenang hari Kamis 
sehari setelah diguncang protes karena mata uang 1 
ma 


anjlok. Namun, tempat penu 


(4/10), 
n yang 
sebagian 


uang 


toko masih tutup. Polisi antihuru-hara dikerahkan untuk ber- 


jaga di persimpangan j 
itu mene 
tes sporadis, Rabu, meny 

telah menyebabkan melonjakny 
para pemimpin Tran di bawah tel 
tumpasnya gerakan oposisi setelah 


an penting 


| mata 


di Teher: 


Injuk kekuatan 


minkan kekhawatiran pihak berwenang setelah pro- 


uang yang anjlok itu, yang 


terpilihnya kembali Pre- 


siden Mahmoud Ahmadinejad tahun 2009, Sebagian toko di 
bazar, pusat perdagangan utama kota itu, dibuka kembali se- 


telah tutup sehari sebelumny 


, di tengah protes dan ditang- 
ng riyal. (AFP/AP/DI) 


mereka di 
Universitas 
Denver, di 
Denver, 
Colorado, 
Rabu (3/10) 
malam waktu 
setempat atau 
Kamis pagi 
WIB. 


AFP/SAUL LOED 


Romney Kembali ke Pacuan 


Hasil Debat Dinilai Tak Banyak Mengubah Pilihan 


WASHINGTON DC, KOMPAS — Penampilan 
meyakinkan Mitt Romney dalam debat kandidat 


presiden Amerika Seri 


at di Denver, Colorado, Rabu 


(8/10), memberi semangat baru pada usaha Partai 
Republik merebut kursi Gedung Putih pada 
pemilihan umum 6 November mendatang. 


Koresponden Kompas Her- 
man Hakim dari Washington 
DC, editorial sejumlah surat ka- 
bar di AS, Kamis (4/10), menya- 
takan, sebagian besar sepakat 
Romney yang tampil penuh se- 
mangat dan agresif mengungguli 
Presiden Barack Obama, yang da- 
lam debat itu terlihat lelah dan 
kurang fokus. Persaingan kam- 
panye yang tei kurang dari 
lima pekan pun diprediksi se- 
makin ketat, 

”Pria yang mewakili Partai Re- 
publik di Denver telah memberi 
rakyat AS pemilihan presiden 
yang sesungguhnya, Akhirnya,” 
tulis Daniel Henninger dalam ha 


rian konservatif Wall Street Jour- 
nal. Henninger merujuk pada 
merosotnya popularitas Romney 
beberapa pekan terakhir, 
Harian Washington Post secara 
umum sepakat Romney kembali 
meraih momentum setelah be- 
berapa kekeliruan dalam kam- 
panye. ”Romney perlu penam- 
pilan yang kuat setelah sebulan 
terakhir tak henti mengalami na- 
sib buruk. Dan, dia melakukan- 
nya," tulis Chris Cilliza dalam 
blog politik harian tersebut. 
Roger Simon dalam situs be- 
rita Politico menulis, Romney 
terlihat menonjol karena penam- 
pilan Obama. "Tni bukan karena 


penampilan Romney yang sem- 
purna, tetapi karena Obama bi- 
tulis Simon. 
untuk pert kali 
Obama dalam satu 
panggung, Romney mengambil 
peluang untuk meyakinkan pe- 
milih tentang visinya dalam isu 
domestik, terutama ekonomi. 
Sebaliknya, 


Tampil 
bersama 


terlihat 
ak me- 


Obama 
ati dan ti 


arat dengan fakta, tapi tak mes 
jelaskan visinya lebih jauh. Dia 
juga lebih ak bertahan dan 
kurang agresif ' memanfaatkan 
kelemahan Romney dalam se- 
jumlah isu, 

”Romney menang. Yang me- 
ngejutk 
ngat jelas,” uj 
fesor ilmu poli s 
Youngstown State, Pemilih tam- 
paknya sepakat dengan Sracic. 
pendapat CNN/ORG ke- 
pada 430 penonton memperli- 
hatkan 67 persen berpendapat 
Romney menang, berbanding 25 


persen untuk Obama. 


Masih unggul 


Pertanyaan yang muncul ada- 
lah, apakah magih cukup waktu 
bagi Romney mengubah keada- 
an. Poling harian Reuters/IPSOS 
setelah debat memperlihatkan 
Obama unggul atas Romney, 47 
persen berbanding 41 persen. 

Obama unggul di sebagian be- 
sar negara bagian dengan massa 
pemilih mengambang, Pemu- 
ngutan suara awal sudah dimulai 
di 35 negara bagian. Hingga 
mis, enam persen pemilih sudah 
menentukan pilihan, 

Meski Romney lebih dominan 
dalam debat, ra umum 
Obama berhasil menghindari ke- 
salahan yang tak perlu, yang bisa 
membuat pendukungnya meng- 
alihkan dukungan ke Romney, 

”Tak seorang pun akan meng- 
alihkan dukungan hanya berda- 
sarkan debat ini,” " Samuel 
Popkin, ahli ilmu politik dari Uni: 
versitas California di S 


Riset yang dilakukan Tom 
Holbrook, profesor ilmu politik 
Universitas Wisconsin di Mil- 
waukee, mempei n, opini 
publik hanya bergeser rata 
kurang dari 1 persen dal: 
debat presiden 

Pergeseran terbesar terjadi pa- 
da tahun 2004, Kandidat partai 
Demokrat, John Kerry, mend 
pat dukungan tambahan 2,3 
sen setelah debat melaw 
siden George W Bush, Namun, 
Bush tetap memenangi pemilu, 

"Orang yang sudah memutus- 
an tidak memilih Romney tak 
n berubah pilihan meskipun 
dia tampil seperti presiden,” ujar 
Popkin. 

Dalam isu seperti pendidikan 
1 pengurangan defisit, Ob 
dinilai lebih baik dari pesaingnya. 
"Sebagian pemilih kerap lebih 
mencari sub: daripada se- 
kadar penampilan,” kata Dotty 


di 


(AP/AFP/REUT'ERS/WAS) 


ST 


BISHKEK, KAMIS — Polisi 
amis (4/10), mena- 


nggota parlemer g 


unjuk rasa ke kompleks kantor 
perdana menteri di Bishk: 
tes menuntut nasion: $ 
s itu berakhir dengan 
rusuhan yang menyebabkan 10 
orang terluka dan d 
tensif, termasuk tiga orang yang 
terkena luka tembak. 


Ketiga anggota rlemen— 
Kamchibek Tashiyev, Sadyr Zha- 


parov, dan Talant Mamytov—di- 
tahan dengan dugaan ingin 
menggulingkan — pemerintahan 
Perdana Menteri Zhantoro Sai 
baldiyev. Penuntut mendapat 
waktu 48 jam untuk memutu 
kan apakah akan membawa ka- 
sus tersebut ke pengadilan. 

Bentrokan yang terjadi pada 
Rabu antara polisi dan ribuan 
pendukung tiga anggota partai 
Ata Zhurt itu adalah ke- 
n terburuk di Bishkek 
jak April 2010. Saat itu, revolusi 
rakyat berdarah yang didahului 
kerusuhan bernuansa etnis ber- 
akhir dengan tergulingnya Pre- 
siden Kurmanbek Bakiyev. 

Pada bentrokan terakhir, Ata 


KNZAKKSTAN 


'Bishkek 


ai 


ST Me ma 4 


TAMKISTAN 


Pemerintahan: Republik 


Etnis: Kirgistan 64,91, Uzbekistan 13 
Dunga 1,1, Ukraina 14, Uighur 14, lainnya 5,74 (sensus 1999) 
Agama: Islam 751, Ortodoks Rusia 204, lainnya 58. 
Populasi: 5.496.737 jiwa (perkiraan Juli 2012) 


Sumbar CIA, Wordfactbook 


Zhurt yang beraliran nasionalis 


nya dimiliki per 
Centerra Gold, dinasionali 
Mereka menuduh perusahaan 
Kanada itu memanipulasi 
keuangan untuk mengurangi ke- 
wajiban pajak. 

Centei menolak tuduhan 
itu. Perusahaan yang berbasis di 
Toronto, Kanada, itu ber 
tambang emas itu member 
untungan hingga 19 miliar dollar 
AS bagi Kirgistan, termasuk 620 


Presiden: Almazbek 

Atambayev (sejak 

1 Desember 2011) 

Kepala pemerintahan: 

mom Perdana Menteri 

mm Zhantoro Satybaldiev 
(Sejak 5 September 
2012) 


1, Rusia 12,54, 


DICRY 


jak. Jumlah itu mencapai 12 per- 
sen dari besaran ekonomi Kir- 
gistan. Pemerintah Kirj n me- 
megang 33 persen 
ugahaan tambang ter 

Kekhawatiran pemerintah 
adalah demonstrasi itu meluas ke 
an selatan—yang mayori- 
anya miskin dan lebih 
dan mengancam pe- 
merintahan Satybaldiyev. 

Dalam tujuh tahun terakhir, 
dua pemerintahan telah diguling- 
kan lewat unjuk r 

iden Askar Akay 
dari kursi kekuas 


Demo Rusuh, Tiga Anggota Parlemen Ditahan 


2005, menyusul aksi protes se- 
lama beberapa pekan yang me- 
nuduhnya terlibat korupsi. P: 
April 2010, giliran Presiden Kur- 
manbek Bakiyev digulingkan se- 
telah puluhan orang ditembak 
mati oleh aparat $sa me- 
nyerang kantor kepresidenan, 

Konstitusi baru kemudian di- 
susun untuk menyinergikan ke- 
kuasaan parlemen dan presi 
untuk mencegah pemerintah 
yang otoritarian. 

Unjuk rasa tetap terjadi di 
an selatan, Ka- 
yang diikuti sekitar 1000 
orang. Mereka menuntut pem- 
bebasan ketiga anggota parlemen 
yang ditangkap dalam unjuk rasa 
yang berlangsung damai. 

"Parlemen, presiden, perdana 
menteri harus mundur ena 
mereka tidak bisa menyelesaikan 
masalah Kumtor,” kata seorang 
demonstran. Menurut juru bi- 
cara Ata Zhurt, Nurgazy Anar- 
kulov, penahanan Tashiyev dan 
kedua rekannya bermotivasi po- 
litik. “Mereka memperjuangkan 
masa depan Kirgistan. Kami ya- 
kin penahanan itu adalah peng- 
aniayaan politik,” uji 


L/WAS) 


BOGOTA, KAMIS — Presiden 
Kolombia Juan Manuel Santos 
sukses menjalani operasi untuk 
mengangkat kanker prostat yang 
diidapnya. Hal itu disampaikan 
tim dokter kepresidenan, Kamis 
(4/10). 

Separuh jalan dari empat ta- 


a di Pegunungan 
Andes itu, Senin lalu, dengan 
mengumumkan bahwa dokter te- 
lah menemukan tumor kanker di 
prostatnya. Dia mengatakan pe- 


nyakit itu telah diketahui dini 
dan risikonya minimal. 

"Syukur kepada Tuhan semua 
berjalan baik, Saya berangsur pu- 
lih. Saya dan keluarga sangat ber- 


dukungan An- 
s dalam pesan di 
Twitter. 
mengatakan, ope- 
lan lancar dan tidak 
terjadi komplikasi. Tumor itu di- 
angkat dengan anestesi lokal dan 
P E pemu- 


dan meminta makan sesuatu, 
Presiden telah bisa duduk di tem- 
pat tidur, karena itu saya rasa 
proses pemulihannya berjalan 
sangat baik,” kata Felipe Gomez 
dokter urologi yang me- 
nangani Santos, kepada warta- 
wan di luar Rumah Sakit Fun- 
dacion Santa Fe di Bogota utara, 


tempat operasi itu dilakukan. 
Gomez mengatakan, pengo- 


perawatan lanjutan seperti ke- 
moterapi, Presiden diperkirakan 
melewatkan dua sampai tiga hari 
di rumah sakit, dan perlu tiga 
pekan untuk pulih. 

Santos adalah orang paling 
akhir dari daftar pemimpin Ame- 
rika Latin yang menjalani peng- 
obatan kanker pada beberapa ta- 
hun ini. Presiden Brasil Dilma 
Rousseff dan pendahulunya, Luiz 
Inacio Lula da Silva, telah men- 
jalani pengobatan kanker, juga 
Presiden Venezuela Hugo Chavez 
dan mantan Presiden Paraguay 
Fernando Lugo. (R /DD 


Food ingredients Asia 


and beverage ingredients. 
Countless new business opportunities in Southeast Asia. 


“ Akses pasar Asia Tenggara yang bertumbuh pesat 


“ Temukan perkembangan baru dan inovatif di industri ini 
“ Kembangkan jaringan, peluang kontak langsung untuk membangun bisnis Anda 


Fi Asia menghadirkan lebih dari 400 peserta pameran lokal, regional dan global, plus: 


Ketentuan Pengunjung 
. a Uh 


Future of Food Factors, konte 
punan Ahli Teknol 


PB serta Southeast As 


Seminar 


dan tips memasarkan p 


i Pangan Indonesia (PATPI) b 


n Food & Agriculture 


nai bahan baku pangan yang Halal, peluang bisnisnya 
ik Halal ke pasar global 


Pertemuan Anggota GAPMMI untuk membahas perkembangan terkini, kebijakan baru 


dar isu hang 


dustri pangan 


Ingredients In Action oleh Innova Market Insights — Temukan bahan baku terbaru 


dan tren terkini hanya di Tasting Bar. 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


OCTOBER 


IE » CARPET 
NGBED » HOME APPL 


bea Ket | 


aa 


NN 


CALIA 


Tata 


SALE UP TO 


STARTS NOW 


UNTIL 31 OCTOBER 2012 


RATU PLAZA FURNITURE CENTER 


Jl Jendral Sudirman Kav. 9 - 2nd Aoor - Jakarta 10270 
for more info call : 0818 601543 


101 


Sg, 
Fx macna « TEMPUR 


MATTRESSES AND PILLOWS 


KOMPAS, JUMAT, 5 OKTOBER 2012 


INTERNASIONAL 


Anggota kamp 
Perdamaian 
Faslane 
menggelar aksi 
Katakan Tidak 
kepada Koalisi 
NATO 
Skotlandia di 
depan kantor 
pusat Partai 
Nasional 
Skotlandia di 
Edinburgh, 
Skotlandia, 
Kamis (4/10). 
Dengan kapur 
tulis, mereka 
menggambar 
24.000 sosok 
yang 
melambangkan 
jumlah korban 
Perang 
Afganistan 
hingga saat ini. 


Filipina Usul Bagi Informasi 


Sengketa ASEAN-China di Laut China Selatan Tak Disinggung 


MANILA, KAMIS — Filipina mengusulkan 
pembangunan sistem dan mekanisme khusus, yang 
memungkinkan negara anggota ASEAN bekerja 
sama dan berbagi informasi untuk memerangi 
kejahatan nontradisional di laut. 


Usulan itu diajukan Filipina 
dalam bentuk draf yang disam- 
paikan pada hari pertama pem- 
bukaan pertemuan tiga hari Fo- 
rum Ker ma Maritim antar- 
negara anggota ASEAN, Rabu 
(3/10), di Manila. 

Mekani: 
formasi seperti itu di 
dapat dimanfaatkan oleh 
lembaga terkait di masing-ma- 
sing negara untuk memerangi 
berbagai macam ancaman keja- 
hatan nontradisional. 


Beberapa contoh kejahatan 
nontradisional itu adalah penye- 
lundupan senjata, manusia, dan 
narkotika serta obat terlarang, 
Berikutnya adalah aktivitas ne- 
layan ilegal dan pembajakan. 
Berbagai ancaman itu diakui ma- 
sih kerap terjadi di sejumlah pe 
airan yang ada di kawasan Asia 
Tenggara. 

Pertemuan yang digelar di Ma- 
nila itu diikuti para wakil menteri 
luar negeri dan pejabat senior 
kementerian luar negeri negara 


anggota ASEAN. 


Tak singgung sengketa 

Dalam draf usulan Filipina ter- 
sebut sama sekali tidak menying- 
gung atau memasukkan isu 
wasan, yakni sengketa Laut C! 
n. Dalam draf yang 
n kepada war 
tawan itu, Filipina hanya me- 
nyebut pentingnya kerja sama 
maritim di kawasa 

Kei na itu harus dilakukan 
mengingat jalur laut di kawasan 
Asia Tenggara sangat penting ba- 
gi lalu lintas perdi dunia. 
Meski demikian, Fil 
menyebut secara rinci s 
teknis dan bentuk pertukaran in- 
formasi yang mereka inginkan 
untuk dibangun antarnegara 
anggota ASEAN. 


Draf yang diajukan Filipina 
tersebut juga sama sekali tidak 
menyinggung sengketa yang di- 
alami negeri itu memperebutkan 
wilayah di Laut China Selatan. 
Akhir-akhir ini, ketegangan dan 
manuver pengerahan kekuatan 
terjadi, terutama antara Filipina, 
Vietnam, dan China yang saling 
mengklaim wilayah di perairan 
tersebut. 

Hubungan Filipina dan Viet- 
nam dengan China pun kerap 
memanas setelah China meng- 
klaim hampir 90 persen wilayah 
sebut. S 


im .oleh Taiwan 
dan dua negara anggota ASEAN 
lain, yakni Brunei dan M: 

Selain menjadi kawasan jalur 
lalu lintas laut penting dunia, 


Laut China Selatan juga diyakini 
mengandung banyak kekayaan 
alam macam gas dan minyak 
bumi serta hasil laut dan per- 
ikanan, 


Maritim 

Menurut salah seorang dip- 
lomat senior yang ikut dalam 
pembahasan draf Filipina hari 
Rabu kemarin, diskusi sepenuh- 
nya fokus pada upaya-upaya ker- 
ja sama maritim. 

Sang diplomat senior yang 
minta dirahasiakan identitasnya 
itu menyebut, Indonesia ju 
betulnya mengajukan proposal 
serupa dengan Filipina. 

Namun, dia tidak merinci se- 
perti apa reaksi negara-negara 
yang hadir dalam pertemuan. 

(NEP/DWA) 


AM 


Tenih Longsor Timpa Sekolah, 18 Siswa Terkubur Hidup-hidup 


BEIJING, KAMIS — Sedikit- 
nya lima anak ditemukan tewas 
dan 13 lainnya hilang setelah ta- 
nah longsor mengubur olah 
mereka di Desa Zhenhe, Provinsi 
Yunnan, China barat daya, Kamis 
(4/10). Mereka sedang mengikuti 
pelajaran — tambahan — untuk 
mengganti waktu belajar yang 
hilang akibat gempa pada bulan 
lalu. 

Televisi Pemerintah “China 
mengatakan lima siswa sekolah 


dasar itu ditemukan tewas se- 
telah tanah longsor mengubur 
bangunan sekolah dan dua 
rumah pef 

Sebanyak 13 siswa lainnya hi- 
lang Selain mereka, seorang pen- 
duduk desa juga terkubur. 

Para murid SD Youfang itu 
seharusnya tidak bersekolah pe- 
kan ini karena sepanjang pekan 
ini adalah hari libur nasional di 
China. Namun, para pejabat 
mengatakan, anak-anak berseko- 


lah untuk mengganti masa bel- 
ajar mereka yang hilang setelah 
terjadi dua gempa tanggal 7 Sep- 
tember lalu. 

Keselamatan murid sekolah 
merupakan isu yang peka setelah 
ribuan 'a tewas dalam ben- 
cana gempa bermagnitudo 80 
mengguncang Provinsi Sichuan 
dan sebagian Shaanxi dan Gansu, 
tahun 2008. 

Gambar-gambar yang disiar- 
kan televisi pemerintah mem- 


perlihatkan petugas penyelamat 
mencari di reruntuhan, 


Pagi hari 
Tanah longsor itu terjadi pukul 
08.00 waktu setempat (0700 
WIB) saat para siswa berdatang- 
an untuk belajar. "Lebih dari 30 
seharusnya menghadiri ke- 

ini dan ada 18 murid di 
belum kelas dimu 


sekolah 
kata seorang pejabat setempat 
bernama Yang. 


Menurut Yang, sekolah itu 
adalah sebuah bangunan berlan- 
tai satu, Setelah longsor, warga 
yang selamat dievakuasi ke tem- 
pat lebih ting 
Yiliang a 
satu daerah yang paling p: 
terkena dua gempa bermagr 
tudo 56 pada bulan lalu. Gempa 
tersebut menyebabkan 81 orang 
tewas, 820 orang cedera, dan 
201.000 orang kehilangan tempat 
tinggal, (AFP/DI) 


Ak maa Tokyo 
Bisa Picu Krisis Baru 


TOKYO, KAMIS — Tekad Gu- 
bernur Tokyo yang beraliran na- 
sionalis, Shintaro Ishihara, untuk 
tetap membangun berbagai in- 
frastruktur di pulau-pulau seng- 
keta di Laut China Timur di- 
khawatirkan bisa memicu kete- 
gangan baru antara Jepang dan 
China. 

Dua pejabat Jepang yang dekat 
dengan Ishihara mengatakan, di 
Tokyo, Kamis (4/10), Gubernur 
Tokyo tersebut berencana mem- 
bangun berbagai infrastruktur 
standar di kepulauan yang di- 
namakan Senkaku oleh Jepang 
atau Diaoyu oleh China. 

Akiko Santo, anggota majelis 
tinggi parlemen Jepang dari par- 
tai oposisi Partai Demokrat Li- 
beral (LDP), mengatakan, 
hara akan mencoba mencari du- 
kungan pemerintahan baru di Je- 
pang pascapemilu nanti. Dia ber- 
niat memanfaatkan dana hasil 
patungan yang sedianya dimak- 
sudkan untuk membeli pu- 
lau-pulau sengketa itu. 

Ishihara mengumumkan niat 
membeli tiga pulau di Senkaku 
dari seorang pemilik pribadi, Ap- 
ril lalu, setelah ia menilai Pe- 
merintah Jepang saat ini terlalu 
lembek dalam menghadapi Chi- 
na. Sebulan kemudian, dia mem- 
buka rekening dana Senkaku dan 
berhasil mengumpulkan sum- 
bangan sebesar 147 miliar yen 
(sekitar Rp 17923 miliar) dari 
sekitar 100.000 donatur, 

Langkah gubernur berusia 80 
tahun inilah yang memicu pe- 
merintah pusat Jepang di bawah 
Perdana Menteri (PM) Yoshihiko 
Noda mendahului membeli pu- 
lau-pulau tersebut. Kabinet Noda 
resmi membeli tiga dari lima 
pulau di Senkaku, 11 September 
lalu, dengan harga 2,05 miliar 
yen, 

Noda khawatir jika Ishihara 
yang menguasai pulau-pulau itu, 
ketegangan dengan China akan 


makin tak terkendali, Pasalnya, 
dia tidak hanya ingin memiliki 
tetapi juga membangun berbagai 
infrastruktur di pulau-pulau 
sengketa itu. 


Garis keras 


Namun, menurut Santo dan 
Wakil Gubernur Tokyo Naoki 
Inose, keinginan Ishihara belum 
pupus meski rencana pembeli- 
annya gagal. Ia berharap LDP, 
yang konservatif, menang dalam 
pemilu mendatang dan akan me- 
nerima gagasan garis kerasnya. 

Ishihara berniat membangun 
mercu suar, menara pemancar 
radio, dan berbagai fasilitas dasar 
pelabuhan di Senkaku. Menurut 
mereka, berbagai infrastruktur 
itu akan meningkatkan kesela- 
matan para nelayan Jepang. 

”Dengan pemerintahan Ishiba 
atau Abe, kami dapat menggu- 
nakan dana yang telah kita kum- 
pulkan itu untuk membangun 
semacam tempat perlindungan 
nelayan, atau pemancar atau 
mercu suar,” papar Inose meng- 
acu kepada Ketua LDP Shinzo 
Abe dan penasihat utama Abe, 
Shigeru Ishiba, yang disebut-se- 
but akan menjadi PM Jepang 
berikutnya. 

Sementara itu, kapal-kapal 
pengawas kelautan China d 
porkan masih berada di sekita 
kepulauan sengketa, Rabu. Me- 
nurut harian The Japan Times, 
Penjaga Pantai Jepang melapor- 
kan kapal-kapal itu mendekati 
perairan teritorial yang diklaim 
Jepang pada pukul 12.30-12.50. 

Menurut kantor berita China 
Xinhua, Juru Bicara Kemente- 
rian Luar Negeri China Hong Lei 
menegaskan, kapal-kapal China 
akan terus berpatroli di perairan 
sengketa itu. Hong juga menuduh 
kelompok ”sayap kanan” di Je- 
pang telah memprovokasi ma- 
salah di kawasan Diaoyu. 

(REUTERS/BBC/DHF) 


Siap Ht Huni Dalam 6 Bulan? | 


(9) (021 ) 537 -3838/539 -6868 wuw.alam-sutera.com Prston 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Tanggal 


PENGUMUMAN PENGADAAN 
No, 1 3684/PL/100020/2012-50 
15 Oktober 2012 


MF PERTAMINA 


Dengan im 


Jasa Konsultan As 


Kuolifikosi 
Klasifikasi 


Sub Bidang 


Pendaftaran dilaksanakan pada 
5,85 
09.00 W 


Bs 


Lantai 4 € 
Jakarta Pusat 


pada website 
pengumum 


Medan Merdeka Timur No, 


diumumkan bahwa akon dilaksanakan Proses Pengodaan: 


ment Pelaksanean Penilaian dan Evaluasi 
(Assessment) Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate 
Governance - GCG) PT Pertamina (Persero) Tahun 2012 


Kecil / K (Kekayaan Bersih s.d, Rp,1 Milyar) 
Josa Konsultansi Non-K 
Menurut Lingkup Lay 
Studi Kelayakor 


d, 10 Oktober 2012 
d 15,00 WIB 
Sekretariat Fung Pengada 
dung Annar, Jl 


T: 021 3815 111 ex, 4220 


Untuk syarat-syarat khusus pendaftaran dan detail pakarjaan dapat dilihat 

Pertamina www:pertamina.com 
n Kantor Pusat Pertamina Lantai Ground Gedung Annax Jl. 
IA, Jakarta Pusat 


FUNGSI PENGADAAN - PROCUREMENT EXCELLENCE GROUP 
KANTOR PUSAT PT PERTAMINA (PERSERO) 


uksi 
1 Pekerjoan 


" Barang/Jasa 
erdeka Timur No: 1A 


dan pada papan 


” IN IGA KPR? 
oy FIXED 


(3 Th 


10 KOMPAS, JUMAT, 5 OKTOBER 2012 


WEE 


Let our collect ons 
and our speci 


STOBER 201 


» 12.000.000 " ,» 9.000.000 9.000.000 # 6.000.000 


ap 9.000.000 
KING KOIL KING KOIL SERTA REVEIRE SIMMONS 
Santorini Mattress Andalucia Mattress Daffodil Mattress Black Bart Mattress Deepsleep Gracie 
Double Size Double Size size 160 x 200 Double Size Double Size 
Reg. Price: Reg. Price: Reg. Price: Rp 19.980.000 Reg. Price: Reg. Price: 
Rp 26.340.000 - Rp 30.530.000 Rp 18.880.000 - Rp 22.880.000 Rp 26.200.000 - Rp 30.000.000 Rp 18.880.000 - Rp 21.780.000 
1 —.——rd N F. 1 
B.: | ad | 
Ta sar 
& " 


| N " A J 64 Fa $ Lal 
rp 6.000.000 rp 6.000.000 ap 3.000.000 rp 3.000.000 ap 1.499.000 


SERTA DREAMLINE FLORENCE THE LUXE GOODNIGHT 

Laurel Mattress Broadway Mattress Carmelo Mattress Gold Coast 2 in 1 Mattress Capriana Tencel Sheet Sets 
size 160 x 200 Double Size size 160 x 200 Reg. Price: Reg, Price: 

Reg. Price: Rp 12.880.000 Reg. Price: Reg. Price: Rp 10.450.000 Rp 8.400.000 - Rp 10.300.000 Rp 4.895.000 - Rp 5.925,000 


Rp 22.250.000 - Rp 26.000.000 


| — 


4 


4 y N Z J dana P P v— - — 
xp 1.399.000 rp 1.299.000 p 1.169.000 rp 1.159.000 ap 1.099.000 
PICASSO KING KOIL DREAMLINE RISE HALLMARK 
Tencel Sheet Sets Recoleta Jacg. Sheet Sets Adelia Tencel Sheet Sets Purple Rose Tencel Sheet Sets Jacg. Sheet Sets 
Reg. Price: Reg. Price: Rp 5.550.000 Reg. Price: Reg. Price: Reg. Price: 


Rp 4.590.000 - Rp 4.990.000 Rp 3.750.000 - Rp 4.100.000 Rp 3.888.000 - Rp 4.088.000 Rp 3.499.000 - Rp 3.799.000 


999.000 z 999.000 999.000 ' m629.000 549.000 


SERTA WELLEN THE LUXE FLORENCE ELEGANCE 

Floretta Jacg. Sheet Sets Eclairend Sateen Sheet Sets Shadow Tencel Sheet Sets Auincy Sateen Sheet Sets Sateen Sheet Sets 

Reg. Price: Reg. Price: Reg. Price: Reg. Price: Reg. Price: 

Rp 4.050.000 - Rp 4.250.000 Rp 2.650.000 - Rp 2.850.000 Rp 3.750.000 - Rp 4.250.000 Rp 2.350.000 - Rp 2.550.000 Rp 1.799.000 - Rp 1.999.000 


( 
C. 


m1199.000- 309.000 289.000 199.000/z20. 2» 199.000 a» 99.000. most nuy 


1 599 000 KING KOIL SERTA LENUTA CANNON EXCLUSIVE METRO 

Rp Combi Down Pillows Nano Gel Pillows Chantal Bath Towels Circle Bath Towels Wave Super Plush Bathrugs 
TEMPUR Reg. Price: Rp 780.000 Reg. Price: Rp 800.000 Reg. Price: Rp 329.900/pc Reg. Price: Rp 499.900 

Original Pillows 

Reg. Price: (Ox 3-month installment with MEGA CREDIT CARDS BNN. BA Il www.facebook.com/METROdept (“| www.twitter.com/METROdept 


Rp 2.600.000 - Rp 3.700.000 


“Terms and condtions app. | Product avalablky may vary In sach store. 


(Fa — 

| REWARDS & PRIVILEGE CARD yA. 4 | 1 
PONDOK INDAH MALL « PLAZA SENAYAN » BANDUNG SUPERMAL « MAL TAMAN ANGGREK » PACIFIC PLAGE | | 
TRANS STUDIO MALL » GANDARIA CITY « CIPUTRA WORLD SURABAYA | www.metroindonesia.com en 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, JUMAT, 5 OKTOBER 2012 


INTERNASIONAL 


Suasana di s 


h satu 


Keuangan Vitor G 
triliun) dari Uni 


par, ini adz rat pencai 


IMF Peringatkan 
Petinggi Eropa 


Skema Talangan Spanyol Berbentuk Jaminan 


ROMA, KAMIS — 


Menurut keterangan kantor 
Perdana Menteri (PM) Italia Ma- 
rio Monti, di Roma, Kamis (4/10), 
mereka akan bertemu di sela-sela 
konferensi tingkat tinggi negar: 
Magribi dan Eropa. 
Banyak komitmen p: 


pe- 
mimpin zona euro yang belum 
direalisasikan walaupun mereka 
telah menggelar berbagai per- 


temuan. 


juga mengingatkan, 

2 i Bank 
tral Eropa (ECB) yang akan 
membeli obligasi negara-negara 
terbelit utang akan segera me- 
mudar. 


ada yang mem ke- finar 
lebihan waktu, ini sangat men- 
desak. Biaya penyelesaian sema- 
kin lama akan menjadi semakin 
mahal, Jika orang Eropa ber- 
tindak cepat dalam level nasional, 
perubahan dinamis akan lebih 
banyak terjadi,” kata Lagarde, 

Dia mengatakan, keput 
ECB untuk membeli obligasi me- 
rupakan isu yang mendasar, Dia 
juga memperingatkan bahwa pa- 
ra pemimpin politik tidak boleh 
membuat langkah ini terham-  d 
bat, 

Awal September lalu, Guber- 
nur Mario Draghi berjanji 
akan membantu negara seperti 
Spanyol dengan cara membeli 
obligasi dalam jumlah tidak ter- 
batas untuk menurunkan biaya 
bunga. Kabar itu disambut sangat 
positif oleh pelaku pasar karena 
dilihat sebagai titik balik kri: 


negatif. 


Sementar: 


n meminim 


bayar paji 
Salah 


menutupi 


sudut kota Lisabon, Portugal, yang menjadi pu 
Pemerintah Portugal bersiap mengumumkan paket pengetatan angga 
proposal sebelumnya yang ditentang keras, Paket pengetatan anggaran, yang akan diumumkan Menteri 
n dana talangan sebesar 78 miliar curo (Rp 96914 
ropa dan Dana Moneter Internasional (IMF). 


Direktur Pelaksana Dana 
Moneter Internasional Christine Lagarde kembali 
menyerukan kepada para pemimpin di zona euro 
untuk cepat bertindak mengatasi krisis utang. 
Sementara itu, para pemimpin Italia, Perancis, dan 
Spanyol bertemu di Malta untuk membahas krisis. 


Biaya penyelesaian 
semakin lama akan 
menjadi semakin mahal. 
Christine Lagarde 


ru meminta dana 
| menanggapi perny: 
dan ketidakpastian ini dengan 


Jaminan obligasi 
itu, negara-negara 
di zona euro sedang memper- 
timbangkan membantu Spanyol 
un dengan cara memberikan jamin- cap: 
an kepada para investor yang car 
membeli obligasi Spanyol. Lang- 
kah ini dirancang untuk menjaga 
ses Spanyol pada p: 


dibebankan kepada para pem- 
k Eropa, 

u pejabat senior di 
Eropa mengatakan, ren 
sebut dapat mengl 
50 miliar euro per 
cana itu memungkinkan Spanyol 
kebutuhan 
dan memicu ECB membeli ob- 


APP/PATBUCIA DE MELO MOREIRA 


sat toko-toko emas, Rabu (3/10). 
n baru yang akan menggantikan 


dasarkan pertimbangan — dari 
Madrid, Paris, Berlin, dan Roma, 
dana talangan permanen Eropa 
(ESM) akan memberikan jamin- 
an sebesar 20 hingga 30 persen 
dari setiap obligasi baru yang 
bakal diterbitkan Spanyol. 

Perdana Menteri Finlandia Jy- 
rki Katainen mengutarakan ide 
ini setelah bertemu dengan Pre- 
siden Perancis Francois Hollan- 
de, a lalu. 

"Untuk menjaga dana publik, 
kami akan mempelajari kemung- 
kinan 1 mengintervensi di 
r primer dengan dampak 
lipat yang menjamin sebagian 
asi yang diterbitkan 
atanya. 


menggunakan skei 
3 kerugian. Skema ini se- 
benarnya sudah diciptakan tahun 
lalu untuk mendukung nega- 
ra-negara yang lemah sebelum 

8 terha- 
ini berbeda de- 
na talangan penuh yang 
diberikan kepada Yunani, Irlan- 
dia, dan Portugal. 

Pilihan lain adalah menggu- 
nakan dana ESM untuk membeli 
obligasi Spanyol, tetapi mungkin 
n lebih mahal dan tidak men- 

dampak yang sama seperti 
a asuransi tersebut. ESM di- 
mungkinkan membeli hingga 
sebagi 
ram bantuan, 
ini, Spanyol harus 
menandatangani kesepahaman 
dengan mitranya di zona curo 
dan berjanji akan membuat jad- 
wal untuk mengimplementasi- 
kan langkah penghematan dan 
reformasi ekonomi. 

Selain itu, Spanyol juga harus 
menerima pengawasan interna- 
sional untuk mengecek sejauh 
mana kepatuhan yang telah di- 


alangan. Pasar 


i bi 


dananya 


kunder. 


eaauan 
Terlua 


Akan tetapi, untuk turut dalam 
program ini, Spanyol pertama 
ma harus meminta dana talangan 
secara formal kepada para mit- 
ranya. Sementara dua hari Jalu 


langkah ini akan 
mencapai dua tujuan penting 
Spanyol akan dapat dibantu tan- 
pa mengurangi cadangan dana 
talangan Eropa, dan tidak akan 


lakukannya. 

Dalam istilah di Uni Eropa, 
pemberian talangan jenis ini di- 
sebut berbentuk Enhanced Con. 
ditions Credit Line with investor 


PM Spanyol Mariano Rajoy 
mengatakan tidak ingin buru-bu- 


ada efek domino terhadap Ttalia. 
Berdasarkan skema ini, 


protection (BCCL1). 


ber- (AP/AFP/REUTERS/JOE) 


KILAS KAWAT $ 


@ New Orleans 


Utrecht 

Ketika orang hiruk-pikuk mempersoalkan 
gas rumah kaca Bumi pada abad modern i 
ternyata akar masalahnya sudah ada sejak 2.000 
tahun lalu. Peningkatan emisi gas rumah kaca 
sudah terjadi sejak zaman Kekaisaran Romawi 
dan Dinasti Han di China. Ini bukan pernyat: 
sembarangan, melainkan temuan dari penelitian 
oleh Universitas Utrecht di Belanda. Kajian ini 
mematahkan pendapat PBB bahwa perubahan ik- 
lim buatan manusia baru terjadi tahun 1800-an. 
Catatan para peneliti Utrecht menyebutkan, emisi 
gas rumah kaca yang terjebak di atas Greenland 
sudah naik sejak 2.000 tahun lalu dan tetap tinggi 
selama dua abad terakhir, Metana mungkin di- 
lepaskan selama pembabatan hutan untuk lahan 
pertanian pada waktu itu, Selain itu, penggunaan 
arang kayu sebagai bahan bakar seperti yang di- 
gunakan di peleburan untuk membuat 
juga menjadi penyumbang besar, demikian di- 
katakan oleh penulis utama laporan tersebut, Ce- 
lia Sapart. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


SEDUNIA 


& Utrecht 


New Orleans 

Sorang penegak hukum seharusnya menjadi pa- 
nutan. Jason Cantrell (43), seorang asisten jaksa 
di New Orleans, AS, diselidiki karena didapati 
memiliki ganja. Perihal ganja tersebut diketahui 
setelah rokok ganja terjatuh dari kantongnya, me- 
luncur ke lantai pengadilan di Orleans Parish. 
"Jason Cantrell diskors tanpa gaji hingga ada 
penyelidikan lebih lanjut. Dia tidak bertindak da- 
lam kapasitasnya ketika peristiwa itu terjadi,” kata 
Ryan Berni, juru bicara Wali Kota New Orlean: 
Miteh Landricu. Tampaknya soal rokok ganja ini 
akan berlanjut. LaToya, istri Cantrell, adalah se- 
orang kandidat anggota dewan kota New Orleans. 
Menanggapi kejadian yang menimpa suamin 
LaToya menulis di halaman Facebook, "Marah, 
Malu, dan Kecewa”. "Dia akan menerima kon- 
sekuensi legal,” kata LaToya. Gara-gara masalah 
itu, LaToya juga mengatakan suaminya akan mun- 
dur dari jabatannya sebagai asisten jaksa. Namun, 
Berni mengatakan belum menerima surat peng- 
unduran Cantrell. (REUTERS/JOE) 


Kualitas 


erbaik 


eowaus...) 
HONEY 


Modem MF288 «# Flash Lite 
senilai @ Rp 299 ribu 


Voucher Indobooks 
senilai Rp 550 ribu 


& 2012 Gameh.M Pgten Mesarvad 


Into lenyap klik www.telkornsel.com 


Senantiasa di Sisi Anda 


GAMELOKT 


wew.cmuspad.com 


Cal Conte: 
0215760377 


Ba aa 


HARGA PROMO: 


Android 4.0 Ice Cream Sandwich 
t TV Analog Digital 
8GB Internal Memory 


Laa 


Bonus 10 Games dari GameLoft 
senilai Rp 700 ribu 


Content Stream s.d Desember 2012 
senilai Rp 50 ribu/bulan 


Kunjungi Event Penjualan: 
di Jakarta dan Bogor 6 - 20 Oktober 2012 
» Ambassadot Mall lantai 3, Jakarta 

# Lobby ITC Roxy Mas, Jakarta 

# Lobby Mali Jambu 2, Bogor 


KOMPAS, JUMAT, 5 OKTOBER 2012 


PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN 


Sekolah Harus Menjadi Zona Nyaman bagi Siswa 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta dinas-dinas 

pendidikan harus membuat pernyataan tegas bahwa sekolah 
merupakan zona nyaman. Tak boleh ada kekerasan dalam 


bentuk verbal ataupun 


k, dengan alasan apa pun. Demikian 


pernyataan sejumlah organisasi guru yang tergabung dalam 
Federasi Serikat Guru Indonesia (FGSI). Pernyataan disam- 
paikan Retno Listyarti, Sekretaris Jenderal FGSI, Kamis (4/10), 


di Jakarta. (ELN) 


Parade Teater 2012 di Padang 


Taman Budaya Sumatera Barat bakal mementaskan 10 ke- 
lompok teater dalam Parade Teater Sumatera Barat 2012 


di Padang, 5-9 Oktober. Kepala S6 


Budaya Taman Budaya Sumbar Apr 


i Produksi dan Kreasi 
nas, Kamis (4/10), menga- 


takan, parade teater itu merupakan yang kedua kalinya di- 
adakan. Tahun lalu, parade teater itu mengusung tema nas 
kah-naskah karya almarhum budayawan Minang, Wisran Hadi. 


(INK) 


Bandar Lampung Jadi Percontohan Kota Biopori 
Bersama-sama Kota Semarang, Bandar Lampung terpilih 


menjadi kota percontohan 


apa: 


perubahan iklim melalui 


program pembuatan biopori, Hal ini merupakan bagian prog- 
ram Jejaring Ketahanan Kota-kota Asia terhadap Perubahan 
Iklim (Asian Cities Climate Change Resiliance Network/ 
ACCCRN), Koordinator Program ACCCRN Budi Chairuddin 
di sela-sela kunjungannya di Bandar Lampung bersama de- 
legasi ACCCRN, Rabu (3/10), mengatakan, biopori (lubang- 
lubang resapan) merupakan salah satu cara efektif mengatasi 
kekeringan ekstrem yang dipicu perubahan iklim. (JON) 


Optimalkan Peran Komite Sekolah 


Untuk mewujudkan pengelolaan dana pendidi 
paran dan akuntabel, peran komite s 
n hingga pelaksanaan dan evalu 
ram sekolah. Selama ini, komite sekolah lebih banyak pa 


mulai dari perencan 


an yang trans- 
ckolah perlu dioptimalkan, 


Hal ini terungkap dalam Temu Publik Pendanaan Pendidikan 
di Salatiga, Jawa Tengah, Kamis (4/10). Pengajar Fakultas Ke- 


guruan dan Tlmu Pendidikan Universit: 
Salatiga, Bambang Ismanto, menyebutk: 
h hingga dewan pendidikan di Salatiga cenderung rendah 


sekola 


Kristen Satya Wacana, 
, partisipasi komite 


dalam perencanaan pendanaan pendidikan. Hal itu diperburuk 


TRIENAL SENI GRAFIS INDONESIA IV 


Bangkitnya Seni Grafis Bermutu 


JAKARTA, KOMPAS — Trie- 
nal Seni Grafis Indonesia IV yang 
digelar Bentara Budaya Jakarta, 
4-14 Oktober, menunjukkan 
bangkitnya karya seni grafis yang 
”bersetia” pada pakem garapan 
seni grafis. Karya-karya itu bakal 
melanjutkan perkembangan seni 
grafis Indonesia yang sempat 
tenggelam dalam hiruk-pikuk 
seni lukis. 

Juri Trienal Seni Grafis In- 
donesia, Hendro Wiyanto, me- 
nyebut para penggrafis yang 
mengikuti Trienal Seni Grafis In- 
donesia semakin berani kembali 
pada prinsip dan aturan dasar 
seni grafis. Keberanian para 
penggrafis untuk membuat "kar- 
$ konvensional” meng- 
n kembali rujukan karya 
grafis bermutu. 

Karya grafis bermutu sempat 

hilang setelah 
terjadi booming seni laki banyak 
penggrafis memilih melu 
nyak pula yang membuat karya 
grafis yang berpretensi menjadi 
lukisan. Itu telah menumpulkan 
perkembangan seni grafis, 
a penggrafis muda kem- 
bali berani menghadi 
yang taat pada d 
dan terbukti tetap berhasil meng- 
hasilkan karya bermutu,” kata 
Hendro. 


Pemenang lomba 

"Nirbaya Jagratara” (Tak Gen- 
tar Selalu Waspada) karya Agung 
Prabowo dari Bandung terpilih 
menjadi pemenang pertama 
Trienal Seni Grafis Indonesia IV. 
M Fadlil Abdi dan Theresia Agus- 
tina Sitompul berturut-turut 
menjadi pemenang kedua dan 
ketiga dengan karya "Art, Girl, 
and Murder” serta "Book, Prints, 
and Memory”. 

Ketua Tim Juri Trienal Seni 
Grafis Indonesia IV Aminuddin 
TH Siregar menyatakan, ketiga 
karya itu memang digarap de- 
ngan teknik grafis yang baik dan 
menghadirkan kembali kekhasan 
garapan seni gi ”Nirbaya 
Jagratara” digarap dengan tekn' 
lino cuts (cetak tinggil, karya 
fis yang dikerjakan dengan pelat 
berbahan karet vinil), dengan 
blok warna kuat yang menjadi 
karakter dasar seni grafis. 
rya yang boleh disebut 
'grafis konvensional” itu justru 
menunjukkan konvensi seni gra- 
fis bukanlah batasan untuk 
menghasilkan karya seni grafis 
bermutu. Agung menghadirkan 
kekayaan warna tanpa terjebak 
menjadi lukisan, tak terjebak da- 
lam kecenderungan ingin meng- 
hadirkan sapuan atau gradasi 
warna, Dan, itulah kekuatan kar- 


KOMPAS/IWAN 5 


Sebanyak 51 karya seni grafis yang menjadi finalis Trienal Seni Grafis Indonesia TV dipamerkan 
di Benta 
karya-k 


Karya Fadlil dam Then pun 
dinilai berhasil, baik dari sisi 
tema maupun teknik garapan. 
Sementara Theresia membuat 


a Budaya Jakarta, Kamis (4/10). Pameran akan berlan 
tersebut dipamerkan ke sejumlah kota di Indonesia. 


tema yang sangat personal yang 
memadukan teks dan gambar, 
digarap dengan teknik dry point 
yang baik,” papar Siregar. 

Karya ketiganya akan dipa- 


ung hingga 14 Oktober sebelum 


lain di Bent: 
dalam pa 

Tisna Sanjaya, K: 
lam. (ROW/IND) 


39 Kesenian Jabar Punah 


Pemerintah Daerah Tak Peduli pada Seni Tradisional 


dengan terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber pes 
danaan, mulai dari APBN, APBD, swasta, hingga kontribusi 
orangtua. (UTP) 


Praktik Kerja Lapangan 


KOMPAS/PENGANATA INDRA RIATMOKO 


Dita (kiri) dan Ayu, murid jurusan kriya keramik SMK 


Negeri 1 Kc 


an, Klaten, Jawa Tengah, mengikuti praktik kerja 


lapangan di industri gerabah Sanggar Loro Blonyo, Kasongan, 
Bantul, DI Yogyakarta, Kamis (4/10). Kegiatan magang selama 
tiga bulan tersebut membantu mereka menerapkan berbagai 


ilmu yang mereka pel 
langsung dengan dur 


»kolah sekaligus berinteraksi 


BANDUNG, KOMPAS — Sekitar 39 seni tradisional 
yang pernah hidup di Jawa Barat kini punah 


dan tidak dipentaskan lagi. Sebelumnya, 


wa Barat 


memiliki sekitar 398 jenis kesenian tradisional. 


Ketidakpedulian pemerintah d 


rah dan masyarakat 


menjadi salah satu penyebabnya. 


"Jika tak pernah dipentaskan 
dan tak ada regenerasi, seni tra- 
disional tersebut bakal punah," 
kata Kepala Balai Pelestarian 
Nilai Budaya (BPNB) Bandung 
Toto Sucipto di Bandung, Kamis 
(4/10). 

Dinas Pariwisata dan Kebu- 
dayaan Jawa Barat mendata seni 
tradisional sejak 2009 bekerja 
sama dengan BPNB, Sekolah 


Tinggi Seni Indonesia Bandung, 
Taman Budaya Jawa Barat, dan 
komunitas seniman, Hasilnya, 
Jawa Barat pernah memiliki 398 
s ional, tetapi 
s di antaranya punah 
dan tidak pernah dipentaskan 
kembali, 
Beberapa kesenian yangpunah 
adalah topeng tanji dari Ka 
wang, tari ondol-ondol (Purwa- 


karta), seni pertunjukan meme- 


niran (Bogor), topeng gong 
(Sukabumi), wayang mojang (Ci- 
anjur), ser ang Sunda, rong- 


geng abrag, dan suriwit (Ban- 
dung). 


1 itu, ada juga palasiang 
umedang, bongbangan (Ci- 
, reog cirebonan (Cirebon), 
opera Sunda (Bandung), serta ba- 
lengko dan wayang tambun (Be- 
k 


Beberapa — kesenian — itu 
tidak pernah dilihat gen: 
sekarang, tetapi tercatat da 
sejumlah naskah lama 
Toto, Kesenian itu antara lain 
karawitan elet, empet, mamanu- 


kan, dan sarawalet Jar na- 
api tak pernah terlihat pe- 
mentasannya,” ujar Toto me- 


nambahkan, 


Toto mengatakan, agar tidak 
semakin banyak kesenian tra- 
sional yang terancam punah, 
sejumlah pihak berupaya mela- 
kukan revitali Selain itu, pe- 
merintah daerah didorong me- 
mentaskan kesenian tradisional 
dalam berbagai acara sehingga 
jenis keseniannya diketahui ma- 
syarakat dan seniman pun me- 
rasa dihargai. 

Kurator Taman Budaya Jawa 
Barat, Mas Nanu Muda, menu- 
turkan, pihaknya telah melaku- 
kan revital 10 kesenian tra- 
disional selama 2008-2012. Fo- 
kusnya adalah kesenian tradisio- 
nal yang berada di ambang ke- 


punahan akibat minimnya pe- 
warisan dan ketiadaan alat ke- 
senian, 

Revitalis dilakukan pada 
dombyak dari Purwakarta, leng- 
kong hatong (Bagor), topeng mi- 
nor (Subang), dan ketuk tilu 
(Bandung). Sementara pewarisan 
dilakukan untuk kesenian topeng 
tambi dari Indramayu, parebut 
seeng (Kabupaten Bogor), gamel- 
an sari oneng (Sumedang), dan 
kemprongan (Kuningan). 

”Tahun ini diperkirakan akan 
ng direvita- 

mendapat- 


lisasi dan 10 lain 
kan pewi 
seniannya sedang dibi 
merujuk pada keter 
han dan pewarisannya, 
Nanu Muda. (Cr) 


PARTISIPASI PENDIDIKAN 


Manajemen Indonesia Mengajar Dinilai Baik 


JAKARTA, KOMPAS — Ma- 
najemen keuangan gerakan In- 


Penilaian ini disampaikan Price- 
waterhouseCoopers setelah lem- 
baga akuntan internasional ter- 
kemuka itu mengaudit keuangan 
Indonesia Mengajar secara gra- 
tis. 

"Pengelolaan keuangan gerak- 
an Indonesia Mengajar tela 
suai standar tata kelola organi: 
yang baik (good governance), ka 
ta Ketua Corporate Social 
Responsibility Pricewaterhouse- 
Coopers (PwC) Yusron Fauzan, 
Kamis (4/10), di Jakarta. Ia 
mengatakan hal itu dalam acara 
Corporate Responbility Expo 
PwC Indones 

”Opini wajar tanpa pengecu 
an untuk Indonesia Meng: 
sama dengan yang kami kelu- 
arkan untuk Bank Mandiri dan 


Pertamina," kata Yusron, 
Geral 
merupal 
kat meningkatkan kuali 
didikan di Indonesia. Sarjana- 
sarjana terbaik dari perguruan 
tinggi terkemuka diterjunkan se- 
ahun untuk jadi guru dan mem- 
di daerah terpencil 
sejumlah pelosok Indonesia. 


pemimpin, bekal setahun hidup 
di tengah masyarakat terpencil 


akan sangat berharga. Mereka 
jadi pemimpin global, tetapi me- 
mahami permasalahan yang ada 
di tataran akar rumput,” kata 
Ketua Yayasan Indonesia Meng- 
ajar Anies Baswedan. 


Partisipasi masyarakat 
Anies mengatakan, pendekat- 


an gerakan seperti yang dila- 
kukan — Indonesi, Mengaji 
dengan — mengirim — pengajar 
muda ke sejumlah pelosok negeri 
telah berhasil menciptakan re- 
lawan dan jaringan yang bekerja 
sama mengatasi masalah pen- 
didikan. 

Gagasan untuk mengat: 
kurangan guru di dae 
pencil dengan mengi 
anak-anak muda berprestz 


asi ke- 


iga 
mampu mendorong perubahan 
dan menumbuhkan inspirasi di 
kalangan siswa dan guru serta 
masyarakat. 

Menurut Anies, upaya 


untuk 
at dan 


mengger: 
dunia usaha membantu menye- 
lesaikan persoalan pendidikan 
Indonesia akan terus ditingkat- 
kan. 

”Kami akan mengajak masya- 
rakat agar mau berdonasi, Peng- 


muda sudah menginvesta 

n hidupnya untuk meng: 
Bagian ma 
syarakat untuk bisa berkontri- 
busi, dalam bentuk uang atau 
bantuan lain, untuk mendukung 
peningkatan mutu pendidikan, 
terutama di daerah terpencil,” 
paparny: 
Hingga saat ini, gerakan Tn- 
telah mengi- 
rimkan 241 pengajar muda ke 136 
SD di 16 kabupaten, dari Aceh 
Utara di Sumatera sampai Fakfak 
di Papua. Total pelamar sampai 
angkatan terakhir adalah 26.363 
orang. 
"Jika dukungan dari masya 
rakat terus menguat, gerakan In- 
donesia Mengajar bisa mengi- 
rimkan lebih banyak pengajar 
muda yang masih dibutuhkan 
daerah-daerah terpencil lain,” 
kata Anies, (ELN) 


UJI KOMPETENSI GURU 


Guru Lagi-lagi ' 


KUDUS, KOMPAS — Sejum- 
lah guru yang mengikuti uji kom- 


petensi guru tahap II & 
line di Kabupaten Kudus, Jawa 
Tengah, kembali tidak dapat 


mengakses soal uji kompetensi 
tersebut. Mereka menyatakan 
kecewa dan meminta pemerin- 
tah memperbaiki dan mengeva- 
stem tersebut. 
SMP Negeri 1 Jati, mi 
nya, tujuh peserta uji kompetensi 
guru (UKG) tahap TI gelombang 
yang berlangsung Kamis (4/10) 
pukul 0800-1000 tidak dapat 
masuk (log in) ke akses penyedia 
soal. Mereka mengeluh dan se- 
gera meninggalkan ruang ujian. 
Salah satu peserta yang juga 
Kepala SMP Kanisius Kudus M 
Basuki Sugita mengatakan sudah 


dua kali batal mengikuti ujian. 
Dia menilai manajemen sistem 
UKG online amburadul 
dan perlu ditinjau ulang, 

Basuki menduga penyebabnya 
adalah kuota yang disediakan pu- 
sat berbeda dengan kuota yang 
dikirimkan daerah. Artinya, data 
sejumlah guru yang masuk daftar 
peserta uji kompetensi II di da- 
erah belum masuk di kuota online 
pemerintah pusat. 

Rencananya, uji kompetensi TI 
digelar pada 2-7 Oktober, Peserta 
yang mengikuti uji kompetensi IT 
adalah guru yang pada uji kom- 
petensi T tidak dapat mengakses 
soal akibat kegagalan sister ko- 
neksi jaringan pusat dengan da- 
erah. 

Kepala Dinas Pendidikan, Pe- 


ak Bisa Mengakses Soal 


muda, dan Olahraga Kabupaten 
Kudus Sudjatmiko mengatakan, 
Lembaga Penjamin Mutu Pen- 
didikan (LPMP) Jawa Tengah se- 
laku penyelenggara telah menge- 
cek ke Kudus dan menyatakan 
kesalahan terjadi di pusat. 

LPMP berjanji akan meram- 
pungkan masalah itu secepatny: 
Lembaga itu juga meminta Dinas 
Pendidikan, Pemuda, dan Olah- 
raga Kabupaten Kudus untuk 
mendata guru yang tidak dapat 
mengakses soal uji kompetensi 
II. "Kami masih menunggu pen- 
jadwalan ulang UKG bagi peserta 
yang tidak dapat mengakses soal 
pada UKG TI,” kata Sudjatmiko. 
kompetensi IT di Kudus di- 
kuti 1200 guru SD, SMP, SMA, 
dan SMK. (HEN) 


- 
'S PERTAMINA 
PENGUMUMAN PELELANGAN ULANG 
No. 2441 JE17230/2012-50 


PT Pertamina (Persero) Refinery Unit VII Kasim-Sorong memberikan kesempatan kepada Penyedia Jasa yang memenuhi 
persyaratan untuk mengikuti pelelangan pekerjaan sebagai berikut : 
1. PEKERJAAN YANG AKAN DILELANGKAN 


PERBAIKAN ISOLASI SHELL & M (Menengah) | @.13.10 Hi 
ROOF TANKI 5-T-20 DAN ROOF | UP71-812LL0006B-RB3 | (Fasilitas Produksi, 
TANKI 5-T-22 DI RU VII KASIM B (Besar) penyimpanan minyak 


termasuk Perawatannya) 
II, WAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN 
1. Waktu Pendaftaran 
Pembukaan Pendaftaran : 08 Oktober 2012, Pukul 08.00 WIB (10.00 WIT) 
Penutupan Pendaftaran : 10 Oktober 2012, Pukul 16.00 WIB (18.00 WIT) 
2. Tempat Pendaftaran — : Melalui system e-Procurement, alamat website 
'https//eproo.pertamina.com (pilih dan register/mendaftar langsung di pekerjaan) 
SYARAT PENDAFTARAN YANG WAJIB DIPENUHI 
1. Mempunyai pengalaman dalam bidang pekerjaan sejenis dalam rentang waktu 7 (tujuh) tahun terakhir. 
2. Persyaratan lengkap dapat dilihat pada Dokumen Prakualifikasi 
IV. TATA CARA PENDAFTARAN 
1. Penyedia Jasa wajib mendaftar terlebih dahulu dengan cara registrasi/mendaftar langsung di 
https://eproc.pertamina.com dengan melengkapi persyaratan dan ketentuan yang dapat dibaca 
dan di download langsung di alamat website tersebut. 
2. Mengambil Dokumen Prakualffikasi dengan cara download di https-//eproc.pertamina.com 
3. Menyerahkan secara langsung Dokumen Prakualifikasi ke Sekretariat Panitia Pengadaan Jasa dengan alamat : 
Fungsi Pengadaan PT Pertamina (Persero) RU VII Kasim 
Jl. Jend. A. Yani Klademak II B Sorong 
Papua Barat 


” Ikuti Seminar : 


sm Beli Properti Tanpa Utang 


Ka Jangan Takut Harga Mahal, bersama Cipto Junaedy 
Sudah berapa tahun Anda bekerja? Jangan puluhan tahun kerja, tapi rumah buat anak 
Sudah punya berapa rumah tanpa utang? belum disiapkan, Tanpa Utang. Seharusnya jika 
Jangan puluhan tahun kerja, tapi waktu terlanjur salah 40 tahun, tambah tua tambah berutang, 
Pele ant beli rumah tetap berutang. e@harusnya untuk memperbaiki perlu 40 tahun, namu 
penerbit buku utama Ikuti seminar terpopuler bisa cepat jika serius belajar tatap muka. Satu-satunya 


Strategi Membeli Banyak Properti tanpa Uang, tanpa Utang, buku yang memberikan back up support dalam bentuk 
tanpa Takut Lokasi, tanpa Takut Properti Mahal, langsung tatap muka, yaitu seminar gratis. Cita-cita besar 
bersama Cipto Junaedy secara gratis. Seminar diadakan uaikan dengan kesungguhan belajar. 
Rabu, 10 Oktober 2012, di Twin Plaza Hotel (Slipi). ari strategi dan miliki keterampilan 
Ada dua pilihan sesi yaitu, pukul 10.00 dan 14.00 "Yata yang bisa diaplikasikan. Tidak hanya 
UNTUK MENDAFTAR, ketik SMS : Nama. Kota Pilihan Sesi terlena era Here mind ag te YAN 
ke 081 357 311 979. GRATIS. terbatas. Cisto Junaedy, Investor penulis buku 
Jangan cuma jago meningkatkan jabatan atau pangkat, MEGA Bestseller, Pelopor Tanpa Utang, 
tapi waktu beli rumah tetap saja berutang. Penerima Penghargaan Man Of The Year 2011 
Jangan jago mengurus perusahaan orang lain, dari forum wartawan Jawa Tengah, 
tapi malah rumah untuk anak sendiri belum dibelikan. telah berbicara di lebih dari 200 ribu 
Jangan cuman bisa pamer ponsel, Punya 10 ponsel orang, Lulusan Dalam Negeri dengan 
namun rumah buat anak kedua belum disiapkan. dua Predikat, yaitu Cumlaude dan 
Sudah 10 tahun bekerja, namun tidak bisa membeli Wisudawan Teladan, dari Dalam 
10 properti, Jangankan beli 10, beli 3 saja tidak mampu. Noven Menetahkan Kanaan sa gi 
Jangankan beli 3, beli 1 rumah saja belum lunas. botani Utang. Saksikan ta Orang 
Tambah tua harus tambah berwibawa. Sediakan rumah buat 
masing-masing anak Anda. Mengapa perlu ikut tatap muka 


dari alumni-alumni yang sudah 

berhasil. UNTUK MENDAFTAR, 
seminar? Karena ini belajar hal yang lebih tinggi daripada 
sekedar belajar, contohnya Setir mobil. 


ketik SMS : Nama Kota Pilihan S 
Belajar setir mobil pun, perlu tatap muka. 


V. LAIN-LAIN 
1. Proses Pengadaan e-Procurement Pertamina bisa diakses melalui website https-//eproc.pertamina.com. 
2. Pelelangan ini mengacu kepada SK Dirut PT Pertamina (Persero) No. Kpts-81/200000/2010-50 tanggal 29 November 2010. 
3. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Procurement / Logistic RU VII Kasim : 
Telepon —: 08114856617 /0852 444 39987 
Kantor — : PT Pertamina (Persero) RU VII Kasim 
Jl Jend, A. Yani Klademak IIB Sorong - Papua Barat 
: sek-pengadaanru7@pertamina.com dan jefry.haurissa@pertamina.com 


Kasim, 04 Oktober 2012 


PT Pertamina (Persero) RU VII Kasim 
Fungsi Pengadaan 


e-mail 


Bersama : 
Bp Cipto Junaedy 


ke 081 357 311 979. 
Gratis, terbatas 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, JUMAT, 5 OKTOBER 2012 


LINGKUNGAN & KESEHATAN 


Paus Terdampar Dikaji 


Daerah Wajib Menyusun Rencana Zonasi Perairan 


JAKARTA, KOMPAS — Alur lalu lintas pelayaran 
dan survei seismik diduga penyebab 49 paus pilot 
terdampar di pulau sekitar Kawasan Konservasi 
Perairan Laut Sawu seluas 3,5 juta hektar di NTT. 
Perlu penataan ulang jika kedua faktor ini membuat 
mamalia laut dilindungi itu hilang orientasi, 


"Diduga jalur ruaya atau mi- 
grasi paus berimpitan dengan 
alur pelayaran. Bisa juga karena 
cismik pertambang- 
an,” kata Direktur Jenderal Ke- 
lautan Pesisir dan Pulau-pulau 
Kecil Kementerian Kelautan dan 
Perikanan Sudirman Saad, Kamis 
(4/10), di Jakarta. Ta menanggapi 
berita 49 paus pilot yang ter- 
dampar di Pantai Haingahu, Liae, 
Sabu Raijua, Nusa Tenggara Ti- 
mur (NTT), Sel lalu 

Paus bergerak mengikuti satu 
pemimpin berdasarkan sonar 
atau radar, Jika radar terganggu, 
paus kebingungan menentukan 
arah. Oleh karena itu, perlu ada 


perlindungan bagi alur-alur rua- 
ya paus atau fauna laut lain. 

Adapun survei seismik per- 
tambangan menggunakan ge- 
lombang kejut yang diarahkan ke 
target melalui bebatuan. Oleh la- 
pisan material bawah tanah, ge- 
lombang kejut dipantulkan ke 
permukaan dan ditangkap alat 
penerima. 

Pantulan ini diproses menjadi 
peta akustik bawah permukaan 
untuk diinterpretasikan. Jika fre- 
kuensi gelombang itu yang 
terima paus, hal tersebut bisa 
menyebabkan disorientasi. 

Paus-paus itu diduga bergerak 
dari Laut Pasifik Selatan menuju 


Laut Banda, lalu masuk Laut Sa- 
wu. Saat ini, makanan di Laut 
Pasifik Selatan berkurang. 

asus paus pilot terdampar 
pernah terjadi pada awal Sep- 
tember 2012, Sebanyak 22 paus 
pilot terdampar di sepanjang 
pantai Atlantik Florida, AS, dan 
17 ekor di antaranya mati. 


Kepastian jumlah 


Hingga kemarin, kepastian 
jumlah paus yang mati dan ter- 
dampar di pesisir Sabu Raijua 
masih simpang siur. Selain 49 
yang mati di Liae, Sabu 
Ja laporan sekitar 41 
ditemukan mati di Pantai 
abu Tengah. 

Menurut Kepala Seksi Penge- 
lolaan Pesisir dan Pulau-pulau 
Kecil Dinas Kelautan dan Per- 
ikanan NTT Izaak Angwarmasse, 
pihaknya sedang menuju Sabu 
Raijua untuk penyelidikan. 

Ada laporan jumlah paus mati 
tak hanya 49 ekor, tetapi 87-90 
ekor, bahkan lebih. "Ada anggota 


DPRD dari Desa Menia, Keca- 
matan Liae, yang menyebutkan, 
paus yang mati di perairan Menia 
masih banyak. Setelah 41 ekor 
ditemukan di pantai, nelayan 
masih menyaksikan puluhan 
ekor terapung di permukaan la- 
ut,” kata anggota DPRD Sabu 


Kini, tem- 
pat paus mati tengah sibuk, Me- 
reka membelah paus yang mati 
dan membagikannya kepada 
warga. Sebagian daging paus di- 
panggang/dijemur di matahari, 
sebagian dikonsumsi, 

Menurut Sudirman, 
pengelok daerah 
berkewajiban menyusun rencana 
zonasi perairan, semacam ren- 
cana tata ruang wilayah di darat. 
Zonasi dibagi menjadi zona 
pemanfaatan umum, zona kon- 
servasi, dan zona alur. Zona 
alur diperuntukkan bagi pelayar- 
an kapal, pipa/kabel bawah laut, 
dan migrasi ikan/fauna. 

(TCH/KOR) 


dalam 


KEAMANAN PANGAN 


Hati-hati Pilih Bahan Pengemas Makanan 


JAKARTA, KOMPAS — Se- 
jumlah bahan yang digunakan 
sebagai kemasan tidak sepenuh- 
nya aman. Untuk itu, pemilihan 
jenis kemasan makang 
dilakukan dengan ha 

Hal itu dika! Direktur 
Pengawasan Produk dan Bahan 
Berbahaya Badan Pengawas Obat 
dan Makanan (BPOM) Mustofa 
dalam jumpa pers, Rabu (3/10), di 
Jakarta. Menurut dia, adi 
jumlah pengemas yang bei 
bagi kesehatan jika zat di da- 
lamnya menc 
Bahan pengemas itu antar: 
plastik jenis polimer polyvinyl 
chloride (PVO), polistiren (styro- 
foam), polikarbonat, dan mela- 
min 

Mustofa menilai, 
pangan akan terancam jika ada 


komponen bermigrasi (berpin- 
dah) dari kem 
juga terjz 
si (perpindahan molekul 
s dan cairan). Selain itu, ada 
absorpsi (penyerapan) kompo- 
nen pangan ke dalam kemasan. 
BPOM menguji dan meng- 
awasi penggunaan melamin pada 
tahun 2009. "Ke depan, BPOM 
akan memprioritaskan pengujian 
plastik,” ujarnya 
memaparkan, PVC berupa 
jernih mengandung 
t timbal (Pb), ester 
nyl chloride mono- 
'ahan-bahan ini merupakan 
arsinogen kelas 1 (ditemukan 
kasus pada manusia) yang dapat 
menyebabkan kanker, — dapat 
mengganggu sistem endokrin, 
dan menyebabkan penurunan 


Ancaman 


IO, Bahan yang dapat berpindah 
dan harus diawa: 
monomer stiren yang merupa- 
kan karsinogen s 2B (dite- 
mukan kasus pada hewan uji). 
Melamin mengandung monomer 
formaldehid dan monomer me- 
lamin yang berisiko menimbul- 
kan kerusakan ginjal dan kar- 
sinogen kelas 1. 

Mustofa menjelaskan, kemas- 
an yang aman lah yang ter- 
buat dari gela n keramik. Jika 
memilih kemasan plastik, seba- 
iknya pilih kemasan deng: 
da tara pangan berupa 
gelas dan garpu pada kemasan. 
”Kurangi penggunaan PVC, ja- 
ngan gunakan kemasan berwarna 
mencolok, hindari plastik dal: 
merebus atau memanaskan ma- 
kanan, dan jangan sembarangan 


Ik dalam 
s petunjuk 


menggunakan 
microwave, kecuali at: 
produsen,” katanya. 
Penggunaan plastik kresek hi- 
tam dan kertas bekas untuk ke- 
masan langsung mal 
ntap harus dihentikan, Plastik 
kresek merupakan hasil daur 
ulang beragam plastik bekas dan 
tidak diketahui riwayat penggu- 
naannya. "Bisa 
da, limbah rumah 
limbah logam berat sehingga 


lan majalah sering digu- 
nakan untuk pembungkus jajan- 
an, Padahal, tinta koran mengan- 
dung timbal. Kertas bekas koran 
mengandung pewarna Itx. (INE) 


"TARA/IRWANSYAH PUDIA 


Seekor harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae) yang mati ditempatkan di Balai Konservasi 
Sumber Daya Alam Aceh di Banda Aceh, Rabu (8/10). Harimau liar berusia tujuh tahun yang ditangkap 
di Desa Panton Luas, Kecamatan Tapaktuan, Aceh Selatan, ini diduga mati dalam perjalanan 
menggunakan kargo pesawat komersial dari Banda Aceh menuju Jawa Timur. 


SATWA LANGKA 


Kematian Harimau di Garuda Dipidanakan 


JAKARTA, KOMPAS — Ke- 
ian Kehutanan akan me- 
midanakan penyebab kematian 
matera jantan (Pan- 
sumatrae) saat di- 
lari Aceh transit di Medan 
akan pesawat Garuda 
, 2 Oktober 2012. Ha- 
rimau akan dikirim ke Jatim Park 
di Batu, Jawa Timur, melalui Ja- 
karta dan Surabay: 

”Ini ketiga kalinya satwa lang- 
ka mati ketika dikirim dengan 
Garuda. Dengan m: ai lain 
tak ada kem 1. Penyebab ke- 
ni akan dipida 
,” kata Direktur Jend 
lindungan Hutan dan Kons 
Alam Kemente: 


i 
an Kehutanan 
Darori di Jakarta, Kamis (4/10). 

Sebelumnya, orangutan mati 
ketika diangkut menuju Bandar 


Udara Narita, Tokyo, Jepang, 
hun 2008. Lalu, seekor harimau 


sumatera dari Yogyakarta ke Pa- 
dang, 7 September 2010. 

Sesuai UU No 5/1990 tentang 
Konservasi Sumber Daya Alam 
Hayati dan Ekosistemnya, pelaku 
diancam penjara paling lama li- 
ma tahun dan denda paling ba- 
nyak Rp 100 juta, 

Direktur — Penyidikan — dan 
Pengamanan Hutan Kemenhut 
Raffles B Panjaitan mengatak: 
penyidikan kematian h: 
akan diselesaikan sebulan, ” 
lanjutnya, pr hukum dise- 
rahkan ke Aceh atau Medan. Pe: 
knya langsung dari Jaka 
ungkapn: 
mau jantan yang mati ber- 
kitar tujuh tahun, diduga 
sudah mati ketika tiba di Medan. 
Saat itu juga, beserta seekor sia- 
mang (Symphalangus syndacty: 
lus) dan dua binturong (Arctictis 
binturong), harimau itu dikem- 


balikan ke Aceh. "Pengiriman 
kembali itu tanpa sepengetahuan 
tim penyerta di pesawat. Tahu 
lah tiba di Jakarta,” kata Da- 


ada me- 


H 
mar trauma pada pipi kanan dan 
hidung harimau, Mulut menge- 
luarkan darah dan tulang kaki 
kanan depan terlepas 


il otopsi di Ac 


Menurut Darori, pimpinan 
Garuda sudah menyampaikan in- 
formasi bahwa perlakuan terha 
uai prosedur. 
Corporate Communica- 
aruda Indonesia Pujobro- 
ambenarkan, ada 
at pengiriman. 
menunggu hasil pemerik 
, Garuda mengeluarkan kebi- 
jakan memberhentikan pengang- 
kutan hewan mamalia di pener- 
bangan domestik dan internasio- 
nal,” ujar Pujobroto. (NAW/RYO) 


dap harimau 
VP 


KONSERVASI TUMBUHAN 


Upaya Pelestarian M 


JAKARTA, KOMPAS — Lem- 
baga Tlmu Pengetahuan Indo- 
nesia menggandeng sejumlah 
pengampu kepentingan konser- 
vasi tumbuhan untuk mengum- 
pulkan target pencapaian ma- 
sing-masing. Hal ini untuk men- 
dongkrak Indonesia yang dinilai 
rendah dalam implementasi 
Strategi Global untuk Konservasi 
Tumbuhan, 

Program Strategi Global untuk 
Konservasi Tumbuhan (GSPC) 
yang diinisiasi tahun 2002 me- 
rupakan bagian Konvensi Keane- 
karagaman Hayati (CBO), seperti 
penyusunan balai kliring, Global 
Taxonomy Initiative, dan Ace 
Benefit Sharing. Di tingkat na 
sional, Kebun Raya Bogor ber- 
sama Kementerian Lingkungan 
Hidup (KLH) ditunjuk sebagai 
koordinator, 

”Kami telah menyusun strate- 
giuntuk pencapaian GSPC, tetapi 
memerlukan peranan institusi 


lain,” kata Mustaid Siregar, Ke- 
pala Pusat Konservasi Tumbuh- 
an Kebun Bogor LIPI, di 
sela diskusi terbatas pembahasan 
3/10), di Bogor. 
stitusi lain adalah Kementerian 
Kehutanan, Kementerian Perta 
Kementerian Kelautan dan 
anan, dan LSM. 

Pada — periode — pertama, 
2002-2010, kemajuan Indones 
dinilai rendah. Alasan Mustaid, 
data pencapaian target dari para 
pihak yang bidang kegiatannya 
berkaitan dengan target GSPC 
kurang terpusat, 

Target GSPC antara lain hing- 
ga 2010, sebanyak 60 persen ta- 
naman yang terancam di Indo- 
nesia harus terkonservas 


"Kementerian lain, seperti Ke 
menterian Kehutanan, memiliki 
program mengonservasi tum- 


sih Terpisah-pisah 


buhan yang terancam punah,” 


ujarnya. 
Forum diskusi GSPC ini untuk 
membentuk g dan bertu- 


pihak. 

isten Deputi Keanekara- 
gaman Hayati dan Kerusakan La- 
n KLH Antung Dedi Rat 
diansyah mengatakan, instan 
nya berupaya membangun ta- 


hati) di daerah, Ada delapan ta- 
man kehati, yakni di Sumbar, 
Lampung, Jabar, Jateng, Jatim, 
Yogyakarta, Sulut, dan Kal 

Menurut Protokol Nago 
kayaan hayati hingga tingkat 
dan genetika bisa mendatangkan 
manfaat bagi masyarakat. 

Berdasarkan laporan TUCN 
2012, Indonesia berada di pering- 
kat keempat (bersama Brasil) 
bagai negara dengan 393 jenis 
tumbuhan terancam kepunahan. 
Negara lain adalah Ekuador, Ma- 
laysia, dan China, TCH) 


-3 


PT Lahai Coal is 
mining of the Haju Project 


Announcement 
Invitation to Express Interest 


| Contract of 


bhpbilliton 


viting jetpraatlane: of Interest for the following contract package associated with the 
al Resource. PT Lahai Coal isa 


/ork (CCOW) and is a 


joint venture between BHP Billiton and Adaro located in the Central Kalimantan Province. 


Ref. No.: 25629-000-GSC-PTLC-12076 


MINE, HAULAGE AND PORT CONTRACT OPERATIONS 
This reguost is to seek interested prospestive contractors to pre-gualify to supply Ihe following mine 
udi 


operation and management services inc| ng: 
. ing and grubbing, stripping and stockpiling of topsoil, overburden drill and blast, overburden 


Cleari 


idi 


removal and haulage and progressive mine rehabilitation: 


Takeover, construt 


water management facilities, accommodi 


n, maintenance and operation of existinglif Ta and/or new mine haul roads, 
Ion, utilities, communicati 


Ion, truck maintenance, office 


iso utely Rewarding 


3140ct 2 @ 


Cash Back 1007o 


voucher Rp 300.000 
with 100 points rewards 


LEOPOLIS 
sectional sofa 
avail. brown & anthracite 


5.999.000 


JERRY 
dining set 
(Ltable 4 6 chairs) 


Until 30 Oct 12 


MACLAINE 
Fabric Recliner Arm Chair 


Rp3.599:000 
RP 2.799.000 


Bantan 
ULA OUEEN SET 
ind. bed 160x200 cm, 

2 pcs nightstand, 
2 doors siiding , 
double drawers & high chest 


Rp 20,694:000 
Rp 17999.000/set 


NEW YORK 
TRUNDLE SET 
incl spring mattress 
&dacron matt 


and other facilities,as well as haulage, road maintenance, dust suppression and other operations 
Establish, commence and maintain over the contract pastor the management of mined coal recovery 
and reclaim from either ROM stockpile or directly from in-pit, including transportation of coal to 
nominated port stockpiles ak): 
Takeover of or establishment of the Muara Tuhup port operations, including managing the load out 
of coal from stockpile to barge: and 

Ola or holding all permits and operating licenses that the contractor reguires to deliver the 
services. 


IndoMet Project Reguirements 

Potential contractors shall submit an Expression of Interest which includes: 

a) Details of experience, technical En aa and past performance. 

b) Details of company profile, number of Indonesian based employees and most recent audited 
financial statements. 

c) Details of sempany gualification as a "Local Mining Services Company" (Perusahaan Jasa 
Pertambangan Lokal) or a "National Mining Services Company" (Perusahaan Jasa Pertambangan 
Nasional) as defined under the Indonesian Regulation of the Minister of Energy and Mineral 
Resources No. 28 of 2009 on the Administration of Mineral and Coal Mining Services Business 
and of all other licenses Len abah the provision ot these service. 

All documents must be in Word, Excel or PDF format only. 
Her paskaga Ref Nos:25629-000-GSC-PTLC-12068, 25629-000-GSC-PTLC-12070, 25629-730- 
Ha -COL 073 please confirm ifa Performance Bond can be provided, and indicate US Dollar 
limit. 

Potential contractors may then be invited to pre-gualify for the tender process. 

2. Registration 


Please guote the reference number and submit you Expression of Interest and documents via letter 
signed by an authorised person to: 


WAYNE 
avail. black, 


RD 
90x35x2246cm 
1 it white &red 


office table 
Gwbita avail. walnut & wt 155x118x76cm 


jai " A 


Rp1999000 
R1.599LO | R B9GAN MEGG 


ut & white 
Inside: 
Ip 2.195:000 


PP 2.299.000 


KEK Poso 


Harga tercantum khusus untuk Pulau Jawa. Syarat & ketentuan berlaku. Project sales : 021 - 582 9088 
www.informa.co.id informa.care@homecenter.coid WF informafurnishings (“) informalD 


AA Member of Kawan Lama Retail 


Belanja dengan kag 
dapatkan bonus Fogo | 


W @KaruKreditBCA 


ea aon 


Syarat ikatentuan beriatu 


WBCA 


Email: procurementid@bhpbilliton.com WinoebookcomPkamukreanacA 


Registration close date: 12 # October 2012 


This announcement is an invitation to express interest in the tendering process and is NOT an invitation 

to tender. PT Lahai Coal shall not be committed or obligated to undertake the work described or any part 

Inereof,orto Issue and Call or Tender or to Include any respondent io Iis anncuncement on any tender 
Ist/s. 


Senantiasa di Sisi Anda 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


14 


KOMPAS, JUMAT, 5 OKTOBER 2012 


5 - 7 October 2012 


EXOUISITE 
HOUSEHOLD 
ITEMS 


vise, 50 Yo 

ROYAL DOULTON 

Val D'Or All Series 

Reg. Price: 

Rp 91.000 - Ap 4.740.000 


Lan 


oise. HO Yo “Sinckabte bowi an» 3.699.000 np179.000-n,199.000 
MAXIM SiLIT LOCK & LOCK 

EZP Nonstick Series Pressure Cooker Round Lunch Box Set 

Reg. Price: E-Control 6.5 L Reg. Price: 


Rp 234.000 - Rp 479.000 


Reg. Price: Ro 4.125.000 


Rp 259.000 - Rp 289.000 


rp 1.299.000 & n129.000 - ap 999.000 

ne 1.449.000 n169.000 Aaj Da pesiar Pose 
ZOJIRUSHI GRELIDE Reg, Price: Rp 1.659.000 
Da sie Cooker 1L & 1.8L Electric Kettla 1 - 1.2 

Reg, Pri Reg. Price: 


6 150.000 & pp 2.070.000 Rp 219.000 - Rp 279.000 


vise. 50 Yo ap 159.000 ap 99.000 
CHICCO HOT WHEELS PIERRE CARDIN 
Stroller Boys Denim Pants Boys Cargo Pants 
Reg. Price: Rp 2.189.000 Reg. Price: Reg. Price: Rp 279.000 


Rp 359.000 - Rp 369.000 


ap 199.900 ap 249.900 
ANYO /AY 

Children Sandais Rayven Hotwheel 4 Lane 
Reg. Price: Reg. Price: Ap 679.000 Elimination Race 


Rp 299.500 - Rp 319.500 Reg. Price: Rp 449.900 


Ox 3-month installment with MEGA CREDIT CARDS PMN... BEA 


W..l REWARDS & PRIVILEGE CARD 


Gpp 13) PONOOK INDAH MALL » PLAZA SENAYAN » BANDUNG SUPERMAL « MAL TAMAN ANGGREK « PACIFIC PLACE 
sil TRANS STUDIO MALL « GANDARIA CITY « CIPUTRA WORLD SURABAYA | www.metroindonesia.com 


Ve . 


MIND BLOWING DEALS 


Bring joy to your home with our newest household collections, 
children apparels and toys, all come with the best deals. 


oise. 40 Yo isc. 40 Yo 
CORNINGWARE PYREX 
Pretty Pink Series Roaster 


Reg, Price: 


Reg. Price: 
Rp 557.800 - Rp 907.900 Ap 198.000 - Rp 316.500 


n479.000 # 1.649.000 xp 359.000 
PHILLIPS BREVILLE ELECTROLUX 
Blender Juicer Rice Cooker 1.8L - 5 in 1 


Reg. Price: Ro 641.400 Reg. Price: Rp 2.200.000 Reg. Price: Rp 458,000 


7 STYLISH 
CHILDREN 
ATTIRES 
AND 


N 


rp 2.599.000 
PRINCESS 

Pressurized Vertical Steamer 
Reg, Price: Rp 3.650.000 


COOL TOYS 


oise. 70 Yo At items » 89.800 vise. 50 Yo # 20Yo 
LA FLEUR COOL KIDS 

Girls Apparel Bay 1 rss Children Apparel 

Reg. Price: Reg, Pri Reg. Price: 


Rp 99.500 - Rp 259.500 Rp 150200 - Rp 179.800 Rp 149.500 - Rp 299.500 


vise. 50 Yo # 20Yo 119. 000 vise. 10 Yo 
COOL SHOES Black Shoes 
Children Shoes Mata span Reg. Price: 
Reg. Price: Reg. Price: Rp349.000 

Ap 299.500 - Rp 309.500 Rp 219.000 Rp 389.000 


Reg. Price: Ap 959.900 


nd www,facebook.com/METROdept '»| www.twitter.com/METROdept 


"Terms and conditions apply, | Product availabilty may vary In each store 


(MI METRO 


mrioperkoran @ & 


KOMPAS, JUMAT, 5 OKTOBER 2012 


Evakuasi Terkendala Cuaca 


Pesawat Milik Yayasan Tariku Jatuh di Yahukimo 


AGATS, KOMPAS — Evakuasi terhadap pesawat 
PAC 750 XL milik Yayasan Pelayanan Penerbangan 
Tariku, Kamis (4/10), terkendala cuaca buruk. 
Evakuasi akan dilanjutkan hari Jumat ini dan akan 
memakai helikopter yang dilengkapi peralatan untuk 
membantu pergerakan tim search and rescue. 


"Kondisi tempat jatuhnya pe- 
sawat amat curam, Diperkirakan 
kemiringan tebingnya hingga 90 
derajat. Tim SAR harus meng- 
gunakan tali untuk mencapai lo- 
kasi jatuhnya pesawat. Helikop- 
ter yang ada saat ini tidak di- 
lengkapi peralatan untuk menu- 
runkan tim SAR dengan mema- 
kai tali,” kata Kepala Kepolisian 
Resor Yahukimo Ajun Komisaris 
Besar Yusuf Usman, Kamil 

Polres Yahukimo mengajukan 
kepada Badan SAR Daerah Papua 


untuk meminta bantuan kepada 
PT Freeport Indonesia yang me- 
miliki helikopter dengan kemam- 
puan menurunkan tim SAR me- 
makai tali itu. 

Kondisi pesawat dengan no- 
mor registrasi PK-RWT itu, me- 
nurut Yusuf, patah pada bagian 
ekor. Sayap dan bagian depan 
pesawat masih utuh. Namun, be- 
lum diketahui nasib Kristian Yus, 
pilot pesawat itu, dan satu pe- 
mumpangnya, Poles Ossu. 

Selain peralatan, cuaca juga 


kurang mendukung untuk upaya 
evakuasi. "Kondisi paling baik 
hanya pada pukul 0600-1000. 
Setelah itu, cuaca cepat berubah,” 
kata Yusuf. 

Pesawat yang dikenal sebagai 
karayan itu dikabarkan hilang 
kontak dalam penerbangan dari 
Distrik Korubun menuju Dekai, 
Kabupaten Yahukimo, Rabu lalu. 
Seharusnya pesawat yang lepas 
landas dari Korubun pada pukul 
10.50 tiba di Dekai pukul 11.05. 
Namun, hingga pukul 1500 tidak 
ada kabar dari pesawat itu. 


Sinyal darurat 

Menurut Kepala Subdinas 
Perhubungan Udara Dinas Per- 
hubungan Kabupaten Mimika 
John Rettob, posisi pesawat ke- 
mudian diketahui setelah sinyal 
dari pemancar darurat (emergen- 
cy location transmitter) dari pe- 


sawat itu tertangkap. Pencarian 
pada Kamis pagi oleh tim yang 
dipimpin Yusuf Usman itu men- 
dapati pesawat berada di lereng 
takjauh dari Gunung Lomo. Posi- 
sinya berada di ketinggian 10.000: 
kaki (3.048 meter), tak jauh dari 
Kampung Dagi. "Kami tak bisa 
mendekat sebah cuaca tiba-tiba 
memburuk. Awan tebal menutup 
celah itu,” kata Yusuf. 

Pesawat itu jatuh pada sorti 
kedua. Sorti pertama, yaitu Koru- 
bun-Dekai, pada pagi hari aman. 
Saat jatuh, pesawat itu membawa 
seorang penumpang dan 490 ki- 
logram barang. 

Jumat ini, tim SAR akan me- 
ngerahkan dua tim. Tim pertama 
yang terdiri atas lima anggota 
TNI dan Polri akan diturunkan di 
Kampung Dagi. Bersama masya- 
rakat, mereka akan menuju loka- 
si melalui jalur darat. Upaya ini 


membutuhkan waktu sekitar sa- 
tu hari. Tim kedua sebanyak 
enam orang akan diturunkan di 
lokasi kejadian dengan memakai 
helikopter. 


Diizinkan terbang 

Dari Balikpapan, Kalimantan 
Timur, dilaporkan, pesawat sipil 
asing jenis Cessna dengan pilot 
Michael A Boyd asal Amerika 
Serikat, Kamis, diizinkan terbang 
ke Singapura. Pesawat itu Ming- 
gu lalu dipaksa mendarat oleh 
TNI Angkatan Udara di Bandara 
Sepinggan, Kaltim, sebab tak me- 
miliki izin terbang di Kaltim. 

Komandan Pangkalan Udara 
TNI AU Balikpapan Kolonel 
Pnb) Djoko Putroseno menje- 
laskan, Boyd menyesali melintasi 
wilayah udara Indonesia tanpa 
izin. Ini juga memengaruhi pro- 
fesinya. (JOS/PRA) 


Mau Dibawa ke Mana 


(Sambungan dari halaman 1) 


meninggalkan wilayah itu. 

Meski kapal-kapal t 
dioperasikan oleh dinas 
gara masing-masing, bukan ber- 
arti mereka tak dilengkapi per- 
senjataan memadai. Kapal-kapa 
Penjaga Pantai Jepang, 
nya, dilengkapi meriam kaliber 
40 milimeter, 

Sementara pihak Penjaga 
Pantai Taiwan menegaskan, per- 
sonel yang mereka kirim adalah 
anggota pasukan elite bersenjata 
lengkap. 


Kekuatan keras 


Kehadiran simbol-simbol ke- 
kuatan keras ini di lapangan 
memicu kekhawatiran terjadi- 
nya kesalahpahaman dan mi: 
kalkulasi yang bisa berujung pa- 
da eskalasi, korban jiwa, dan 
konflik terbuka, 

Berbagai retorika bernuansa 
nasionalisme yang berkembang 
di dalam negeri masing-masing 
juga menyeramkan. Akhir bulan 


News yang dikelola Pemerintah 
China menyebutkan diplomasi 
dengan Jepang hanya buang-bu- 
ang energi. Menurut koran itu, 
China sebaiknya langsung me- 
nyajikan "hidangan utama” de- 
ngan menjatuhkan bom atom di 
Jepang. 

Semua itu memicu kekhawa- 
tiran pecahnya perang berskala 
besar di kawasan Asia Timur. 
Meski telah menyatakan tak 
memihak siapa pun, Menteri 
Pertahanan Amerika Serikat 
Leon Panetta menegaskan, se- 
luruh wilayah Jepang berada di 
bawah perlindungan AS jika di- 
serang oleh pihak lain. 

Majalah The Economist edisi 
22 September 2012 menyebut- 
kan, kebangkitan China di Asia 
ini mengingatkan pada ke- 
bangkitan imperium Jerman le- 
bih dari seratus tahun silam. 
Waktu itu, tak ada satu negara 
pun di Eropa yang secara eko- 
nomi berminat mengobarkan 
perang. 

Namun, Jerman berpendapat, 
dunia saat itu terlalu lambat 
mengakomodasi pertumbuhan- 
nya. Ditambah munculnya h: 
rat irasional, yakni nasionalisme 
membabi buta, pecahlah dua pe- 
rang dunia. 

Meski demikian, majalah itu 
cepat-cepat menyebut semua itu 
sebagai hiperbol. Masih banyak 
para optimis yang mengatakan 
ketegangan antara Jepang dan 
China akhir-akhir ini lebih di- 
sebabkan memanasnya suhu po- 
litik dalam negeri masing-ma- 


Lebih dari itu, Asia saat ini 
disebut lebih peduli soal uang 
daripada perang. Khususnya 
China dan Jepang, kekuatan 
ekonomi terbesar kedua dan ke- 
tiga di dunia, yang tahun lalu 
mencatat nilai perdagangan an- 
tarnegara lebih dari 340 miliar 
dollar AS (Rp 3,26 kuadriliun). 

Mungkinkah salah satu atau 
kedua pihak mengorbankan se- 
mua itu di tengah kondisi eko- 
nomi global yang sedang gon- 
jang-ganjing ini? Direktur Pelak- 
sana Dana Moneter Internasio- 
nal (IMF) Christine Lagarde, 
Rabu, memperingatkan bahwa 


Jepang dan China "terlalu pen- 
ting” bagi dunia untuk terjebak 
dalam konflik berkepanjangan. 

Saat Eropa masih terpuruk 
dalam krisis keuangan dan AS 
belum pulih benar dari "luka-lu- 
ka" Resesi Besar-nya, hanya dua 
negara itulah yang diharapkan 
masih bisa menjadi mesin peng- 
gerak ekonomi dunia, 


Dampak ekonomi 

Nyatanya, dalam tiga pekan 
terakhir, justru sektor ekonomi- 
lah yang langsung terkena dam- 
pak nyata. Tak satu peluru pun 
ditembakkan dari kapal-kapal 
patroli Jepang, China, ataupun 
Taiwan, tetapi pabrik-pabrik dan 
toko-toko milik pengusaha Je- 
pang di China diserang, bahkan 
dibakar, para demonstran, 

Sentimen anti-Jepang mem- 
buat konsumen China takut 
membeli mobil-mobil Jepang. 
Alhasil, produsen otomotif utz 
ma Jepang, seperti Toyota, Nis- 
san, Mazda, dan Suzuki, mengu- 
rangi produksi mereka di China. 

Otoritas China pun dikabar- 
kan memperketat pemeriksaan 
pabean barang-barang impor 
dari Jepang yang menyebabkan 
jan arus barang. Para pe- 
Jepang pun dihambat 
mendapatkan visa untuk masuk 
ke China, 

Kini, para prod 
benda berteknologi canggih di 
Jepang juga sedang harap-harap 
cemas, apakah China akan kem- 
bali menggunakan ”kartu 
truP'-nya, yakni keran ekspor 
mineral logam tanah jarang 
(LTJ). Tahun 2010, saat kete- 
seputar Senkaku/Diaoyu 
memuncak akibat penahanan 
nakhoda kapal nelayan China 
oleh aparat Jepang, China 
menghentikan sementara eks- 
por LTJ-nya ke Jepang, 

LTJ terdiri atas 17 unsur ki- 
mia yang dibutuhkan dalam 
pembuatan berbagai barang tek- 
nologi canggih, mulai dari alat 
pemutar musik digital, baterai 
mobil hibrida, turbin pembang- 
kit listrik tenaga angin, sampai 
laser pemandu peluru kendali. 
Asal tahu saja, China menguasai 
95 persen pasar mineral ini di 
dunia, 

Menurut situs Rare Earth In- 
vesting News, hingga saat ini be- 
lum terlihat ada gangguan im- 
por LTJ Jepang dari China. Na- 
mun, pihak Jepang telah ber- 
jaga-jaga dengan mencari sum- 
ber LTJ di luar China. 

Sebuah badan pemerintah 
Jepang dan rumah dagang Sojitz 
dikabarkan telah menyepakati 
pemberian pinjaman sebesar 
225 juta dollar AS kepada per- 
usahaan pertambangan LTJ asal 
Australia, Lynas Corporation. 

Pinjaman itu diberikan de- 
ngan jaminan pasokan mini- 
mum 8.500 ton LTJ per tahun 
untuk Jepang selama 10 tahun 
mendatang. 

Tak pelak lagi, apa pun "pe- 
tang” yang dipilih China atau- 
pun Jepang, yang dirugikan ti- 
dak hanya rakyat kedua negara 
itu, tetapi juga seluruh dunia. 
Dalam kalimat Lagarde, dunia 
tak akan mampu menanggung 
dampak konflik kedua negara. 

Jadi, mau dibawa ke mana 
sengketa Senkaku/Diaoyu ini? 


APP/RAUP MALTAS/ANATOLIA 


Beberapa warga Turki berlarian dan asap mengepul dari tempat ledakan setelah Suriah melakukan 
serangan ke kota Akcakale, Turki. Serangan yang merusak sejumlah bangunan di Turki itu menewaskan 
sedikitnya lima orang, Rabu (3/10). Sejumlah warga Turki yang lain cedera akibat serangan dari kota 
perbatasan Tall al-Abyad di Suriah itu. 


Balasan Turki Lebih Gencar 


(Sambungan dari halaman 1) 


Serangan mortir dari Suriah ke 
Akcakale menewaskan seorang 
ibu beserta tiga anaknya dan satu 
orang dewasa. Serangan itu juga 
merusak beberapa bangunan di 
Akcakale serta mencederai 10 
warga Turki lainnya. 

Kini warga Akcakale meng- 
ungsi ke wilayah yang lebih aman 
di Turki. "Kami harus mengungsi 
ke rumah saudara-saudara di wi- 
layah yang lebih aman," kata Ha- 
di Celik (42), seorang penjaga 
toko dan bapak dari seorang anak 
berusia lima tahun, 

Turki membalas dengan mem- 
bombardir sebuah pos militer di 
dekat kota Tel Abdyad, Suriah. 
Kota ini tidak jauh dari Akcakale 
yang terletak di wilayah perbu- 
tasan kedua negara. 

Organisasi Pemantau Hak 
Asasi Manusia Suriah (SOLR) 
mengatakan, sejumlah tentara 
Suriah meninggal akibat serang- 
an itu. Turki melakukan dua kali 
serangan pada hari Rabu. 

Tidak jelas, mengapa pasukan 
Suriah menyerang Turki. Na- 
mun, dalam 18 bulan terakhir, 
selama pemberontakan terjadi di 
Suriah, sekitar 90.000 warga Su- 
riah mengungsi ke wilayah Turki. 
Selama periode itu lebih dari 
30.000 warga Suriah dilaporkan 
tewas akibat konflik tersebut. 

Menteri Penerangan Suriah 
mengimbau Turki mengontrol 
ketat perbatasan sehingga tidak 
dipakai para ”militan” untuk me- 
masuki Suriah. Pemerintah Su- 
riah selama ini selalu menjuluki 
pasukan oposisi sebagai ”mili- 
tan”, Suriah curiga bahwa Turki 
bersikap kondusif terhadap war- 
ga yang melawan Pemerintah Su- 
riah. 

Menteri Luar Negeri Rusia 
Sergey Lavrov yang sedang ber- 
kunjung ke Pakistan, Kamis, me- 
negaskan, "Saya menjamin Su- 
riah tidak akan melakukan ke- 
salahan serupa.” Lavrov meminta 
Turki menahan diri seraya me- 
minta Pakta Pertahanan Atlantik 
Utara (NATO) tidak menjadikan 


insiden itu s san untuk 
mengeroyok Suriah. 

Sebagai anggota NATO, Turki 
berhak mendapatkan  perlin- 
dungan. Setiap serangan terha- 
dap wilayah anggota otomatis di- 
anggap sebagai serangan terha- 
dap seluruh NATO. Para petinggi 
NATO langsung bertemu di mar- 
kas besar aliansi itu di Brussels, 
Belgia, Kamis, dan menegaskan 
dukungan. 

Menlu Inggris William Hague 
menyatakan, tindakan balasan 
Turki atas serangan Suriah bisa 
dipahami. Namun, Hague me- 
nolak jika ketegangan berkem- 
bang menjadi eskalasi yang lebih 
pan: 

Kepala Komisi Kebijakan Luar 
Negeri Uni Eropa Catherine Ash- 
ton juga meminta Suriah meng- 
hargai kedaulatan tetangga. 

Kanselir Jerman Angela Mer- 
kel, seusai pertemuan dengan 
Presiden Yaman Abdrabuh Man- 
sur Hadi di Berlin, mengecam 
serangan Suriah. Namun, Merkel 
juga mengingatkan Turki untuk 
lebih menahan diri. 


Panas 


Turki terkesan sangat geram 
dengan serangan itu. Pada Juni 
lalu, Suriah menembak jatuh se- 
buah pesawat jet Turki dengan 
alasan melanggar perbatasan. Se- 
jak saat itu, Turki menambah 
pasukan dan armada militer di 
sepanjang perbatasan. 

Wakil Perdana Menteri Turki 
Besir Atalay mengatakan, Turki 
akan menggalang kekuatan in- 
ternasional untuk membalas se- 
rangan. Rusia melihat gelagat ini. 
Sebab itu, Menlu Rusia meminta 
Turki serta NATO menahan di- 
ri. 


Beberapa pihak di Turki mem- 
perlihatkan sikap geram. Ada se- 
kitar 30 demonstran yang men- 
datangi parlemen Turki di An- 
kara, Mereka menyerukan sikap 
damai dan menyatakan Suriah 
adalah saudara Turki. Namun, 
secara keseluruhan suhu politik 
menunjukkan sikap berang, 

Pemerintah Turki menga- 


takan, aksi agresi Suriah telah 
berkembang menjadi ancaman 
serius, "Turki tidak berniat ber- 
perang dengan Suriah, Namun, 
Turki mampu melakukan per- 
lindungan terhadap wilayahnya 
dan bila perlu melakukan pem- 
balasan,” kata Ibrahim Kalin, pe- 
nasihat senior bagi Perdana 
Menteri Turki Recep Tayyip Er- 
dogan lewat akun Twitter, 

Pada hari Kamis, Turki men- 
dapat mandat dari parlemen un- 
tuk melakukan serangan unila- 
teral terhadap Suriah. Dengan 
demikian, Turki bisa melakukan 
angan tanpa harus meminta 
sin dari sekutunya di Barat dan 
Timur Tengah. Mandat itu se- 
belumnya diberikan kepada Pe- 
merintah Turki untuk menye- 
rang wilayah Kurdi. Mandat ini 
kini diberikan untuk menyerang 
Suriah. 


Tak akan berkembang 


Meski demikian, para peng- 
amat mengatakan, ketegangan ini 
tidak akan berkembang menjadi 
eskalasi yang menakutkan. Se- 
tidaknya sekutu NATO juga tidak 
ingin melihat insiden itu ber- 
kembang lebih lanjut. 

Nadim Shehadi, dari lembaga 
pemikir Chatham House, di 
London, mengatakan, AS dan 
NATO dipastikan tidak ingin ka- 
sus ini berkembang lebih buruk. 
Dunia masih dihadapkan pada 
isu Irak, Afganistan, dan Libya 
yang labil. Pemilu Presiden AS 
pada 6 November jelas membuat 
AS tak berniat memperburuk es- 
kalasi. 

Michael Codner, analis dari 
Royal United Services Institute, 
di London, juga mengatakan hal 
serupa. Menurut dia, Turki ber- 
hak mendapatkan dukungan 
NATO seperti yang tercantum 


dalam Pasal Lima Traktat 
NATO. 

”Akan tetapi, aplikasi pasal itu 
hanya akan terbati kata 


Codner. Turki paling-paling ha- 
nya akan mendapat dukungan 
pengerahan senjata di kawasan. 

(REUTERS/AP/AFP/MON) 


BAHASA 


SALOMO SIMANUNGKALIT 


Remot 


ampai semalam saya masih memantangkan sebutan "re- 
mot” bagi benda pudat tombol yang memungkinkan kita 
mengoperasikan televisi dari titik berjarak. Kesulitan per- 


tama dan terbesar oleh kekerasan hati ii 


sendiri, 


justru terjadi di rumah 


”Tolong ambilkan benda itu!” 


"Maksud Bapak: remot?” 


Mau bilang apa saya kepada putri saya yang masih duduk di 
kelas besar taman kanak-kanak itu? 

Kelak saya akan berubah pikiran. Ketika mempersiapkan 
naskah ini, saya membuka-buka Oxford Advanced Learners 
Dictionary. Rupanya bagi orang Amerika, menurut kesaksian 
kamus edisi keenam (2000) suntingan Sally Wehmeier 
itu, remote bisa kata sifat, bisa pula kata benda. Sebagai adjektiva, 
kata itu mengandung tujuh makna, masing-masing pada da- 


sarnya masih terkait dengan 'jauh': 


ruang, waktu, hubungan 


antarpersonal, dan sistem komputer, Selaku nomina, remo- 
te—begitu saja disebut menyingkat ungkapan remote control—se- 
cara informal digunakan di Amerika dengan makna, ya itu 
tadi, peranti yang memungkinkan kita mengoperasikan televisi 
dari suatu tempat berjarak. Dengan fakta ini dan sejumput 
rekonsiliasi dengan hati, akan saya jawab kepadanya, "Ya, 


remot.” 


"Remot? adalah kenyataan belia dalam kehidupan kita, ham- 
pir tanpa preseden, setelah seabad lebih fisika gelombang 


mendi: 


i teknologi elektronika bagi penciptaan perkakas 


r- 


kakas yang serta-merta memasuki keseharian kita tanpa ja- 
rak—di rumah, di tempat kerja, dan di mana saja—melalui benda 
bernama formal remote control, Adat kita menidurkan nama 
resmi di atas secarik dokumen catatan sipil, lalu menyapa 
pemangku nama itu dengan panggilan lugas yang sembarang 
belaka. Rupanya itulah yang berlangsung pada "remot" Setali 
tiga uang dengan yang terjadi di negeri asalnya! Vox populi, vox 
Dei, Jadi, pekamus ekabahasa tak usah ragu-ragu menaruh remot 


sebagi 


cbuah lema berkelas kata benda. 


Sebagai kata sifat? Tunggu dulu. Teknologi berbasis fisika 
gelombang dan fisika kuantum telah dan akan melahirkan 
sejumlah peranti dan sistem dengan kata sifat remote. Antara 


lain, remote st 


ing, sudah lama kita dengar, Beberapa pendeta 


sedang memikirkan kemungkinan pemberkatan perkawinan 
berjarak jauh: pendeta jemaat di Jakarta memberkati pengantin 
Batak yang memilih Seattle sebagai tempat perayaan per- 


nikahan, 


Sebelum menghadapi gempuran hebat akan ungkapan ber- 


lumur remote, kata orang bijak, sedia payung sebelum hujan, 
Pecandu bahasa bolehlah melacak padan bagi remote dalam 
masih jarang dipakai, tetapi makna 


kosakata bahasa Indonesi 


intrinsiknya memang remote, Jauh sudah telanjur sering dipakai: 
127000000, menurut Google. Kamus Poerwadarminta, Kamus 
Dewan, maupun Kamus Besar mencantumkan lema dura dengan 


arti 'jauh', yang luput dari mata elang petesaurus kil 
pengindraan jarak jauh yang 
sensing barangkali kita persingkat 


sehingga 
lama ini mendampingi remote 
Ja dengan pengindraan dura, 


Pendeta Einar Sitompul yang pernah memikirkan pemberkatan 
perkawinan jarak jauh barangkali sudah waktunya membahas 


bersama rekan-rekannya landasan teologis 


bagi pemberkatan 


dura. Tak elok rasanya bila ritus itu kelak disebut sebagai 


pemberkatan remot. 


Perlu Cermat Atur Regulasi 


(Sambungan dari halaman 1) 


Perusahaan bi memilih 
ida bisnis inti agar kom- 
dan menyerahkan seba- 
gian atau semua pekerjaan tam- 
bahan kepada penyedia jasa tena- 
ga alih daya. 

Menurut Sofjan, hal ini juga 
bagian dari upaya pengusaha be- 
sar membesarkan pengusaha ke- 
cil, dengan memberikan order 
yang bisa menciptakan lapangan 
kerja. Melalui cara ini, bisnis pe- 
nyedia jasa pekerja alih daya ber- 
kembang pesat. 

Ketua Umum Asosiasi Bisnis 
Alih Daya Indonesia Wisnu Wi- 
bowo mengungkapkan, bisnis 
alih daya tumbuh rata-rata 30 
persen per tahun sejak tahun 
2009. Omzet tahun ini sekitar Rp 
15 triliun. 

Daya tarik menggiurkan ini 
membuat banyak orang terjun ke 
is penyedia jasa tenaga 
alih daya. Mereka antara lain 
tokoh masyarakat, pensiunan pe- 
gawai negeri di bidang ketena- 
gakerjaan, orang dalam peru 
haan, dan pengurus serikat pe- 
kerja. 

Undang-Undang Ketenagaker- 
jaan mengizinkan perusahaan 
menyerahkan sebagian pelak: 
naan pekerjaan kepada perusa: 
haan lain melalui perjanjian 
pemborongan pekerjaan atau pe- 
nyediaan jasa pekerja. Namun, 
pengawasan yang lemah menye- 
babkan banyak perusahaan per- 
antara atau penyedia jasa tenaga 
alih daya eksploitatif. 

Presiden Direktur PT Out- 
source Indonesia Gregorius Chen 
mengatakan, anggota Asosiasi 
Bisnis Alih Daya Indonesia hanya 
100 perusahaan dari sedikitnya 
5000 penyedia jasa pekerja 
alih daya yang terdaftar di pe- 
merintah, Kondisi ini membuat 
mereka kewalahan mengawasi- 
nya, 

Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Muhaimin Iskan- 
dar sedang menyusun rancangan 


peraturan yang melarang bisnis 
perantara tenaga alih daya untuk 
pekerjaan di luar jasa keamanan, 
katering, jasa kebersihan, trans- 
portasi, dan jasa pertambangan 


migas, Peraturan ini untuk 
merespons desakan — buruh 
agar pemerintah menghapus 


mad alih daya yang tidak taat 


Direktur Jenderal Pembinaan 
n Industrial dan Jamin- 
ial Tenaga Kerja Kemen- 
terian Tenaga Kerja dan Trans- 
migrasi Ruslan Trianto Simbolon 
mengatakan, masalah kerap ter- 
jadi dalam praktik penyerahan 
pekerjaan kepada penyedia jasa 
pekerja, 

Irianto menjanjikan peraturan 
baru akan mengadopsi Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 
27/PUU-IX/2011 yang memper- 
kuat posisi pekerja dan men- 
jamin hak remunerasi, jaminan 
sosial, dan kelangsungan peker- 
lan, "Pengusaha juga punya ke- 
pastian hukum. Jadi, sebelum 
kontrak (pekerja alih daya) 
lesai, (pabrik) jangan disisir lagi, 
ujarnya, 

Selama beberapa bulan ter- 
akhir, buruh yang bergabung di 
bawah Majelis Pekerja Buruh 
Indonesia aktif berunjuk rasa 
dan menyisir pabrik untuk me- 
nuntut penghapusan pekerja alih 
daya. 

Ketua Federasi Serikat Pekerja 
Metal Indonesia Bekasi, Jawa Ba- 
rat, Obon Tabroni, mengatakan 
bahwa “gerebek” pabrik terus 
berlanjut. "Perusahaan outsour- 
cing yang tidak tercatat jumlah- 
nya berkali lipat dari yang ter- 
catat, Kantor dan pemiliknya pun 
tidak jelas,” kata Obon. 

Hal ini membuat penertiban 
penyedia jasa pekerja alih daya 
sangat mendesak. Wakil Ketua 
Umum Konfederasi Serikat Pe- 
kerja Seluruh Indonesia Sjukur 
Sarto mengatakan, masalah men- 
dasar sistem alih daya adalah 
penegakan hukum. 


(HAM/SIB) 


STAF REDAKSI: Bambang Sukartiono, Taufik Mihardja, SJ Osdat, Chris Pudilastuti, Pleter P Supriadi, Myrna Ratna M., Johnny T, Gunardi, Sti Hartati Samhadi, Banu Aston 

Harianto, Bre Redana, Maria Hartiningsih, Hariadi Saptono, Simon Saragih, Ahun Sanda, Yesayas Oktavianus, Julian Sihombing, Agnes Aristiarini, Agus Hermawan, Fandri Yuntarti, Ibrahimnsyah Rahman, Fr 

Gunawan Direaa, Kenedi Nurhan, Putu Fajar Arcana, Subur Tjahfono, Yovita Arika, Ida Setyorin, Nasrullah Nara, A. Maryoto, Jamnes Fudes Wawa, Nasru Alan Az12, Imam Prinadifoko, Adi Prinentyo, Danu Kuswaro, Sutta Dharmasaputra, Dahona Fitrianto, Gesit Arlyanto, Wisnu Nugraha, Maruli Tebin 
Diah Marsidi, Irwan Jullanto, Budiarto Shambazy, Mulyawan Karim, Yuni Ikawati, Rene L. Pattiradjawane, Brigitta Isworo Laksmi, AW Sbarkah, Soelastri, Ratih P Sudarsono, Penih Nugraha, Arbain Rambe, Suhartono, Saloma Simanungkalit, € Windoro A T, Rakaryan Sukarjaputra, Eddy Hasby, Alif Ichwan, Clara Wresti, Korano Nicolash LMS, F 
Satu, Ferry Santoso, Elok Dijah Messwati, Jalce Tauris Santi, Buyung Wijaya Kusuma, Pinukan Ellta Dundu, Edna Caraline Pattisina, Osa Triyatna, Agus Susanta, Lusiana Indriasari, SidIK Pramono, Nawa Tunggal, Susana Rita, Iwan Santasa, Sus Iwaty, Marcellus Hemowa, Luki Aulia, Iwan Setiyawan, Yulia Sapthlani, Dewi Indriastut), Maria Susy Berindra A, 
Nur Hidayati, Wisnu Dewabrata, Antonlus Torny Trihugroha, Amir Sodikin, Evy Rachmawati, Indira Permanasari 5., Gatot Widakda, Budi Suwarna, Lasti Kurnia, M. Yuntadhi Agung, Hamzirwan, Prasetyo Eko P, Samsul Hadi, Hermas Effendi Prabowo, Ester Linte Napitupulu, M. Fajar Marta, Sarie Febriane, Dwi As Setyaningsih, Affan Adnensi Riza Fathoni, 
Cyprlanus Anto Saptawalyono, Anita Yossihara, Andy Riza Hidayat, Khaerudin, Emillus Caesar Aleey, Ahmad Ari, Nali Triana, Brigita Mara Lukita, Harya Damardono, har Kho, M. Zald Wahyudi, Helena Franslsca Nababan, Raditya Helabumi Jayakarna, Fransisca Rommana Ninik, Ambroslus Harto, Demitrlus Wisnu Widlantora, Aryo Wisanggeni Genthohg, € 
Wahyu Haryo P, Eny Printiyani, R. Benny Dwi Koestanto, Madina Nusrat, Mahdi Muhammad, Lucky Pransiska, Priyombodo, Heru Sri Kumore, Totok Wijayanto, Agnes Rita Sulistyawati, Agung Setyahadi, Wisnu Aji Dewatrata, Ichwan Susanto, Fx Laksana Agung Saputra, Nina Susilo, CAIRO: Mustafa Abdurahman, BANDUNG: Dedi Muntadi, SEMARANG: Sanya 
Hellen Sinambor, Winarto Herusansana, TEGAL: Slwi Nurbiajanti, SOLO: Srl Rejeki, YOGYAKARTA: Tharnas Pudio Widijanto, MAGELANG: Regina Rukmorini, SURABAYA: Agnes Swetta Pandia, LAMONGAN: Adi Suciote, MOJOKERTO: Abdul Lathii, PROBOLINGGO: Dahlia Irawati, MALANG: Dody Wisnu Pribadi, MADIUN: Runik Sri Astuti, JEMBER: Syamsul Hadi, 
BANYUWANGI: Siwi Yunita Cahyaningrtim, DENPASAR: Cokarda Yudistira, Ayu Sulistyowati, MATARAM: Khaerul Anwar, ENDE: Sarnuel Oiktora, KUPANG: Frans Sarong, Kornelis Kewa Ama, MANADO: Jean Rizal Layuck, PALU: Reny Sri Ayu, MAKASSAR: Aswin Rizal Harahap, JAYAPURA: B, Jasie Susilo Hardianto, MERAUKE: Erwin Edhi Prasetya, AMBON 
Antonlus Ponco Anggoro, MEDAN: Aufrida Wismi Warastri, M. Hilmi Falg, BANDA ACEH: Mohamad Rurhanudin, PEKANBARU: Syahnan Rangkuti, BATAM: Kris Razianto Mada, PADANG: Inaki Rinaldi, JAMBI: Irma Tambunan, BANDARLAMPUNG: Yulvianuis Harjono, BANJARMASIN: Defri Werdiona, PALANGKARAYA: Dwi Bayu Radlus, BALIKPAPAN: Lukas Adi 
Prasetya, PONTIANAK: Agustinus Hanaka 
GMLITBANG: F. Harianto Santoso MANAJER DIKLAT: Tony D- Widiastoro 


KANTOR REDAKSI: J, Palmerah Selatan 26-28, Jakarta 10270 TELEPON: 534 7710/21/30, 530 2200 FAK: 518 6085/548 3581 ALAMAT SURAT (SELURUH BAGIAN): PO, BOX 4612 JAKARTA 12046 ALAMAT KAWAT: Kompas Jakarta PENERBIT: PT Kompas Media Nusantara | SURAT IZIN USAHA PENERBITAN PERS: SK Menpen Na, 
M3/SK/Menpen/SILIPP/8.7/1985 tanggal 19 Navember 1985, serta Keputusan Laksus Pangkopkarntibda No. 103/C/1969 tanggal 21 Januari 1989 ANGGOTA SERIKAT PENERBIT SURAT KABAR: No. 37/1965/11//2002 PERCETAKAN: PT Gramedia ISSN 0215-207X ISI DI LUAR TANGGUNG JAWAB PERCETAKAN 


DIREKTUR BISNIS: Hardanto Subagya GM IKLAN: Elly Handojo TARIF IKLAN: Reguler (umumy/display) BW Ro 105.000/mmk FC Rp 197.000/mmk, Klasika Batavia: 1 kolom Ro 50.000/mi: mini (rnin 3brs, maks 12brs) Rp 45:000/baris: dukarita s/d 300 mmk Rp 29.000/mmk- Nusantara: 1 kolom Rp 58.500/mmk, rnini (nvin 3 brs, rnaks 12 bra) Ro 55.000/baris, 
dukacita s/d 300 mmk Rp 46.000/mrnke belum termasuk PPN 106, pembayaran di muka, Iklan dukacita untuk dimuat besk dapat diterlrna sampai pukul 16,00 WIB BAGIAN IKLAN: Jl. Palrmerah Selatan 15, Jakarta 10270 TELEPON: 5367 9909, 5367 9599 FAX: 5369 9080 SENIN S/D JUMAT 08.30-16.00, SABTU 08,30-12.00, MINGGU 13.00-16.00: JL. GAJAH 
MADA 109-110, JAKARTA 11140 TELEPON: 260 1234, 260 1555 FAX: 260 1611 SENIN S/D JUMAT 08.30-16.00, SABTU 08.20-12.00, MINGGU TUTUP BAGIAN SIRKULASI (LANGGANAN): JL. GAJAH MADA 104, JAKARTA 11149 TELEPON (LANGSUNG): 260 1617-18 PABX: 260 1234 DAN 260 1555 PESAWAT 1230 S/D 1239 FAX: 2601622 HARGA 
LANGGANAN: RP 79.000/BULAN REKENING: BNI 1945 Jakarta Kata No. 14132806 # BRI Jakarta Kota No. 0019.01000166308 @ Giro Pos: A 13.444 -@ BCA Jalan Gajah Mada No. 122 B-C-D Jakarta No. 012-393521-4 KHUSUS BAGIAN IKLAN NO. 012.300467.9 TELEPON (SELURUH BAGIAN BISNIS): 5367 9909 DAN 5367 9599 ONLINE: http-//wusw.kompas.com 
'@ YAYASAN DANA KEMANUSIAAN KOMPAS: Rekening BCA cab Gajah Mada, Jakarta Nernar A/C 012.302143.3 @E-MAIL: kompasigkompas.com 


'# Setiap artikel atau tulisan yang dikirim ke Redaksi hendaknya ditik dengan spasi rangkap, maksimal 5.000 karakter, ditandatangani, dan disertai identitas (kalau ada, cantumkan nomor telepon dan faksimile). Untuk format digital, dikirim ke alamat opinifikompas.com atau opini@kompas.co.id, Setiap artikel/tulisan/foto atau materi apa pun yang telah 
dimuat di harian "Kompas" dapat diumumkan/dialihwujudkan kembali dalam format digital maupun nondigital yang tetap merupakan bagian dari harian "Kompas", 


0, Sri Fitrisia Martisasi, Ml 


hamad Subhan, Try Harijona, P Tri Agung Kristanto, Yunas Santhani Azlz, Johanes Waskita 
artono, Elly Roosita, Atika Walujani, Anton Sanjoyo, R. Adhi Kusurnaputra, Rusdi Amal, Ac 


WARTAWAN "KOMPAS" SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARASUMBER. 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Anas Tika 


SOSOK 


KOMPAS, JUMAT, 5 OKTOBER 2012 


” Profesor Tikus” dari Pinrang 


Ijazah hanya sampai SMP, tapi gelar 
“profesor” melekat pada namanya. 
Berkat kepiawaiannya merancang 
perangkap tikus, tanaman padi 

di Pinrang, Sulawesi Selatan, bisa 
terbebas dari hama pengerat itu. 
Bangkai tikus ia fermentasi 
menjadi pupuk organik. Karya ini 
mengantarnya meraih predikat 
Petani Teladan Tingkat Nasional. 


OLEH NASRULLAH NARA 


merangkap penyuluh swakarsa di 
Kecamatan Cempa, Pinrang, se- 
kitar 250 kilometer utara Makassar, 
Sulsel. Bertahun-tahun tanaman pa- 
dinya dimangsa tikus, lalu terbetik 
ide membuat perangl 1 
Percobaan itu mulai dirintis tahun 
1992. Kala itu, ia galau setiap kali 
gerombolan tikus menyerbu tanam- 
an padinya. Sekali serbu, bulir-bulir 
padi yang mulai berisi musnah. Tak 
hanya kerugian materi untuk benih 
dan pupuk, tetapi juga tenaga 
Diam-diam ia mengamati perilaku 
tikus yang suka bersarang di pe- 
matang sawah. Ta juga menemukan 
pola penyerbuan kawanan tikus pa- 
da malam hari, dengan lebih 
dulu menyusuri pematang 
sawah. 
Anas 


I tulah Anas Tika (40), petani yang 


membangun 


KI 
/ 
CC. 


(Juni 


Dalam rangka Topping off dan 
merayakan sukses penjualan 
unit apartemen Sunter Icon, 
kami mempersembahkan acara kuliner 
"AMAZING THAI @ SUNTER ICON'. 


Dapatkan Diskon s/d 20Ys 
di resto-resto yang bekerjasama 
dengan kami. 


Ai 
K ICON 


tembok di sekeliling sisi luar pe- 
matang sawahnya. Tembok berupa 
cor semen dan pasir itu menyerupai 
benteng setinggi 70 sentimeter (cm) 
dengan ketebalan 10-15 cm. Bagian 
luar tembok dipoles semen sampai 
mulus, Dengan permukaan tembok 
yang halus dan licin, tikus kesulitan 
memanjat dan menjangkau tanaman 
padi. 

Pada bagian bawah tembok, 10 cm 
dari permukaan tanah, dibuat lubang 
berdiameter 5-7 cm (kira-kira 
ukuran lingkar badan tikus dew: 
Lubang itu tembus dari bagian luar 
tembok hingga dalam. Ibaratnya, 
Anas mencoba berbaik hati pada ti- 
kus dengan menyediakan lubang ma- 
suk ke sawah. Untuk tembok yang 
mengelilingi lahan 1 hektar, jumlah 
lubang yang dibuat 70-80 buah. 

Pada bagian dalam tembok, khu- 
susnya di mulut lubang bagian dalam, 
dipasang kotak perangkap berbahan 
kawat ram. Kotak ini menyerupai 
perangkap tikus yang lazim dijual di 
pasar atau toko bahan bangunan. 

Mulut kotak perangkap dilekatkan 
menganga persis pada lubang. Lalu, 
pada bagian mulut lubang dibuatkan 
semacam bubu, mirip alat tangkap 
ikan tradisional. Ukuran bubu di- 
buat sedemikian rupa agar 
tikus yang telanjur 
masuk pe- 


Lokasi ! 


4 KAB PINRANG: 


F4 


rangkap sulit lolos keluar tembok. 

Dalam semalam, satu lubang bisa 
menjerat 5-7 tikus. Bayangkan, be- 
rapa ratus tikus yang masuk pada 
70-80 kotak perangkap yang ia tebar 
keliling sawah. 

”Pada malam hari riuh sekali suara 
cicit-cicit tikus yang terperangkap,” 
tutur Anas. 


Simbiosis dengan kucing 

Kalaupun ada tikus yang sempat 
lolos atau mencoba meloncati pagar 
tembok dari luar pematang sawah, 
Anas tak merasa risau, Belasan ku- 
cing peliharaannya siap menerkam 
tikus yang lolos dari jeratan, 

Kucing-kucing Anas dibiasakan ke 
sawah pada malam hari, Di rumah, 
tu sengaja tak diberi 
makan kenyang. Dengan begitu, na- 
luri kucing menangkap tikus tumbuh 
dan terasah. 

Anas paham betapa naluri tikus 
untuk melahap begitu tinggi begitu 
mencium bau bulir-bulir padi di ta- 
nah. Untuk itu, pada salah satu sudut 
lahan yang dikelilingi tembok, 

i kan petak per- 
semaian padi. i 


ANAS TIKA 


# Lahir: Suppa, Pinrang, Sulawesi 
Selatan, 18 Desember 1972 
# Pendidikan: SD-SMP di Cempa, 
Pinrang 
& Istri: Hj Sakka (30) 
#@ Anak: Eka Pertiwi, Eko Budiman 
# Prestasi: Petani Teladan 
Tingkat Nasional 2008 
#& Aktivitas: 
- Penyuluh swakarsa 
» Ketua Kontak Tani Nelayan 
Andalan Kecamatan Cempa, 
Pinrang 
» Ketua Gabungan Petani 
Pemakai Air Tanete, Cempa 
- Ketua Kelompok Tani Tanete, 
Cempa 


Pada saat tanaman padi yang utama 
mulai berbuah, ia juga menebar be- 
nih di petak persemaian itu. Benih 
yang disemai memancing tikus ber- 
datangan. 


yang masuk perangkap di- 
benamkan ke air saluran tt 
ga mati. Setelah itu, bangkainya di- 
tumpuk dalam sebuah sumur fer- 
Dalam 2-3 pekan, cairan 
ari bangkai ditampung untuk di- 
jadikan pupuk di persemaian padi. 

Sebagian dari komponen bangkai 
itu disimpan Anas. Ia mengantisipasi 
kemungkinan ada pihak yang ber- 
minat meneliti hewan pengerat ini. 
"Siapa tahu ada orang yang tertarik 
meneliti gigi dan rahang hewan pe- 
ngerat itu,” katanya. 


Irigasi memadai 


Pola pertanian di desa Anas di- 
topang potensi pengairan dan irig: 
yang memadai. Aliran air dari Ben- 
dung Benteng yang bersumber dari 
Sungai Saddang sepanjang tahun me- 
nyuplai persawahan di Pinrang dan 
Sidrap. Dua daerah ini dikenal se- 
bagai lumbung beras Sulsel. 

Atas ide " itu, Anas meraih 

x Petani Teladan 2008. Saat 
itu, ia diundang ke Istana Merdeka, 
Jakarta, untuk mengikuti Upacara 
Proklamasi Kemerdi Si 
itu, ia kerap dijuluki "profesor tik: 
oleh warga setempat. Peneliti hama 
berdatangan menjadikan dia sebagai 
narasumber, 


Awalnya An 
warga sebagai orang sinting. Sang 
istri, Hj Sakka (30), sampai ngambek 
dan minta dipulangkan ke rumah 
orangtuanya. Pasalnya, selain biaya 
untuk perangkap itu relatif mahal 
bagi petani, masih diperlukan pem- 
buktian, 

Anas mampu membuktikan, biaya 
sekitar Rp 80 juta yang dikeluarkan 
untuk perangkap itu bersifat inves- 
tasi, Hanya sekali dibangun, selan- 
jutnya bertahun-tahun dimanfaat- 
kan dan terus dipetik hasilnya. 

Sekali panen, Anas mampu me- 
raup hasil penjualan gabah Rp 24 
juta, dengan produksi 7 ton per hek- 
tar (ha). Harga gabah Rp 3400 per 
kilogram (kg. Setelah dikurangi ong- 
kos kerja dan sarana produksi (benih, 
pupuk, dan obat-obatan) Rp 5 juta, 
penghasilan bersih sekali panen Rp 
18 juta. 

Jika setahun panen tiga kali, ber 
arti Anas meraih penghasilan sekitar 
Rp 54 juta per tahun. Itu baru dari 1 
hektar lahan. Padahal, kini, Anas 
menggarap 3 hektar sawah—l hektar 
miliknya sendiri dan 2 hektar punya 


sempat dicemooh 


kerabatnya. Bahkan, dengan mena- 
nam padi jenis hibrida, ia bisa panen 
sampai empat kali dalam masa 13 
bulan. Penghasilannya bisa lebih dari 
Rp 100 juta setahun. 

Sosok Anas mampu membalik 
anggapan umum terhadap petani se- 
lama ini. Untuk mengontrol tanaman 
padinya di sawah, Anas tak selalu 
berjalan kaki dengan memanggul pa- 
cul. Sesekali ia naik mobil Toyota 
Rush. 

Hasil dari bertani menopang tekad 
keluarga itu untuk menyekolahkan 
duaanaknya hingga perguruan tinggi. 
Anas ingin kedua anaknya kelak 
menjadi petani modern, Anak su- 
lungnya, Eka Pertiwi, kini duduk di 
SMK pertanian, Si bungsu, Eko Bu- 
diman, kelak diarahkan mengikuti 


pun menjadi ikon petani di 
daerahnya. Selain sebagai ketua ke- 
lompok tani nelayan andalan di da- 
erah itu, seabrek peran lain juga ia 
lakukan, termasuk menjadi penyuluh 
swakarsa. Kisah suk: ai pe- 
tani ia bagikan gratis kepada petani 
lain, 


PT. MABA MOTOR INDONESIA 


OKTOBER 


21 


Dunan 


28 KINI 


OKTOBER 


Greet 
23 
at 


Tom Yum 
Seafood 


Es Durian 


Nasi Goreng 
na 


ALA Sosro SEJART TV 


Central Park (Atrium Laguna) 


5-7 Oktober 2012 


Find our dealers at www.mazda.co,id 


NP 
motion 
control 


Dapatkan pengalaman seru bermain Angry Birds di Samsung Smart TV. 
Tunjukkan aksi tanganmu dan dapatkan berbagai promo menarik": 


Discount 204 
Berlaku hanya 1(satu) hari 
Jumat, 5 Oktober 2012 


yg LAN 


Discount 204 


Selama bulan Oktober 


Paket Hadiah Langsung 


« Tiuk bisa cagubung dengan Discount 20 » Hanya bertaku untuk Warung Tokko 6 
remoa ja ate haru bakat Berlaku hanya Y(satu) hari Sean, Pa Samsung LED TV 32" EH4000 # Samsung Galaxy Tab2 10.1 4 
1g" Terma & conditlona appiy Senin, 8 Oktober 2012 « Berlaku hanya untuk makan di fempat 


Pk 11.00-23.00 WIB Samsung Wireless Keyboard # Samsung 3D Active Glasses 


Tidak berlaku utuk Lako oway dar 
daovery 


« Tidak bisa digabung dengan 


2 kromosi lan ang Sadang «Tuak bau debu dengan promosi 
Ae SE Meta Dara Promo Spesial Grand Prize 
- Cicilan 0Yo selama 18 bulan 
PROGRESS PEMBANGUNAN - Cash back Rp 1 juta SABUN SEBART TV 
SUNTER ICON s/d AGUSTUS 2012 "—N 


6583 6999 


Marketing & Show unit: Jl. Griya Sejahtera No. 1. Sunter. Jakarta Utara 
Na. SIPPT: 559/-1.711.534 « No, TPAK: 157/tpak/VIIV2010 


WWw.samsung.com/id 


SUKANDAMULIA GROUP PROPERTY 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS JUMAT, 5 OKTOBER 2012 


EKONOMI 


Nusantara: Satu Orang 
Tewas Lagi mz 


@ 5OYo disc. cw 


Perlode hingga 30Sept 2013 


Inotbianuthihunl68n Va ponsel 
Setentan berau 


musa Syartdan 


Api Mom SMS ke EN 
Sana 


2 bil 


Prospek Belanja “Online” 


elanja online atau belanja lewat internet makin diminati 
Bs Indonesia. Berkembangnya situs jejaring sosial atau 

media sosial turut meningkatkan prospek belanja online 
ini, 

Tahun 2012, jumlah pengguna internet di Indonesia men- 
capai 55 juta orang, tumbuh 30,9 persen dibandingkan dengan 
tahun sebelumnya. Indonesia menduduki urutan ke-4 sebagai 
negara dengan pengguna internet terbanyak di Asia. China di 
urutan pertama (513 juta orang), selanjutnya India (121 juta 
orang) dan Jepang (101 juta orang). 

Dari data lembaga riset International Data Corporation 
(IDO), nilai perdagangan lewat internet di Indonesia tahun 
2011 mencapai 34 miliar dollar AS atau sekitar Rp 30 triliun. 
Hasil survei Master Card Worldwide pada Februari lalu juga 
menunjukkan tren peningkatan belanja online sebesar 15 per- 
sen di Indonesia dalam enam bulan ke depan. 

Meningkatnya transaksi e-commerce di Indonesia antara lain 
disebabkan membaiknya pertumbuhan perekonomian, di sam- 
ping tumbuhnya kelas menengah. Bank Dunia menyebutkan 
bahwa 56,5 persen populasi Indonesia atau sekitar 134 juta jiwa 
masuk kategori kelas menengah dengan nilai belanja 2-20 
dollar AS per hari. 

Kelompok kelas menengah ini berpenghasilan relatif tinggi, 
melek teknologi, dan selalu terhubung dengan internet. Per- 
kembangan teknologi dan alat-alat komunikasi berimbas pada 
maraknya dunia perdagangan online. 

Pada tahun 2009, di Indonesia 
baru 8 persen pengguna internet 
yang berbelanja secara 
online, 
Namun, 
kini 
menca- 
pai 6 
persen dari pengguna 
internet. Angka 
ini terus ber- 
tambah. 
Menu- 
rut survei 
global terbaru 
Nielsen Online, lebih 
dari 85 persen populasi on- 
line dunia telah menggunakan internet untuk pembelian. Di 
Indonesia, setengah dari pembeli online menggunakan Ft 
cebook (50 persen) dan jeja (49,2 persen) 
untuk membeli barang, mulai produk fashion, elektronik, buku, 
hingga peralatan rumah tangga. 

Produk fashion paling diminati dalam belanja online. Hal ini 
tergambar dari hasil survei Litbang Kompas pertengahan Sep- 
tember lalu, Sebanyak 83,5 persen responden pernah ber- 
belanja online. Barang yang mereka beli adalah produk fashion 
atau pakaian, termasuk aksesori dan sepatu (60,8 persen). 

Sebanyak 53,2 persen responden yang berbelan 
online adalah mereka yang pengeluarannya lebih dari Rp 2 juta 
per bulan. Pekerjaan mereka adalah karyawan swasta (33,9 
persen) dan wiraswasta (194 persen). Di samping itu, belanja 
online juga diminati pelajar dan mahasiswa (19,9 persen). 

Dalam bertransaksi, 70 persen konsumen belanja online di 
Indonesia memilih transfer uang sebagai cara pembayaran. 
nya dengan kartu kredit. Lebih dari separuh (574 persen) 
responden memilih membayar dengan cara transfer. Sebanyak 
11,5 persen memakai kartu kredit dan 13,1 persen membayar 
lunas saat barang diantar (cash on delivery). 

Ke depan, tren belanja online yang menghilangkan keter- 
batasan waktu dan jarak ini akan terus meningkat, menggairah- 
kan konsumsi yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi. 

(MG RETNO SETYOWATI/LITBANG KOMPAS) 


HANDINING 


Ayo bergabung dalam kompetisi menarik « 
Allianz Virtual Run, untuk mempersiapkan diri 
mengikuti Allianz Jakarta Heart Run 10K. f 
Jadi tunggu apalagi, 1 
Klik www.allianz.co.id untuk pendaftaran. 

Informasi lebih lanjut hubungi (021) 799 6976. 


Diwelenggarakan otot Wah you from A-Z 
Naa, 


Jakarta IHSG Hongkong HANG SENG 
a00 azmyas | 2200 20.907,95 
1.200 — — aa Sa —— ea 
a00 18.000 
3.800 16.000 

2 1 2 3 4/10 2 1 2 3 4/10 


Jam yang menunjukkan waktu di setiap wilayah di Indonesia dan sejumlah negara lain di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (8/10). 
Pemerintah memutuskan untuk menunda pelaksanaan penyatuan zona waktu di Indonesia, Usulan awal penyatuan tersebut rencananya 
diterapkan mulai 28 Oktober 2012. 


Waktu Tunggal Ditunda 


Pemerintah Sedang Konsolidasi 


JAKARTA, KOMPAS — Skenario pemberlakuan 
zona waktu tunggal di seluruh wilayah Indonesia per 
28 Oktober 2012 batal dilaksanakan. Pemerintah 
memilih menunda rencana tersebut dengan 
pertimbangan sosialisasi, persiapan, dan konsolidasi 
semua pemangku kepentingan. 


Demikian disampaikan Kepala 
Divisi Komunikasi Publik dan 
Promosi Komite Percepatan dan 
Perluasan Pembangunan Ekono- 
mi Indonesia (KP3EI) Edib Mus- 
lim, di Jakarta, Kamis (4/10). 

Menurut Edib, semua pe- 
mangku kepentingan masih per- 
lu waktu lebih panjang untuk 
i, persiapan, dan kon- 

Harapannya, dampak 
t implementasi bisa 


”KP3EI tidak mungkin me- 
nunda, tetapi ini berkaitan de- 
ngan kesiapan dan konsolidasi 
semua pemangku kepentingan,” 
kata Edib. 

Zona waktu tunggal diusulkan 
KPSEI sebagai bagian dalam 
Rencana Induk Percepatan dan 
Perluasan Pembangunan Ekono- 
mi Indonesia. Patokan waktu 
yang digunakan adalah GMT18 


atau Waktu Indonesia Tengah. 
Dengan demikian, waktu di In- 
donesia akan sama dengan Si- 
ngapura dan Hongkong. Salah 
satu tujuannya adalah men- 
dorong pertumbuhan ekonomi 
nasional. 

Tentang skenario berikutnya 
setelah rencana per 28 Oktober 
batal, Edib belum bersedia mem- 
berikan jawaban, Ta hanya 
mengatakan, prinsipnya, hari-F 
pemberlakuan zona waktu harus 
ditetapkan dan diumumkan 90 
hari sebelumnya. Keputusan 
akhir di tangan Presiden karena 
dasar aturannya adalah peratur- 
an presiden. 

Secara terpisah, Sekretaris Ko- 
mite Ekonomi Nasional Aviliani 
menyatakan, sektor keuangan 
dan sektor riil akan menuai ba- 
nyak keuntungan dengan pem- 
berlakuan zona waktu tunggal. 


Minyak 
dollar AS per barrel 
100,0 
ia 
20 88,65 
700 
2 1 2 3 4/10 


om 
... 


ALASAN PENYATUAN ZONA WAKTU 


DI INDONESIA 


Mempercepat pertumbuh: 
di Indonesia karena aktivitas 
@konomi bisa dilakukan lebih 
dini setiap harinya. 

« Perdagangan di Bursa 

Efek Indonesia dan Bursa 
Komoditi Berjangka 

Indonesia lebih cepat 

dibuka dibandingkan 

dengan Singapura dan 
Malaysia sehingga 

diharapkan dapat 

menambah transaksi 
perdagangan Rp 500 millar sehari 
atau Rp 20 triliun dalam setahun, 


Sumber: Litbang "Kompas'/IWN, disarikan dari berita "Kompas"" 


”Tapi problemnya sekarang ini 
adalah rencana itu harus d 
kan karena kebi 


ya 

ubah begitu saja,” kata Aviliani. 
administrasi dan tek- 
nis, Aviliani melanjutkan, zona 
waktu tunggal memerlukan pe- 
nyesuaian dan perubahan banyak 
. Apalagi, apabila kaitannya 
dengan birokrasi, penyesuaiai 
nya membutuhkan waktu lebih 
panjang. 

Aviliani berpandangan, selain 


Morarvasi erararg dil www ayoda tom/bni 


Emas Kurs Rupiah 
dollar AS per troy ounce per dollar AS 
2.000 9.200 
1800 |Z|Z—. Dra 9.400 
1.600 aa 
1400 9.800 953 
2 L 2 3 4/10 2 1 2 3 4/10 
Sumber: StockWatch, Bloomberg, BI 
@Nicrodit card 
Kunjungi wwwbal.co.id 
Diskon 
Dome Gam 


KOM ERU SRI KUMONO 


Efisiensi birokrasi dan peningkatan 
daya saing ekonomi. 

» Zona waktu baru 

» yang digunakan 
adalah Waktu 

P2 Indonesia Tengah 

atau sama dengan 

zona waktu yang 
digunakan 
Singapura dan 
Malaysia saat ini, 
yakni satu jam 
lebih cepat 

dari Waktu 
Indonesia Barat, 


sosialisasi, rencana zona waktu 
tunggal sebaiknya diuji coba du- 
lu, Pemerintah pusat harus me- 
libatkan pemerintah daerah dan 
dunia usaha, 

Kementerian — Perhubungan 
dalam suratnya ke KP3ET be- 
berapa waktu lalu menyebutkan, 
zona waktu tunggal memerlukan 
penyesuaian sis 
dan koordinasi kepada semua pe- 
mangku kepentingan terkait, ba- 
ik di sektor perhubungan darat, 
laut, maupun udara. (LAS 


NA 


3UNAN 


Permintaan 
Ekspor 
Manggis 
Tinggi 


BANYUWANGI, KOMPAS — 
Permintaan ekspor manggis dari 
China, Eropa, dan Timur Tengah 
membanjir, tetapi petani belum 
mampu memenuhi permintaan 
ekspor sepenuhnya. Terbatasnya 
pengelolaan perkebunan mang- 
gis dan kendala mutu menjadi 
penyebab utama pasokan mang- 
gis kurang, 


Jumlah permintaan ekspor 
manggis saat ini bisa lebih dari 


300 peti kemas per tahun dengan 
satu peti kemas berisi 18 ton 
manggis. Akan tetapi, jumlah 
manggis yang bisa diekspor ha- 
nya 200 ton. Pada Oktober ini, 
eksportir bahkan baru mengirim 
10 ton karena karena jumlah pa- 
nen terbat: 


eksportir 
rusahaan Mang- 
gis ng berpusat di akarta, 
mengatakan, selama ini permin- 
taan datang dari China, Timur 
Tengah, hingga Eropa, tetapi ti- 
dak semua bisa dipenuhi. "Kami 
baru bisa memenuhi permintaan 
ke China, itu saja tidak semua, 
hanya 200 ton per tahun. Pada- 
hal, permintaan bisa 50 persen 
lebih banyak. Dulu kami pernah 
00 ton, dan itu pun 
ang. Adapun perminta- 
an dari Timur Tengah sampai 
saat ini belum bisa terlayani, ter- 
masuk dari Eropa,” katanya saat 
menerima setoran panen dari pe- 
tani di Kabupaten Banyuwangi, 
Jawa Timur, Kamis (4/10). 

Selama ini buah manggis 
diproduksi di perkebunan rakyat 
di Banyuwangi, Bali, Tasikmala- 
ya, Bogor, dan Payakumbuh. 
Akan tetapi pada Oktober ini, 
baru Banyuwangi yang mema- 
suki musim panen, Perkebunan 
manggis di Indonesia rata-rata 
masih berbentuk perkebunan 
rakyat yang lahannya masih ber- 
campur dengan tanaman lain. 
Akibatnya adalah hasil dan peng- 
awasan mutu buah tidak mak- 
simal, 

Menurut Hanafi, salah satu pe- 
ngepul manggis di Banyuwangi, 
manggis berkualitas ekspor sulit 
didapatkan. Dari 10 buah, ke- 
mungkinan hanya empat atau li- 
ma buah yang layak ekspor. 

Sejumlah petani di Banyuwa- 
ngi mengaku kesulitan untuk 
mengembangkan buah berkua- 
litas ekspor karena terkendala 
modal dan keterbatasan lahan. 
Suyuti (62), petani dari desa Gro- 
gol, Kecamatan bupaten 
Banyuwangi, misalnya, hanya bi- 
sa menanam 80 pohon di lahan 
seluas 0,5 hektar, padahal ide- 
alnya bisa 200 pohon. (NIT) 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


IPADF 


BLACKBE 


RRY| 


2-3 2x3 


UNTUK SETIAP 
PEMBELIAN RUN 


H—i 


KILAS 
EKONOMI 


RI Jajaki Kerja Sama 
Bisnis dengan Serbia 


Untuk pertama kalinya, Indone- 
sia dan Serbia mengadakan fo- 
yang diselenggarakan 
oleh Chamber of Commerce 
and Industry of Serbia (Kadin 
Serbia) bekerja sama dengan 
KBRI Beograd. Acara tersebut 
berlangsung akhir September 
2012 di Beograd, Serbia. Direk- 
tur Jenderal Perdagangan Luar 
Negeri Kementerian Perdagang- 
an Deddy Saleh, di Jakarta, Ka- 
s (4/10), mengatakan bahwa 
Serbia yang strategis da- 
pat menjadikan negara ini se- 
bagai perantara bagi komoditas 
Indone: Serbia di ka- 
wasan Eropa Tengah dan Timur 
sangat penting. ”Hal itu tentu- 
nya dapat dimanfaatkan bagi 
perluasan beragam komodi 
ekspor Indonesia melalui jaring- 
an FTA sehingga melalui per 
temuan penting ini perlu segera 
dilakukan tindak lanjut bagi 
upaya-upaya konkret yang dapat 
dilakukan oleh kedua negara,” 
tuturnya. (ENY) 


Petani Khawatir 


Tembakau Tidak Dibeli 
Petani tembakau kasturi di Ka- 
bupaten Jember, Jawa Timur, 
khawatir terhadap ancaman 
perwakilan industri rokok yang 
hendak menghentikan pembeli- 
an tembakau. Alasannya, sisa ta- 
naman tembakau milik petani 
yang masih ada di lahan sebz 
nyak 20-25 persen dari luz 
al sekitar 12.000 hektar atau se- 
tara 3.000 ton. Jika ancaman itu 
jadi kenyataan, tembakau 
petani yang masih di lahan tidak 
akan terbeli oleh gudang. Se- 


ini di- 
sampaikan Ketua Asosiasi Pe- 
tani Tembakau Indonesia Jem- 
Hendro Handoko dan Ketua 
si Petani Kasturi Voor 


di 
Gedung Dewan Perwakilan Rak- 
yat Daerah Jember, Kamis 
(4/10). (SIR) 


KONOMI 


KOMPAS, JUMAT, 5 OKTOBER 2012 


Bongkar Muat Beras Bulog 


bongkar muat 
beras di gudang 
milik Perum 
Bulog Divisi 
Regional 
Jakarta-Banten 
di kawasan 
Kelapa Gading, 
Jakarta Utara, 
Kamis (4/10). 
Pemerintah 
akhirnya 
memutuskan 
akan mengimpor 
sebanyak 1 juta 
ton beras guna 
menambah stok 
cadangan beras 
Perum Bulog. 


KOMPAS/PRIYOMBODO 


Impor Gula Dicermati 


Alasan Impor untuk Daerah Perbatasan Tak Masuk Akal 


JAKARTA, KOMPAS — Usulan Kamar Dagang dan 
Industri Indonesia agar Kementerian Perdagangan 


memberikan izin impor gula untuk daerah perbat: 


an harus dikaji dengan cermat. Rencana impor gula 
tersebut dikhawatirkan memengaruhi harga lelang 


gula. 


Direktur Jenderal Perdagang- 
an Luar Negeri Kementerian 
Perdagangan Deddy Saleh, di Ja- 
karta, Kamis (4/10), mengatakan, 
izin impor gula untuk perbatasan 
memang dimungkinkan sepan- 


jang produksi di dalam negeri 


tidak mencukupi, 

”Untuk menentukan besarnya 
impor, pemerintah harus meng- 
hitung dulu neraca gula sec: 
nasional, Kalau memang produk 


i di dalam negei 
kita dorong supas 
rik-pabrik gula, 


ri masih cukup 


pertimbangkan produksi, peme- 
rintah juga mempertimbangkan 
jangkauan distribusi. Selama ini 
distribusi gula dari Jawa terken- 
dala karena minimnya infra- 
struktur, Akibatnya, gula dari Ja- 
wa tidak mampu menjangkau wi- 
layah perbatasan. 


Ketua Umum Asi Petani 
Tebu Rakyat Indonesia Soemitro 
Samadikoen mengatakan, impor 
tersebut dipastikan akan ber- 
dampak pada harga gula di ting- 
kat petani, apalagi jika impornya 
dilakukan saat musim giling. 
"Persoalan gula di perbatasan bu- 
kan soal suplai, tetapi lebih ka- 
rena distribusi. Kalau masalah- 
nya karena distribusi, itu tugas 
menteri perdagangan untuk 
mengaturnya. Jangan mencari 
ampang tetapi me- 
rugikan petani,” katanya. 
ua Umum Kadin Bi- 
dang Perdagangan, Distribusi, 
dan Logistik Natsir Mansyur 
mengatakan, pihaknya meng- 
usulkan pemerintah mengimpor 
gula kristal putih sebanyak 
80000 ton tahun depan. Gula 


impor tersebut diperuntukkan 
bagi sejumlah provinsi yang ber- 
batasan dengan negara lain. 

Menurut dia, dengan impor 
yang legal dari negara tetangga, 
masyarakat per lebih mu- 
dah mendapatkan pasokan gula 
dengan harga lebih terjangkau. 

”Selama ini gula dari Jawa 
yang masuk ke perbatasan dijual 
seharga Rp 14:000-Rp 15.000 per 
sementara gula impor 
tetangga hanya Rp 
500 per kg. Dengan im- 
por legal, penyelundupan gula 
juga bisa di 1 uji 

Tahun ini, me 1 
tanggal 17 Juli 2012, Menteri Per- 
dagangan Gita Wirjawan menu- 
gasi CV Pusaka Khatulistiwa 
mengimpor 17.500 ton gula de- 
ngan tujuan Pontianak. (ENY) 


I 


Kompetisi Apartemen 
Sewa Semakin Ketat 


JAKARTA, KOMPAS — Kom- 
petisi pasar apartemen sewa di- 
perkirakan semakin ketat karena 
suplai yang terus meningkat. Pa- 
sokan apartemen sewa hingga 
triwulan 1I-2012 didominasi 
oleh kondominium. 

Demikian paparan Konsultan 
Properti Cushman & Wakefield, 
di Jakarta, Kamis (8/10). Apar 
temen sewa mencakup kondo- 
minium sewa, apartemen ber- 
servis (serviced apartment), dan 
apartemen khusus sewa. Saat ini, 
profil penghuni warga negara In- 
donesia mi: mendominasi, 
yakni 54 persen, dan selebihnya 
warga negi Ha 

Managing Director Tenant 
Strategies & Solutions David 
Cheadle mengemukakan, pem- 
belian kondominium didominasi 
oleh unit prakomitmen (presales) 
r 60 persen pembeli 
kondominium adalah investor 
yang berniat menjual kembali 
menyewakan unit hunian. 

"Pertumbuhan pasokan unit 
baru yang semakin banyak men- 
dorong kompetisi dalam pasar 
apartemen sewa kian ketat,” ujar 
David. 

Hingga triwulan III-2012, per- 
mintaan kumulatif apartemen 
sewa di Jakarta dan sekitarnya 
tei 29660 unit atau naik 
124 persen dibandingkan dengan 
periode sama tahun lalu. Pasokan 
mencapai 47125 unit atau naik 
56 persen dibandingkan dengan 
triwulan JI-2012 dan naik 14,3 
persen dibandingkan dengan pe- 
riode sama tahun lalu. 

Pasokan terbanyak terjadi pada 
kondominium sewa, yakni 40.874 
unit, yang disebabkan penambah- 
an kan pada triwulan 
TII-2012 sebanyak 2.545 unit. 

Pasokan apartemen khusi 
wa pada triwulan TII-2012 naik 
04 persen dibandingkan dengan 
triwulan lalu sehingga secara 
kumulatif menjadi 2.220 unit. 
Sebaliknya, pasokan apartemen 
servisturun 1,5 persen, yakni dari 
4.093 unit menjadi 4.031 unit. 

"Jumlah unit baru kondomi- 


Saat ini, profil penghuni 
warga negara Indonesia 
masih mendominasi, 
yakni 54 persen, dan 
selebihnya warga 
negara asing. 


nium sewa akan terus bertambah 
seiring selesainya pembangunan 
kondominium pada triwulan men- 
datang” ujar Head of Research & 
Advisory Arief Rahardjo. 

Tingkat penjualan kondomi- 
nium pada triwulan TII-2012 
mencapai 95 persen. Hal ini 
mendorong harga kondominium 
terus naik. Namun, kondomini- 
um yang sudah terbeli banyak 
dilepas untuk pasar sewa sehing- 
ga menekan harga sewa. 

Harga sewa kondominium tu- 
run Ol persen dibandingkan de- 
ngan triwulan lalu jadi 15,64 dol- 
lar AS per meter persegi, Harga 
sewa apartemen servis naik 0,16 
persen jadi 24,68 dollar AS per 
meter persegi dan apartemen 
khusus sewa naik 0,13 persen jadi 
176 dollar AS per meter persegi. 


Tingkat hunian 


Penambahan pasokan aparte- 
men sewa turut memicu penu- 
runan tingkat hunian, yakni jadi 
62,94 persen atau turun 1,7 per- 
sen dibandingkan dengan tahun 
lalu, Penurunan terbesar pada 
subsektor kondominium sewa. 

Tingkat hunian kondominium 
sewa adalah 599 persen atau 
turun 3,3 persen dibandingkan 
dengan triwulan II-2012 atau tu- 
run 2,7 persen dibandingkan de- 
ngan tahun lalu, Harga kondo- 
minium sewa turun O,l persen 
atau menjadi 15,64 dollar AS per 
meter persegi. (LKT) 


OOSE . 


| Busa 


Hydrating Deluxe GWP Set 


Oa, : " 


1 Wrinkle Deluxe GWP Set 


Lifting Firming Deluxe GWP Set 


au 


Free Pouch for'any GWP Set 


#nvtroteting of CPR-7 Technology after 


Mengembalikan kemampuan alami 
kulit untuk membentuk kolagen 
New, Perfectionist FCP#RI 


Serum anti aging pertama dari Estee Lauder 
dengan teknologi terkini CPR-75 


Hanya dalam 4 minggu, para wanita yang 
mencobanya merasa kulltnya lebih kencang dan 
kontur wajah terlihat lebih jelas 


JEH uxe Us ON ester LauDeER INDONESIA 


(@thetempogroup.com 


$ Nonfst ICPA-RI SO 
ll price Rp, 1.200.000, 


3an pembelian produk Estee Lauder 
Rp. 1.500.000,- 
memilih gift sesuai dengan concern kulit dan 
tambahkan pouch cantik ke dalam gift anda. 
#syatat & ketentuan berlaku 


Anda dapat 


Get FREE matching Tote Bag with additional 


Rp1.000.000, 


ESTEE LAUDER 


Sogo Pondok Indah Mall, 15 


Atrium event at 


21 Oktober 2012 & Sogo Plaza Senayan, 24 - 28 Oktober 2012 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Nikmati Penawaran Spesial Harga Kamar 


Diskon 5046 di hari kerja dan 2596 di akhir pekan 


Dapatkan keistimewaan eksklusif lainnya 
» Free upgrade ke layanan Premier Club & The Club Lounge access" 
» Diskon 1596 untuk perawatan Spa" 
» Diskon 358 untuk keanggotaan Spa & Gymt 
« Diskon 159 untuk makanan & minuman (tanpa alkohol) 
» Diskon 159 untuk penggunaan Jewel Box Private Lounge 
» Diskon 1096 untuk meeting-Incentive-convention-exhibition/event di The Grand Ballroom 
dan The Trans Convention Centre" 


"Hanya untuk pemepang karim kredie MegaFirst Infinite, 


Syarat & ketentuan bertaku. 


Mega kogacra Arab 


KOMPAS, JUMAT, 5 OKTOBER 2012 


EKONOMI 


Ny Ani Yudhoyono, didampingi Ny Herawati Boediono 
Indonesia Ny Trisna Jero Wacik (keempat dari kiri), meni 
Center, Kamis (4/10). Pameran itu menampilkan beragam corak hasil kerajinan kain sulam dan bordir d: 


iri), Ny Oke Hatta Ra (kedua dari kiri), d 


KOMPAS/RIZA FATHONI 


lan Ketua Yayasan Sulaman 


1 pameran dalam acara Festival Sulaman Internasional di Jakarta Convention 


ari berbagai negara. 


EKONOMI KREATIF 


Perajin Sulam Didorong Eksplorasi Buday: 


JAKARTA, KOMPAS — Ke- 
rajinan sulam Indonesia tumbuh 
subur dan memiliki potensi uni- 
tuk terus berkembang hingga 
merambah mancanegara. Oleh 
karena itu, perajin sulam dido- 
tong untuk terus berinovasi me- 
ngembangkan teknik dan motif 
sulam. Salah satu yang dapat di- 
lakukan adalah mengeksplorasi 
kekayaan alam dan budaya In- 
donesia, 

"Perajin perlu terus melaku- 
kan inovasi, modifikasi motif, 
warna, dan media yang diguna- 
kan. Jadikan kekayaan alam, ke- 
ragaman, dan keunikan budaya 
sebagai inspii Buka jendela 
informasi seluasnya bagi per: 
kembangan sulam indonesi 
kata Ny Ani Yudhoyono, Kamis 
(4/10), saat membuka Festival 
Sulam Internasional di Jakarta. 

Menurut Ani, sulam merupa- 
kan salah satu produk kerajinan 
f unggulan. — Kerajinan 
f ini diharapkan semakin 
berkembang dengan didukung 


peran aktif dan kreativitas ge- 
nerasi muda, 

Ani menyebutkan, dalam ku- 
run waktu 2002-2010, industri 
kreatif di Indonesia telah menye- 
rap 76 juta pekerja. Kontribusi 
terhadap perekonomian pun cu- 
kup signifikan, terlihat dari nilai 
ekspor produk industri kreatif 
yang mencapai sekitar Rp 894 
triliun atau 9,77 persen dari total 
€kspor nasional, Subsektor kera- 
jinan dalam industri kreatif, ter- 
masuk kerajinan sulam, mem- 
berikan kontribusi terbesar ke- 
dua terhadap produk domestik 
bruto, yakni 26 persen. 

Festival Sulam Internasional 
yang baru digelar pertama kali di 
Indonesia itu diikuti sekitar 300 
peserta. Selain dari sejumlah da- 
erah di Tanah Air, peserta festival 
juga datang dari mancanegara, 
antara lain, Malaysia, Iran, Fili- 
pina, Hongaria, dan Meksiko, 

Ketua Umum Dewan Kerajin- 
an Nasional Ny Herawati Boe- 
diono, istri Wakil Presiden Boe- 


diono, berharap festival yang ber- 
langsung hingga hari” Minggu 
G/AO) ini menjadi wahana in- 
teraksi dan pembelajaran di an- 
tara para perajin serta sarana 
mempromosikan produk kera- 
jinan sulam khas Indonesia. 

Untuk pengembangan dan pe- 
lestarian warisan budaya sulam 
ke depan, Herawati mengusulkan 
agar seni sulam dimasukkan da- 
lam kurikulum ekstrakurikuler di 
sekolah. 

Pada pembukaan festival ter- 
sebut, Dekranas menganugerah- 
kan penghargaan kepada desai- 
ner Ramli, Desainer yang kon- 
sisten mengembangkan dan me- 
mopulerkan sulam. 

Tiga perajin juga mendapat 
penghargaan atas dedikasi me- 
reka melestarikan seni sulam tra- 
disional, yaitu Hj Rukayah Ah- 
mad (dari Kabupaten Agam, Su- 
matera Barat), Hj Rohani Su- 
parto (Yogyakarta), dan Hj Anis- 
ma Asri (Bukittinggi, Sumatera 
Barat). (WHY) 


Rel ke Tiga Pelabuhan 


Pembangunannya Menggunakan Anggaran Tahun 2014 


SURABAYA, KOMPAS — Pemerintah akan 
membangun tiga jalur rel kereta api menuju 
Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, Pelabuhan 
Cirebon di Jawa Barat, dan Pelabuhan Kuala 
Tanjung di Sumatera Utara, Pembangunan itu untuk 
meningkatkan efisiensi pengangkutan. 


sejajar dengan Tol Cibitung-Ci- 


Dikatakan Tundjung, dengan 
anggaran tahun 2013, akan disusun 
studi kelayakan dan desain jalur rel 
pelabuhan. — "Pembangunannya 
akan menggunakan anggaran ta- 
hun 2014. Karena saat itu, kami 
sudah selesai membangun jalur rel 
ganda di pantai utara Jawa,” ujar- 
nya, Biaya pembangunan rel kereta 
baru Rp 20 miliar hingga Rp 30 
miliar per kilometer. 

Di Cirebon, kata Tundjung, ju- 
gaakan dibangun jalur rel kereta 
baru dari Stasiun Prujakan ke 
Pelabuhan Cirebon (4-5 kilome- 
lantinya, pengangkutan 
n dari 
Bandung ke Cirebon dapat me- 
Iintasi jalur rel itu,” ujarnya. Tun- 
djung mengatakan, pe bah- 
kan 300-400 truk kini melintasi 
ruas Cadas Pangeran sehingga 


"Kementerian Perhubungan 
sendiri yang akan membangun 
akses rel kereta api menuju Ter- 
minal Kalibaru di Pelabuhan 
Tanjung Priok,” kata Direktur 
Jenderal Perkeretaapian Kemen- 
terian Perhubungan Tundjung 
Inderawan, Kamis (4/10) di Su- 
rabaya, Jawa Timur, 

Terminal Kalibaru merupakan 
megaproyek pelabuhan yang 
konsesinya telah diberikan untuk 
PT Pelindo IT (Persero). Kapa- 
sitas tahap pertamanya saja hing- 


ga 45 juta unit peti kem: 
an 20 kaki atau lebih 
kapasitas Tanjung Priok saat ini. 

”Nanti akan dibangun (rase ba- 
ru dari Terminal Peti Kemas Da- 
rat (dry-port) Cikarang langsung 
ke utara menuju Terminal Kali- 
baru,” kata Tundjung. Jarak an- 
tara Kalibaru dan Cikarang men- 
capai 50 kilometer, 

Sebelumnya, Direktur Utama 
PT Pelindo II RJ Lino telah 
mengusulkan supaya (rase jalur 
kereta menuju Kalibaru dibuat 


membebani lalu lintas. 

Wakil Menteri Perhubungan 
Bambang Susantono mengatakan, 
dibutuhkan optimalisasi operasi- 
onal kereta api, khususnya untuk 
memanfaatkan lintas-lintas utama 
yang dibangun dengan percepat- 
an-percepatan. Terutama, setelah 
ada jaminan terseles 
rel ganda di sep ng pantai utara 
Jawa pada akhir tahun 2018 se- 
hingga harus dimanfaatkan de- 
ngan maksimal. 

Untuk pembangunan jalur rel 
baru dari kawasan industri kela- 
pa sawit Sei Mangke ke Pela- 
buhan Kuala Tanjung, kata Tun- 
djung, bahkan juga ditargetkan 
lesai tahun 2014. Kereta itu 
akan mengangkut minyak sawit 
mentah (crude palm oil) atau 
produk turunan kelapa sawit lain 
sebelum dibawa dengan kapal 
laut. (RYO) 


RUM GLOB 


APEC Mendongkrak Arus Wisatawan 


JAKARTA, KOMPAS — Ta- 
hun depan, Indonesia menjadi 
tuan rumah perhelatan perte- 
muan  Asia-Pacific Economic 
Cooperation. Acara tersebut di- 
harapkan mampu mendongkrak 
arus kunjungan wisatawan asing. 
Pemerintah menargetkan wis: 
tawan mancanegara sebanyak 9 
juta orang pada tahun 2013. Tai 
get tersebut diyaki: 
karena Indones 
tempat penyelenggar 
Miss World, 

Menteri Pariwisata dan Eko- 
nomi Kreatif Mari Elka Pangestu, 
di Jakarta, Kamis (4/10), menga- 
takan, kedu tu akan ber- 
langsung di Bali. "Kedua acara 
but akan menarik minat wi- 
wan, Apalagi lokasinya di 
Bali, yang sudah dikenal ma 
akat internasional, Karena itu, 
kami tidak ingin acara tersebut 
terlewat begitu saja. Negara ma- 
na pun yang menyelenggarakan 
APEC bisa menggunakan event 


ini sebagai promosi untuk ne- 
garanya," katanya. 

Dia — menga dengan 
mempertimbangan dua acara le- 
vel inte onal itu, pemerintah 
menargetkan kunjungan wisman 
sebanyak 9 juta orang atau naik 
12,5 persen dari tahun ini, yang 
ditetapkan sebanyak 8 juta 
orang, 

”Kami yakin APEC bisa ber- 
busi banyak, Apalagi se- 
g tahun ada pertemuan 
juga event terkait yang akan 
, Selain APEC, tahun de- 


digel 
pan Indonesia juga menjadi tuan 


rumah bagi “perhelatan Mi 
World, Makanya, kami opti 
target itu bisa tercapai,” kata Ma- 
ri Elka Pangestu. 

Perhelatan APEC akan digelar 
pada Oktober 2013, di kawasan 
Nusa Dua, Bali, Dalam forum 
tersebut, Indonesia akan melan- 
jutkan perjuangan untuk mema- 
sukkan minyak sawit mentah 
(CPO) sebagai produk ramah 


lingkungan. "Itu akan tetap 
agenda kami. Bulan Oktober ini 
EPA (Environmental Protection 
Agency) sudah konfirmasi mau 
datang,” kata Menteri Perda- 
gangan Gita Wirjawan. 

Menurut Gita, pemerintah te- 
lah menyiapkan argumentasi ke- 
pada EPA terkait dengan noti- 
fikasi mereka soal CPO. Peme- 
rintah Amerika Serikat menge- 
luarkan notifikasi EPA mengenai 
standar bahan bakar dari sumber 
yang dapat diperbarui (renewable 
Juel standards/RFS) pada 28 Ja- 
nuari 2012. EPA menyatakan, ba- 
han bakar minyak nabati yang 
berasal dari minyak sawit Indo- 
nesia belum memenuhi standar 
energi terbarukan. 

Dalam argumenta 
lanjutnya, Indone: Is 
menurunkan emisi karbon lebih 
dari 20 persen hingga 2020. Stan- 
dar batas pengurangan emisi ga 
rumah kaca dari bahan baku sa 
wit minimal 20 persen. (ENY) 


tersebut, 


BANDL 


MB proton indo 


www.proton-edar.co.id # -cevook.com/protontane 


GRAHA” 


summarecon kelapa gading 


Setelah sukses dengan penjualan GRAHA BULEVAR, 
kini Summarecon Kelapa Gading kembali meluncurkan 
produk inovatif terbaru GRAHA BULEVAR TIMUR, 
sebuah konsep baru ruang usaha untuk pengembangan 
bisnis anda yang strategis di jantung 
Summarecon Kelapa Gading. 


Ruang Usaha Eksklusif 


Bangunan 4 Lantai 
Lebar Bangunan 6 - 10 m 
Floor to Floor 5,5 m (Lt.dasar) 


Terbatas 29 Unit 
Semua Menghadap Bulevar 


Sabtu, 13 Oktober 2012 
Pkl. 09.00 WIB - selesai 
Plaza Summarecon 


INFORMASI (021) 


4585 3999 5 4714471 


www.summareconkelapagading.com 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


— kela 


NI 


summarecon 


T— 


pa gading 


@ creation of 


Summarecon 


Wondertul Lite - Wondertul World 


3 Na 
Tam S 
Maa 


sja (aa 
1 timur 


Double Di DVD Player 


Committed to be better 


20 


EKONOMI 


KOMPAS, JUMAT, 5 OKTOBER 2012 


INDEKS H EFEK INDONE 

PERTANIAN PERTAMBANGAN 

2.300,00 2.140,00 y 
2.200,00 201000 TJ 

2.100,00 1.880,00 


28/9 1 2 3 4/10 2/9 1 


Z- $ 


Indikator Perdagangan 
di Bursa Efek Indonesia 


DATA KAMIS, 4 OKTOBER 2012 


KONSUMSI INFRASTRUKTUR KEUANGAN PERDAGANGAN MANUFAKTUR 
1.600,00 so0,0o — 559,00 sanas 174000 | 1:160,00 113231 
1550100 — — saga - 540,00 — nglamentannnan 725.00 5 1.120,00 £ 
1150000 | 31000 — | 530,00 | 710,00 Losooo Tempa | | 
B1 2 3 4/10 2/91 2 3 4/10 B9 2 3 4/10 2/91 2 3 4/10 2/91 2 3 4/10 
2EKONOMIAN 


Perakitan BMW 


Antisipasi 
Jebakan 


Kelas 
Menengah 


JAKARTA, KOMPAS — Tum- 
buhnya kelas menengah yang lu- 
ar biasa besar membuat pertum- 


vote titan S8 Mg md me Wa buhan Indonesia berpeluang lon- 
cat dari negara berkembang 
Adat Enera Toe s0 160 1ap0 LA0 -20 1546150 ara era mnaju, NG 
KE TDK Bap 3 BAD 550 AD” 35 36000 menjadi negara maju. Namun, 
Agung Podomoro taraTBE 837035551225 kemampuan untuk loncat itu ha- 
AKRCorporindo Tok NATA ERA TA 1 Ginga ai sekayang 
Ram Sutera Realty TO 280 DIN yus diper apkan dari sekarang 
Aneka Tambang (Persero) Tok, 300 1D 7982500 agar saat kemampuan kelas me- 
Pia Pacife Fibrs Ti ang 2 0330 nengah ini menurun kita sudah 
Asta Agro ester Ibe— BIS S7 D0 enak meyara mis 
Astra International Be TAN ID Tan menjadi negara maju. 
Astra Otoparts Toe 320 5 Momentum ini harus diman- 
Bao & Eroters TBE 50 Batisin. Kare, 'apahila tank 
Bakrie Sumatra Plantations TBK. 126 F1 faatkan karena, apabila terlam: 
Biland Development To” 31 bat, kondisi ini akan sulit untuk 
Bank Bukopin Tb Tan iperbai Ia pa tia 
Bai Centa Asia TO TE50 Tn gi Aa Apsubelko KORG Sep Aria 
BD Bank Danaman Indones TBC GIBD “6200 G15D 6150 1672500 kenal sebagai jebakan kelas me- 
Mn nengah, 
(atas na oa “Filipina dan Argentina men- 
BJBR Bank Pemb Daerah Jabar dang 1,110 1100 1090 2 272 jadi contoh negara yang meng- 
Bani Rakyat Indone 72007500 740 50 B:500D00 D5 #lamijebalin kelas menenge 
Ba win bana alami jebakan kelas menengah. 
Bayan Resources Tik TILSOO TL300 TL300 T:306 aa Namun, Korea Selatan berhasil 
Beralat Puroleum EnrayTIC TO 10 17 Too) TEMU Las aman Hap ' ra 
Berau Coal Energy Tbk. 152 159 152 154 2 109384000 79 memanfaatkan momentum Per 
BAN —Oha Investama Tok SID SO 55310 27260501 3G tumbuhan kelas menengah de- 
D5 nan Ie at IBI TO TI 2113 ngan memperkuat diri di bidang 
Bureo Lumbung Energ OTT “520 520 2 $ F maka 
Tu Tenten ine TK 320 AT 00 ID 5 Tato elektronik dan otomotif. Seka- 
Bumi Resources Te S0 NI TO DD IA 22 rang Korea Selatan menjadi ne- 
Bumi Serpong Damar TDK ——TAISO T450 420-130 20 M2ALODO 16 
1 Pa 7 EP gara maju. 
BW Pinta Tbk Tam -Lap1 LO La gara maju. 
Champion Padneindoresa TBK 40 20 05 255 Budi Tirtawisata, CEO Pano- 
Char Pokpnand Indonesi ”—T075 “TI25 075 TAD 35 a Gi i Jakarta, Kamis 
Ciputra Development TB. ”— #90 700 GAN GAN Kompas yoMBona | TNA Group, di, Jakarta, Kamis 
Citra Marga Musaphala Persada 2150 2.200 2150-2179 25 — 4945000 10,25 sa , y PR 5 " "en y ' Page 4/10), mengatakan, pariwisata 
lipan Finance Indonesia Tbk, — 400 405 395 400 A,S17500 423 Aktivitas perakitan BMW seri 3 generasi keenam di PT Gaya Motor, Sunter, Jakarta Utara, Kamis (4/10). Pentingnya posisi Indonesiadi — | bisa menjadi kendaraan bagi In- 
Cobra Indonesia Toke” -—TAO0 TG) T789-TAO ID 1632000 1343 SA pan ea YA dai eta ANE KE Pa Ka Ato iao ma, TE AAA De pom 
Pa yng SU DS eni dunia membuat iroup meningkatkan produksi di Indonesia sejal dengan nilai investasi Rp 100 miliar, donesia untuk naik kelas menjadi 
Didi Du Melong TNC TA AI 230 TA negara maju, "Begitu banyak po- 
tinusa Tbk 175 IS SN Wita Aa rn lin 
Energi Mega Persada TDK TS AT tensi wisata yang bisa digarap 
Gajah Tunggal Tote PEN EN PISA MERE EA dan dijual. Kami sudah mem- 
Garuda Indera (Persero TN S8 GGD 6005 —TO1/3 DOT @ @ @ buktikan itu. Namun, potensi itu 
BMIR Global Medlacom Tk 71 TI 21 TB Yak 
CGI udang Caram Tok 1.900-437008)100 45:330-TID — LA06000 butuh infrastruktur dan dukung- 
HRUN Haru Energy Tbk BMN BEAN $3AO 50 10 GEA an penuh dari pemerintah," kata 
SIG Oi Iodonega TN 2150 4225 350 315 TIA PA 
INoy India trergy Tt 1390 1390-1900 L20 —1Y 1822000 udi era 
TMC —Mndo Tambangraya Megan TDK AO) ALDO0-E1300 AL/UD TNO — 490500 Sementara itu Prof Ahmad 
AA Kredit Macet Kredit Usaha Rakyat 3,4 Persen Pa pa Ia  lnigar 
IKBP Indofood CBP SAE MAKTUT “6600-0700 -B600 E650 30 SIT , kutif Institute for Development 
Pe ang - of Economics and Finance 
ISAT Indosat Tbk SANO AM 500 SA Tesla JAKARTA, KOMPAS — Bank penyalur kredit usaha yang ditetapkan pemerintah tel juta menetapkan suku bunga 14 | mengatakan, kemampuan untuk 
Dio ping beam 2 2 Dao YAI at ontinEadapat mencapatarge tahun, Afi kait besaran suku bunga KUR. Ini” persen, sedangkan KUR mikro | pindah menjadi negara maju 
Pee me TA 3 NN Nona Pem raKyat optimistis dapat mencapai target tahun Ini, termasuk jika pemerintah me- yang plafon kreditnya Rp 5 juta | ngat tergantung pada dua hal. 
JA aa Pest Ti. 3) EDM EP yang secara keseluruhan mencapai Rp 30 triliun, nurunkan suku bunga KUR. menetapkan suku bunga 22 per- | Pertama, komitmen pemerintah 
Hn aan dah 5 - : 5 ' Menteri Koperasi dan Usaha sen per tahun pada penghargaan atas hak in- 
KUBF Kalbu ara Tb Ip TAN 255 0 15 23 Serihal 'besararusuk za KUR, bank penya .M rasi dan Us s hun, . h atas 
KUA —Kaasan Industri Tebabaa TN 1D Te Zi0 Tn Perihal besaran suku bunga KUR, bank penyalur Kecil Menengah Syarifuddin Ha- —— Per Juli 2012, KUR yang di- | telektual. "Pembajakan produk 
He ea ae aan OR LA menyatakan siap melaksanakan kebijakan atau san menyatakan, suku bunga salurkan sebesar Rp 82468 tri- | sangat tinggi dan dibiarkan oleh 
LRT —Uppa Karawaci Tb Sao Oei SDS Baras00 1. san pernerinta KUR berpeluangturun meskipun liun untuk 6,837 juta nasabah. | pemerintah. Akibatnya, banyak 
MAIN Malindo Feodrat TB TB60 620 560 L.G2D B0 23.948000 keputusan pemerintah, sedikit. Namun, pemerintah ha- Rata-rata kredit yang diterima | orang kreatif malas berinovasi," 
MYOIT— Mayora Indah Tb T:900 220002250 IL350 —30 : Oa : 
MEDC Mako EnergrIntermUOAT TBK 1070-1670 160 1.650 2D rus mengkaji lebih dulu rencana — Rp 124 juta per nasabah. kata Ahmad. 
WNCN Media Nusantara Citra Tok ”—”2.725 2775 2675 KTA 2 Sekretaris Perusahaan PT ding kredit adalah kredit yang itu bersama bank-bank penyalur Sebagian besar KUR disalur- Kedua, masalah kepastian hu- 
Pe ba aa ra Bank Rakyat Indonesia (Persero) masih ada saat ini dan dalam — KUR (Kompas, 4/10). kan sektor perdagangan, yakni | kum. Investor akan berani me- 
MARAT asik Ratu Tok ETD METE OKE TS Tbk Muhamad Ali menjelaskan, pembayaran cicilan oleh — Saat ini, sebanyak 7 bank Rp47,588triliununtuk4,685juta | nanamkan modal dalam jan 
Be aan A2 no 2 au tahun ini BRI ditargetkan me- nasabah. umum dan 26 bank pembangun- nasabah, disusulsektor pertanian | panjang apabila ada kepastian 
BALE —Panin Fandi ToT 1717 27 2307000 nyalurkan kredit usaha rakyat Total nasabah yang menerima an daerah (BPD) menjadi pe- sebesar Rp 13076 triliun untuk | hukum, "Sulit bagi inv 
PAS evan Gniean 5 AE TIM IP BIRD (KUR) sebesar Rp 15 triliun. KUR melalui BRI sebanyak 6,726  nyalur KUR. Rencananya, prog- 928.056 nasabah. tuk menyusun strategi usahanya 
AA MA 0 er Jumlah itu 50 persen dari target juta orang, Nasabah yangadasaat — ram KUR berlangsung hingga ta- Kredi a peraturan selalu berubah,” 
BP Prisa mmm hnea TI TAN IBI TAB pai KUR tahun ini, ini sebanyak 2,098 juta orang.” hun 2014. edit macet nyi 
RALS Ramayana Lestari Sentusa TOTAL Da0 050 1020 10500 — 3530000 "Kami optimistis bi . : i i credit ini dituf Hu Kiat 2 5 na Na bat 
Den HN 2 ami optimistis bisa meme- —— Hal serupa disampaikan Di- — Kreditiniditujukanbagiusaha — DatayangdikutipKompasdari | — Kendaraan yang bisa dipakai 
SIM —Salim IVamas Pratama Ti 230230 120 1.122.000 1 : yang 
GRO — Sampoarna Agro Ti T210 182 1375 280 2D5RON nuhi target itu,” kata Ali kepada rektur Utama PT Bank Mandiri mikro, kecil, dan menengah serta situs web Komite KUR menye- | Indonesia untuk maju, menurut 
BE ann Smk mad TR API ANRI ARI IT AAN Kompas, Kamis (4/10), di Jakar- (Persero) Tbk Zulkifli Zaini. Bank koperasi yang usahanya layak, butkan, rasio kredit macet (NPL) | Ahmad, adalah industri olahan. 
NU NA ta, Mandiri mendapat target menya- tetapi tidak mempunyai agunan — KUR per Juli 2012 mencapai 34 | "Selama ini kita selalu meng- 
Pa Ta AA PA ni Pada kurun waktu Janua- lurkan KUR sebesar Rp3,5triliun yang cukup. KUR menyertakan persen. Rasio NPL di tujuh bank | ekspor bahan baku mentah. Di 
Ba sae NN Dn TA ri-September 2012, r iKUR pada tahun 2012, perusahaan penjamin, di antar: umum rata-rata 3 persen, se- | luar negeri, bahan baku itu diolah 
PIBK Tambang Batubara Bulat Asam 16450 16,750 16.600 16.600 30 — 339000 BRI sekitar Rp 13,75 triliun. De- Sejak Januari 2012hinggasaat nya PT Asuransi Kredit Indo- — dangkan di 26 BPD rata-rata 5,8 | dan dikemas ulang. Dengan di- 
aa aa an ngan demikian, nilai kumulatif ini, KUR yang disalurkan Bank nesia (Persero) dan Perusahaan persen. olah, kita mendapatkan nilai 
Ts —Timan (Persero) Th Isa Tan Tan TS —1 KUR yang disalurkan BRI sejak Mandiri sebesar Rp 285 triliun. ' Umum Jaminan Kredit Indone- Zulkifli mengemukakan, ra- | tambah yang lebih besar.” 
KARO ANT Ha aan Ani tahun 2007 hingga saat ini se- Adapun outstanding kredit men- sia. ta-rata NPL KUR di Bank Man- |” Sementara ekonom Cyrillu 
Uiwe —Unlne danesia EC 100 TE TOO TE 000 TEA R9. D00 besar Rp 53,27 triliun. capai Rp 986 triliun. Sumber dana KUR seluruhnya diri saat ini kurang dari 2 persen. | Harinowo mengatakan, masih 
AI Uni et 2 AANG ND GAN "Outstanding KUR sebesar Rp Menurut Ali, bank penyalur dari bank penyalur. KUR ritel Secara umum, NPL untuk sektor | terlalu dini untuk memikirkan 
PO OA GA TN 183 triliun,” ujar Ali Outstan- siap melaksanakan kebijakan yang maksimal kreditnya Rp500 hulu seperti perkebunan dan | jebakan kelas menengah. "Saat 
ENGL HL Antara To SBO 7.000 6850 7000 TO — 2543000 pertanian lebih rendah, yakni ku- | ini kita masih berada dalam ta 
rang dari 1 persen. hap ekspansi hingga tahun 2016. 
"Yang agak tinggi justru di sek- | Kita manfaatkan periode ini de- 
DEPOSITO RUPIAH/DOLLAR AS Transaksi Mata Uang tor perdagangan, rasio NPL se- | ngan baik supaya dinamisme pe- 
Bao (R50) Ahtan Ihsan) buih Abang). Kete USD AD MA AM RN PN an AA Mn ma Ge MR | kitar181 persen,” kata Zulkifli, | laku usaha terus terbangun, 
BEA Rp2 Ma) 3ast0s0 Pn En AN oa al BL BE ah “as Menurut Syarifuddin, rasio | Korea sendiri baru mengalami 
Bank Danamon 525135 so0/n25— ssomas Ao AI Ne Gas amm Okas OMG OM Oam OEM AO Ik Im | kredit macet KUR ini cukup ren- | pertumbuhan tinggi setelah 11 
BIMEN TR LN JA Kena 1801025 Ios sootasi MD Jas 10 Datgs goro RSRB Kasag DAK 6AMG OOTD O2et6 02 A7 1x tml | dah. (IDR) tahun," kata Harinowo. (ARN) 
Me Ba asas” amyasa 325075 WR SUS 2 CA Oma ASK 146 Min LSI AAN AS 15 LO SIA GA ISI 
Ban OCOC NS (Rp100 Ata) 450080” 48y50 IDR Sams — Imooep LN MANA IN BIMA Taaga PS TAMA BA m5 AAA MAL DANSA BANI 
Bank Manan Rp100 Jt) A33 42035 0157025 SOOMSI PN MA M6 MINI AB OTO BIM Wan AMA HRM ON Dara RAN MIS IMAM GM KURS UANG KERTAS ASING 
Bank BTN azmp8 — A50008 475 SMMIS MN ISO Ams AM K0Ap Aoa Goa 2S DWAB BABI DIET Oto2 BM HKI BOR Ani - aa 
Bank CIMB Niaga GsRp 100 Juta) 415/050 475/075 5007075 525/075— ND 1187 A84 0172 OMAS OAML ONE A93 DRM MI DOIL mp6 OM LMB LSMO LIAS 51 La Ll 3 
tian 2125/035 4007035 0g 490/085 pup Pe en gas 0013 msi las Most BEN sena US s0nst0 951500 1006500 960500 
Bank pan SANA AN 2S II 1202 12552 01S OAMP. MMO DOS DM LO OA NN M61686 1541500 1622070 1555000 
nk UO8 Indonesa CPO Ata) 3s0yaea — 3s0Meo”— 3s0/ae0 ——350ynea - — : — must 20031 980500 102141 bessa0 
KY Lin05 Lisa Unens Un M5 IKAS Dan ASN HKN mom MP8 Lina LN0D9 19202 
ank DKI Gp ut Ro Mita) smpai Aang Amhsn MAS Tam Naa aa RT Elen maraK an NE angan pmng0 gama he0sa0 
Da0 as AT TN 5 20m 88 ma H5 Nam mp7 mo 
Bank Sonuan — SsnMton Ssn/Loo — 550/.00 san 90 252000 a00 2snso0 
Ba Ip ASIS NIM Ih AKB AMP ANE IADIA Sam GM MAL GA 1005 Dep 1g ha - 
Pemata Bank AS0/8I5 AB0075 800954507875 mg a00 31500 aon 3nang0 
ank Bukopin (umum) 50/00 ssnjaso sanga) HP A3 mt MrAN Mby Rob DI Me anon ate Ika SNN ant Hei Ba MA LaniA9 123400 Lana Langad 
Bank Internasional Indonesia. 4,30/0,50 450/0,50 4,50/6 ka 0718 0733 O096  Botad — OK0M 00088 0253 06337 OOM DAN OOT anak 00253 0825 1045 Yon 11559 1150 120,35 12250 
Bank Chinatrust Indonesia 500/1,00 5,00/1,00 5,00/1,00 GBP Bana: 0631 (doang — Odi29 000m 02032 9s O01M- DSO52 OODOK  Maoi2 OOM Okkak Oa Euro 1173600 1238000 13.031,84 1243000 
Da 


2 Secure Your 
Financial Future 


Financial 
Expo 
Fofum 
2012 


| Hari Ini Dibuka 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Dapatkan kesempatan memutar 


wheelof fortune 
bernilai jutfan rupiah 
p sdbapn: 


Bahana TCW Investment Management 
Commonwealth Bank dan Asuransi Astra 


5-70KTOBER 


Main Lobby JCC 


Jakarta Convention Center 


KOMPAS, JUMAT, 5 OKTOBER 2012 


21 


“Oo MINGGON 


kemang vilag 


Pemilikan 
Apartmen 


# Exclusive 4 suites per floor 
# Double Private Lifts 
# Grand Piano Bay 

e “Cabriolet Balcony" - First in Indonesia 
« Gourmet Kitchen with Island 


# Spacious Master Bedroom 


“ Terms and conditions apply 


www.bri.co.id 
ISO 9001 Certified 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


ge residences 


Multiple Full Glass Window Views 

Walk in Closet with Extra Depth Storage 
5 Fixtures Master Bathroom with Views 
Cove Ceilings 

Concealed Air Conditioning 

Imported Marble and Wood Flooring 


Ke af, 
“tata tk 
Opa 
2x 


Sales Office Kemang Village 36 P. Antasari, Kemang 


72 55 999 


www.kemangvillage.com 


BANK BRI 


Melayani Dengan Setulus Hati 


KPR 


BRI 


Solusi Papan Keluarga 


NUSANTARA 


KOMPAS, JUMAT, 5 OKTOBER 2012 


22 Meter Kubik Kayu Hutan Lindung Diamankan 
GORONTALO — Aparat Polres Bone Bolango, Gorontalo, Rabu 
(8/10) mengamankan 22 meter kubik kayu yang diduga ilegal 
dan diambil dari kawasan hutan lindung di Bone Bolango. Kayu 
jenis jati, kenari, dan mahoni itu ditemukan dalam patroli. 
Pelaku pencurian kayu itu melarikan diri. "Dari hasil kerja 
sama kami dengan Balai Konservasi Sumber Daya Hutan, 
dipastikan kayu itu tidak berizin dan diambil dari kawasan 
hutan lindung. Identitas pelaku sudah kami kantongi,” papar 
Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Bone Bolango Inspek- 
tur Satu Adhi Pradana, Sebagian kayu itu masih di hutan. (APO) 


Diduga Depresi, Mahasiswi Unesa Terjunkan Diri 


SURABAYA — Intan Mustika Ningtyas (20), mahasiswi Jurusan 
Desain Grafis Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Kamis 
@/10), terjun dari lantai tiga Gedung Fakultas Bahasa dan Seni 
Unesa di Lidah Kulon, Surabaya, Jawa Timur. Intan diduga 
depresi sehingga nekat melompat dari ketinggian 12 meter. 
Akibatnya, ia terluka serius di kepala dan dirawat di Rumah 
Sakit Umum Daerah dr Soetomo, Surabaya. "Setelah jatuh dari 
lantai tiga, darah keluar terus dari hidungnya,” ungkap Wayan 
Setyadarma, dosen Desain Grafis Unesa, yang turut menolong 
Intan, Mahasiswi angkatan tahun 2012 ini terjun dengan & 
belumnya membuka jendela salah satu ruang kuliah. Kepala 
Polsek Lakasantri Komisaris Kuncoro mengatakan, Intan ham- 
pir setiap hari saat kuliah diantarkan keluarganya karena ia 
sering kejang-kejang, (ILO) 


Mantan Bupati Lampung Selatan Diadili 


BANDAR LAMPUNG — Mantan Bupati Lampung Selatan 
Wendy Melfa, Kamis (4/10), diadili di Pengadilan Tindak Pi- 
dana Korupsi (Tipikor) Bandar Lampung. Dalam sidang yang 
dipimpin Ketua Majelis Hakim Binsar Siregar itu, Wendy di- 
tuduh melakukan penggelembungan nilai pengadaan tanah un- 
tuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sebalang 
bersama Direktur Utama PT Niaga Intan Henry Angga Kusuma 
selaku penjual tanah. Nilai kerugian negara, seperti dipaparkan 
Penuntut Umum Sarjono Turin, mencapai Rp 16,8 miliar, 
aat kejadian, Wendy masih menjabat Wakil Bupati Lampung 


Jerami Pengganti Pakan 


- 


- 
KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO 


Dedeh (39), peternak sapi di Kampung Cikoneng, Cibiru, Bandung, Jawa Barat, memberikan pakan sapi ternaknya dengan jerami hasil 
gagal panen petani, Kamis (4/10). Dalam sehari, Dedeh membutuhkan sekitar dua ikat jerami, berdiameter sekitar 50 sentimeter per ikat, 
untuk dijadikan pakan sapi perahnya. 


Satu Orang Tewas Lagi 


Bukti Kebakaran Masih Diteliti 


Selatan. Ta menjadi bupati 
Rumah Tahanan Way Hu 


hun 2008-2010. Wendy ditahan di 
Mei lalu. JON) 


Target Pelanggan Baru PLN di Flores Terkendala 


ENDE — PT PLN (Per 
Timur, Nusa Tenggara 


an 
litnya 


ro) Cabang Flores Bagian Barat dan 
imur, tahun ini menargetkan 53.000 
pelanggan baru melalui program lampu penerangan tenaga 
surya. Namun, upaya pencapaian di lapangan tidak lar 
ra lain terkendala keterbatasan ekonomi warga juga su- 
bank untuk pembukaan rekening baru. Hal itu 


diakui Manajer PT PLN Cabang Flores Bagian Barat Leo 
Buntoro dan Manajer PT PLN Cabang Flores Bagian Timur 
Andik Novijanto, Rabu (8/10), di Ende dan Maumere, Kini dari 
target itu, kurang dari separuh yang tercapai. SEM) 


PELANTIKAN GUBERNUR DIY 


Pengurangan Anggaran 
Pelantikan Belum Jadi 


YOGYAKARTA, KOMPAS — 
Lima hari menjelang pelantikan 
Sultan Hamengku Buwono X dan 
Kanjeng Gusti Pangeran Adipati 
Aryo Paku Alam TX sebagai Gu- 
bernur dan Wakil Gubernur Dae- 
rah Istimewa Yogyakarta, belum 
ada kepastian tempat dan pejabat 
yang akan melantik. Karena itu, 
hingga Kamis (4/10), pengurang- 
an anggaran pelantikan pun be- 
lum bis ka 

"Sampai sekarang kami masi 
menunggu keterangan dari 
karta terkait kepastian tempat 
pelantikan dan siapa yang akan 
melantik. Informi terakhir, 
mau diserahkan langsung Jumat 
di Jakarta,” jelas Sekretaris Dae- 
rah Pemerintah Provinsi DIY 
Ichsanuri, Kamis, di Kepatihan, 
Yogyakarta. 

Menurut Ichsanuri, kepastian 
tempat dan pejabat yang akan 
melantik Sultan HB X dan Paku 
Alam X akan berpengaruh ter- 
hadap kebutuhan dana pelantik- 
an, Untuk sementara, dana pe- 
lantikan yang awalnya Rp 16 
mi kan dipangkas hingga ku- 
rang dari Rp 1 miliar. "Nanti dana 
masih bisa diturunkan,” ujarnya. 

Kepala Biro Umum, Hubung- 

asyarakat, dan Protokol Se- 
Daerah DIY Sigit Har- 
yanta memastikan dana pelan- 


biaya pelantikan menguat setelah 
sejumlah anggota DPRD DIY 
mempertanyakan beberapa usul- 
an pos anggaran saat Rapat Koc 
dinasi Panitia Khusus (Pansus) 
Penetapan Gubernur dan Wagub 
DIY, Senin lalu. 


Jamuan 10.000 warga 


Beberapa mata anggaran yang 
dipangkas adalah dana publ 
prapelantikan yang awalnya di- 
anggarkan Rp 300 juta dipotong 
Rp 225 juta menjadi Rp 75 juta. 
Dana jamuan makan untuk 
10.000 warga sebesar Rp 250 juta 
akhirnya dihapuskan. 

Anggota Par Penetapan 
Gubernur dan Wagub DIY, Arif 
Rahman Hakim, melihat ada pos 
anggaran pelantikan kepala dae- 
rah DIY yang tidak penting, s 
perti tamu undangan yang men- 
capai 1.500 orang. Ini terlampau 
banyak. Ta mengusulkan agar t: 


mu undangan dikurangi menjadi 
200 orang sehingga alokasi dana 
r Rp 150 juta dapat 


pos itu sebes 


pelantikan dan mana syukuran, 
Jangan sampai hal-hal yang tidak 
penting justru diutamakan,” kata 
dia lagi. (ABK) 


JAMBI, KOMPAS — Korban tewas dalam ledakan 
di kawasan pipa minyak mentah PT Elnusa di Desa 
Srimaju, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten 
Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, terus bertambah. 


Sauri tewas setelah dirawat intensif di Rumah Sakit 
Mayang Medical Center, Jambi, Kamis (4/10). 


Wakil Direktur Pelayanan Me- 
dis RS MMC Wawan Gunawan 


mencapai 90 persen sehingga su- 
lit bertahan secara fisik,” ujar 
Wawan yang menangani secara 
langsung perawatan korban. 

Seorang korban lagi yang di- 
rawat di RS Bratanata Jambi juga 
. Sembilan lainnya masih 
at di Ruang Cendana dan 
dalam kond dar, 

Komandan Korem 042/Garu- 
da Putih Jambi Kolonel Budi Eko 
seusai menemui para korban 
mengatakan, masih ada seorang 
korban kritis di Ruang ICU RS 
Bratanata, Korban belum sadar- 
kan diri, Namun, sembilan 
korban lain yang ditemuinya su- 
dah dapat memberi keterangan. 

Pemeriksaan PT Pertamina EP 
dan PT Elnusa menyimpulkan, 
ledakan yang mengawali keba- 


karan di lahan sekitar pipa mi- 
nyak mentah PT Elnusa berasal 
dari lahan penampungan minyak 
mentah yang dibuat masyarakat. 
Di jalur pipa PT Elnusa, tidak 
ditemukan bekas ledakan atau- 
pun kerusakan berarti. 

Pipa di lokasi kebakarz 
Kilometer 219,300 di Desa Sri- 
maju, Kecamatan Bayung Lencir, 
Kabupaten Musi Banyuasin, te- 
lah terpasang dan mulai diope- 
rasikan. Lokasi kebakaran masih 
dijaga petugas PT Pertamina EP 
serta aparat keamanan, baik dari 
ian maupun TNI. Ceceran 
Ik mentah yang berpotensi 
terbakar masih terlihat di lokasi. 


Bukan dari pipa 

Agus Amperianto dari Humas 
PT Pertamina EP mengatakan, 
kondisi pipa hanya rusak ringan 
sehingga mengindikasikan ledak- 
an bukan dari pipa PT Elnusa. 
"Ledakan di penampungan yang 


dibuat masyarakat dapat terjadi 
karena ada api ditambah tekanan 
dan suhu tinggi,” katanya. 

Di tengah lahan yang terbakar 
ditemukan 80 kolam berukuran 1 
meter x 1 meter dengan keda- 
laman 50 sentimeter, Terdapat 
pula slang yang mengarah 
dari pipa PT Elnusa ke satu titik 
dengan sejumlah drum yang di- 
duga menjadi penampungan mi- 
nyak mentah yang dijarah. K 
lam-kolam diduga dibuat ma 
rakat guna menampung bocoran 
minyak mentah yang menetes di 
sepanjang selang tersebut. 

Kapolres Musi Banyuasin Ajun 
Komisaris Besar Toto Wibowo 
mengatakan, petugas polisi me- 
nemukan sisa-sisa korek gas di 
sekitar kolam yang diduga men- 
jadi tempat penampungan bo- 
coran dari selang tersebut, Selain 
itu, juga ditemukan sejumlah 
klep yang menjadi bukti adanya 
pencurian minyak mentah de- 
ngan melubangi pipa. 

Bukti kebakaran tengah di 
periksa Laboratorium Forel 
Polda Sumsel guna mengetahui 
asal api. Tiga jenazah korban 
yangsulit dikenali juga dikirim ke 
Pale mbang guna identifikasi. 

Penuturan setempat, 
aktivitas pencurian minyak men- 
tah itu kerap tidak memedulikan 


keamanan. Sebagian warga di la- 
han minyak tampak merokok. 

Kasdam II/Sriwijaya Br 
TNI Syahiding A mengat: 
sejumlah oknum TNI telah men- 
dapat sanksi terkait jaringan pen- 
curian minyak mentah ataupun 
penimbunan bahan bakar mi- 
nyak bersubsidi. Sanksi tersebut 
mulai dari mutasi hingga pen- 
copotan jabatan. "Penyelidikan 
masih terus berlangsung, jum- 
lahnya bi ai 10 orang 
tahun ini, ba 

Wakil Menteri Energi dan 
Sumber Daya Mineral (ESDM) 
Rudi Rubiandini dan Pangdam 
TI/Sriwijaya Mayor Jenderal TNI 
Nugroho Widyotomo meninjau 
lokasi kejadian Kamis siang. Rudi 
meminta adanya penyelidikan le- 
bihjauh mengenai pencurian mi- 
nyak mentah. 

Di Batam, polisi setempat me- 
netapkan AW dari PT GSPM se- 
bagai tersangka dugaan sindikat 
penyelewengan solar di Kepu- 
lauan Riau. Kapolda Kepulauan 
Riau Brigadir Jenderal (Pol) Yot- 
je Mende menegaskan, penetap- 
an menyusul penyelidikan atas 
kasus dugaan penyelewengan 


LAPANGAN KERJA 


Peluang 
Tenaga Satpam 
di Malaysia 
Sangat Besar 


BANDUNG, KOMPAS — Pe- 
luang kerja untuk tenaga satuan 
pengamanan di Malaysia sangat 
besar. Tenaga satpam Indonesia 
dianggap memiliki keahlian 
yang tangguh karena digembleng 
melalui pendidikan oleh kepo- 
lisian selama sebulan. Tenaga 
satpam di Malaysia sebagian be- 
sar hanya diberi pelatihan dalam 
tiga hari. 

"Dari segi bahasa juga tidak 
menjadi hambatan karena Tn- 
donesia dan Malaysia adalah 
bangsa serumpun,” papar Pre- 
siden Persatuan Bekas Tentera 
British, Malaysia, yang juga Di- 
rektur Utama SRT-Eon Security 
Services SDN BED, perusahaan 
jasa keamanan di Malaysia, Dato 

aji Rahmat Bin Ismail, di Ban- 
dung, Jawa Barat, Kamis (4/10). 

Bersama enam wakil dari per- 

sahaan jasa keamanan di Ma- 
Rahmat di Bandung meng- 
ikuti seminar perbandingan pe- 
ngelolaan tenaga keamanan pro- 
fesional Indonesia dan Malaysia. 

Seminar dibuka Wakil Kepala 
Polri Komisaris Jenderal Nanan 
Sukarna dengan pembicara uta- 
ma Kepala Badan Pemelihara Ke- 
amanan Polri Komisaris Jenderal 
Imam Sudjarwo. Menurut Rah- 
mat, selama ini Malaysia meng- 
gunakan tenaga keamanan dari 
Nepal yang terkenal dengan 
butan "cucu tentara Gurkha”, 
Namun, acap kali terkendala ba- 


Rahmat, yang juga menjabat 
Honorary Life President Asian 
Professional Security Association 
(APSA), mengusulkan ke Kemen- 
terian Keselamatan Dalam Ne- 
sa menerima 
Indonesia. 
Pemerintah M: baru mem- 
beri kuota bagi 10000 tenaga 
satpam dari Nepal mendampingi 
sekitar 200000 tenaga satpam 
dari Malaysia. 

Rahmat mengakui pula, ingin 
menimba pengalaman Polri da- 
lam mendidik tenaga satpam di 
Pusat Pendidikan Polri di Suka- 
bumi, Di Malaysia, calon tenaga 
satpam hanya dididik selama tiga 
hari dan langsung bekerja di per- 
sahaan yang” membutuh! 
petugas satpam di Malas 
sekitar Rp 4,5 juta, sementar: 
Indonesia sekitar Rp 1 juta. 

Ketua Umum Dewan Pimpin- 
an Pusat Asosiasi Manager S 
curity Indonesia (AMSI) Az: 
id mengakui, peluang ker 
ga satpam di Malaysiz 
hambat kuota. Malaysia diharap- 
kan membuka kuota itu. (DMU) 


PEMERINTAH KOTA SOLO 


Jokowi Ingatkan Komunikasi di Birokrasi 


SOLO, KOMPAS — Joko Wi- 
dodo, yang baru berhenti sebagai 
Wali Kota Solo, berpesan agar 
jajaran birokrasi Pemerintah Ko- 
ta Solo, Jawa Tengah, kian meng- 
intensifkan komunikasi. Tidak 
perlu ada kekhawatiran terhadap 
transisi kepemimpinan di Solo. 
Hal itu dikatakan Jokowi, sa- 
paan Joko Widodo, dalam acara 
sesarengan dan silaturahim yang 
digelar di Balaikota Solo, Kamis 
(4/10). Jokowi yang terpilih men- 
jadi Gubernur DKI Jakarta hadir 
dalam apel berbahasa Jawa yang 
diikuti pegawai negeri sipil (PNS) 
di lingkungan Pemkot Solo itu. 
”Jangan ada kekhawatiran se- 


dikit pun. Saya dan Pak Rudy (FX 
Hadi Rudyatmo, Wakil Wali Kota 
Solo) sudah tujuh tahun bekerja 
sama, Untuk lapangan, saya me- 
Pak Rudy lebih menguas 
Kita sudah membangun fondasi, 
sistem, dan rencana pembangun: 
an di Solo. Bapak dan Ibu banyak 
komunikasi saja dengan Pak 
Rudy. Dari atas juga rajin ko- 
munikasi ke bawah supaya tahu 
apa keinginan yang di bawah,” 
kata Jokowi. 

Dalam kesempatan ini, Jokowi 
meminta maaf kepada PNS yang 
pernah dipimpinnya saat men- 
jadi Wali Kota Solo. Ta juga me- 
nyampaikan terima kasih atas 


3 


Saya akan mengabdi 
seperti hari-hari yang 
lalu, bahkan ditit 
katkan. Mari benahi 
bersama kota kita 


dukungan jajaran birokrasi ka- 
rena telah membantu mengge- 
rakkan roda pemerintahan untuk 
melayani masyarakat. 
sempat menerima tal 
PNS berupa wayang kulit tokoh 


Puntodewa dan sebilah keris 
yang disampaikan melalui Rudy. 
”Saya minta maaf jika ada yang 
tidak berkenan. Mungkin ke 
ya langsung tunjuk 


Pilihan 
yang diberikan banyak sekali. Sa- 
ya harus melihat secara detail 
sampai cek rumahnya, tetang- 
ganya. Mungkin ada yang kecewa, 
tetapi ini risiko sebagai pemim- 
pin, harus berani memutuskan 
apa yang harus diperbuat,” kata 
Jokowi. 

Rudy, yang diusulkan DPRD 
Kota Solo menggantikan Jokowi, 


mengatakan, kekhawatiran yang 
- Ta berjanji 
terus membangun komuni! 
seluruh ji pemerin 
dan warga. "Saya akan mengabdi 
seperti hari-hari yang lalu, bah- 
kan ditingkatkan. Mari benahi 
bersama kota kita ini,” katanya, 
Kamis di Jakarta, Menteri Da- 
lam Negeri Gamawan Fauzi me- 
nyatakan, ia sudah menanda- 
tangani penetapan Rudy sebagai 
ta Solo menggantikan Jo- 


nandatangani surat pemberhen- 
tian Pak Jokowi dan pengang- 
katan wakilnya menjadi Wali Ko- 
ta Surakarta,” ujarnya. (EKI/INA) 


KEMARAU PANJANG 


60 Persen Ikan Keramba Mati 


PALANGKARAYA, KOMPAS 
— Tingkat kematian ikan dalam 
keramba di Sungai Kahayan, Ka- 
limantan Tengah, mencapai 60 
persen. Kematian yang tinggi itu 
dipicu hawa panas sehingga debit 
airjauh berkurang. Pembudidaya 
terpaksa memanen ikan lebih 
awal agar tidak mengalami ke- 
rugian lebih besar. 

Menurut Wahyuni (40), warga 
Kelurahan Pahandut Seberang, 
Kecamatan Pahandut, Palangka- 
raya, Kalteng, dampak kekering- 
an sangat terasa. "Kualitas air 
Sungai Kahayan menurun. Per- 
mukaan air sungai lebih rendah. 
Itu yang memicu kematian ikan. 
Sudah tiga bulan kondisi itu ter- 
jadi sejak intensitas hujan ber- 
kurang,” ujarnya, Kamis (4/10). 

Ikan-ikan yang dibudidayakan 
seperti nila, bawal, dan patin. 
Pencemaran sungai menambah 
parah mutu air sungai. Di hulu 
Sungai Kahayan banyak terdapat 
penambangan emas tradisional. 
Masyarakat yang bermukim di 
daerah hulu biasanya juga mem- 
buang sampah ke sungai. 


Kepala Dinas Kelautan dan 
Perikanan Darmawan menjelas- 
kan, saat kemarau panjang, pem- 
budidaya diminta jeli membaca 
situasi. Saat kondisi seperti ini, 
yang cocok dibudidayakan adalah 
ikan lele, Budidaya ikan jeni: 
lainnya dalam keramba harus 
batasi. Misalnya, 2.000 ekor jadi 
1.500 atau 1000 ekor atau dari 
1000 ekor menjadi 750 ekor. 

Belakangan, kecepatan arus air 
berkurang sehingga makanan 
untuk ikan dalam keramba juga 
tidak memadai. ”Air surut. Ikan 
jadi sakit, lalu mati. Produksi ikan 
budidaya pun berkurang. Selain 
itu, saya dengar pencarian ikan 
dengan racun dan setrum di su- 
ngai masih terjadi,” katanya. 

Amat (35), petani ikan di Ke- 
lurahan Pahandut, Kecamatan 
Pahandut, Palangkaraya, menu- 
turkan, ia menebar bibit ikan di 
delapan keramba. "Namun, baru 
tiga bulan ikan-ikan itu sudah 
dipanen. Biasanya, panen ikan 
setelah enam bulan. Soalnya, ba- 
nyak ikan mati,” ujarnya. 

Sementara itu, sebagian petani 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


di Kabupaten Magelang, Jawa 
Tengah, terpaksa membeli air da- 
ri dusun tetangga untuk mengairi 
tanaman dan lahan pertanian mi- 
liknya. Hal ini dilakukan karena 
debit sumber air yang tersedia di 
wilayahnya mengecil dan tidak 
mencukupi kebutuhan air bagi 
tanaman. 

Parmuji, petani Desa Tirto, Ke- 
camatan Salam, mengatakan, se- 
jak awal September lalu, dia 
membeli air dari warga Dusun 
Semen, Desa Sucen, Kecamatan 
Salam. ”Untuk mendapatkan 
jatah air, kami harus membayar 
Rp 40000 per 12 jam kepada 
warga Dusun Semen,” ujarnya. 

Hal serupa juga dilakukan Su- 
pardi, petani salak di Dusun Jom- 
bong, Desa Sudimoro, Kecamat- 
an Srumbung. Untuk mendapat- 
kan air dari dusun tetangga, dia 
harus mengeluarkan Rp 50000 
per malam. "Setiap minggu, kami 
hanya mendapatkan alokasi air 
satu kali, hanya satu malam,” 
ujarnya. Dia harus mengeluarkan 
tambahan biaya Rp 200.000 per 
bulan, (BAY/EGD) 


CENTER FOR AMERICAN EDUCATION 


AMENICAN EDUCATION CONSORTIUM 


Sunday, 
October 7 


Le Meridien Hotel 


27C85C9D 


12:00 - 18:00 pm 


Further Information, 


Jl. Boulevard Timur Blok NE 1 No. 40 
Kelapa Gading Permai, Jakarta 14240 - Indonesia. 


(@ 442442 18, 458 584 76 


@anindo @iseam 


# Presentations by: 


Jakarta v1 


contact : 


'o@sekolahdiamerika.com 


Interj 


October 13 


Proudly Presents: 


U.S. HIGHER EDUCATION 
EXPO 2012 


Attended by High Ranked U.S. Institutions from various State: 
Washington, California, Texas, Oregon, New York, Massachussetts, etc. 


# Partial Scholarship Available 
» Conditional Admissions Opportunities 


chnical College) 


“ 14:00-14:40: Tips for Study Success (University of Texas-Dallas) 
15:40: US Campus Lite (Bates 
4 18:00-16:40: How to Oualify for Conditional Admissions to US Univ. (ELS) 


U.S. COLLEGE FAIR 


Enter TOP U.S. University through Community Coli 
Thousands of students have been sucoessfuly iransterred to top universities like 


e & Pathway Programs 


UCLA, UC Berkeley, USC, Purdue University, Cornell 


“Saturday, “Sunday, 


Counseling & Application 


October 14 


University, University of Washington, Boston University, 


lan Foo" 
log Test 


Inviting all High School students. Bring your academic transcripts for 


23 


KOMPAS, JUMAT, 5 OKTOBER 2012 


hihypermart 


Low prices and more ... 


Period 


'h|hypermart 


"rena Low prices and more. 


GMATAHARI 


TOT 'AL |. 
Hanya dengan Belanja Rp 10.000,- (berlaku kelipatan) Anda dapat memenangkan 
Uang tunai Rp 1.000.000.000 untuk 1 orang pemenang pertama. 


romosi 5 Berlaku di Jabi 


Kartu 
Hicard 


o/ berlaku Tgl. 6 Oktober 2012 


SEMU A PRODUK PAKAIAN BAYI, ANAK, 


PRIA /WANITA & HOME TEXTILE 


dengan menggunakan 


Kartu Hicard 


Kartu 
LV 7g Kartu Kartu - Hear 
Hicard Hicard / py £ 
| | 1, 
| Lanny 3 
Washing Machine ES-FL860S"' ww/ | AC 1/2 PK ASOSTULN LOKO 
“6 Kg » Tabung/Stainless Steel, « Watt Rendah 390 W « Hemat Energi pb Soft Pak Essential 250's 2 ply (Pink Blossom) Toast Bread FE ” 
» 800 RPM » Konsurnsi Daya (ali normal) 250 W " Dilengkapi HO Filter « Kompresor Anti Korosi n (isi «//- 27 trelai Fa 
"6.000, "2x669.000 ! "9,330 1 "415-900 1p 4! 
S 
NA O 
& ui) » 
Gin 
BERNARDI NG Lemon ik ) Lengkeng|Bangkok:Super Mangga Harum|Manis'super, 
Bakso Sapi Besat/50 « /- B00g9/pack /ro0g Ha fog “Ur UU Pb “ng | Uu » 
167-550 8 "77800 "3790 "2150 "IAIN RP» 
E7 "AN 
ha P (AB) “ 
Kasi 


RINSO 


Deterjen Anti Noda 1,4 Kg 


ABC 

SWEETY cap Manis Pouch 6007 

Fit Pants AAA... - " pandan endansahsnatah 

Beli ke 1 Mulai Rp'65.575 Beli ke 1 Rp 20.750 | 
ROMAI 

MalkisT Crackerse1 509 


"4350 Ri 


Beli ke 1 Rp 13.995 r 


4 Tea s 


TROpICAL 


PA | 
Garis 
” 


aringan' Ref. 2 Lt 
2 


: 


Tol bot) Minyak Goreng'2x:Penyatin 
Teh Botol TP200mi-Banded,6 tw A 7 
PETI D1 Hoa Beli ke 1 Rp 26.775 
PC Rpi4i ga r - 
“1 | 11.615 


03 VITACHARM) 


L 
5 x 6SmI AI Variants 


PEDIASURE 


z 
NANOTEC Spam INT7898 
“7 TET- WNI Wfunction 


«3in1 Card Render GUS Interlace sama” 


649-000 


Complete Tin 900g'AII Variants jasa 


"223.675 NX La 


as —— 


YOU 
1000 Bande: d6 AI Vanants/ 


128-950 8 


- Hypermart berhak membatasi pembelian - Maks pembelian 6 pcs/konsumen/hari - Selama persediaan masih ada « Syarat dan ketentuan lain berlaku - Tidak berlaku untuk pembelian dalam jumlah besar. Mg hypermart.co.id/tanpage/ (“A@hicard id 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


NUSANTARA 


KOMPAS, JUMAT, 5 OKTOBER 2012 


MENJAGA NUSANTARA 


Melukis Alam, Selamatkan 


Wilayah Boyolali utara 
identik dengan lahan 
kering dan tandus. Saat 
kemarau dan matahari 
menyengat, ada setitik 
kesejukan di bukit 
Wonopotro, Kecamatan 
Klego, salah satu wilayah 
di Boyolali utara, Jawa 
Tengah. Keseriusan 
warga setempat mampu 
mengubah situasi itu. 
d: 

A: tar tahun 2000 memu- 

dengan aktif di orga- 
karang taruna Ikatan Mu- 
da Mudi Tanah Glagahombo 
(IMTAG) di Desa Blumbang, 
Kecamatan Klego, Boyolali. Dia 
mengajak 10 pemuda menanam 
pohon. 

Endar teringat saat dia kecil, 
halaman di sekitar rumahnya 
dipenuhi mata air. "Sangat mu- 
dah menemukan mata air waktu 
itu. Lama-kelamaan tidak ada 
yang mengalir,” 
kemarau tiba, 
litan mendapatka 
Para pemuda itu kemudian 
mengumpulkan bibit-bibit po- 
hon berbagai jenis dari hutan 
dan kebun, membawanya dalam 
mobil bak terbuka, Setelah itu, 
mereka berkeliling, menanam 
bibit pohon ke lokasi-lokasi 
yang tandus. 

Sebagai gerakan awal, mereka 
menanam di bukit Wonopotro, 
yang wilayahnya mencakup dua 
desa, yaitu Blumbang dan Sang- 
ge. Ada hutan negara dan hutan 
rakyat di kawasan itu. Namun, 
sebagian besar kondisinya tan- 
dus at pembalakan hutan, 
Dilihat dari kejauhan, bukan 
warna hijau yang tampak, 

Tahun demi tahun berselang, 
bukit tandus dan kering itu kini 
menghijau 
tempat sedikit demi 
sedikit juga tergerak 
untuk ikut menanam 
pohon. Salah seorang 
warga Desa Blum- 
bang, Sudiman (55), 
mengatakan, 
aksi penghijauan 
yang dilakukan 
terus-menerus itu, 
warga kini tidak pernah keku- 
rangan air pada musim kema- 


alah Endar Progresto se- 


rau, 
"Menanam pohon ternyata 
bermanfaat. Dulu saat kemarau, 


sumber air mati. Kami harus ca- 
ri air di tempat yang jaul 
karang air mengalir terus. 
air yang ada di atas ditampung, 
lalu dialirkan ke rumah-rumah,” 
tuturnya, 


Mata air 


Ketua IMTAG Ali Rohman 
menyebutkan, dulu hanya ada 
satu mata air yang mengalir di 


, 


Bukit Wonopotro di Kecamatan Klego, Kabupaten Boyola 
sebelumnya tandus dan gersang itu kini menghijau karena gerakan penan: 


bukit Wonopotro dan menjadi 
tumpuan warga setempat. Kini, 
ada dua sumber 
terus mengali: 
dan menghidupi seki 
Wi di sekitarny: 
”Kami dipercaya Perhutani 
untuk mengelola hutan dan 
menjaganya dari perusakan dan 
perburuan liar, Sekitar 50 pe- 
muda anggota kami sampai saat 
asih aktif dalam gerakan 
jauan,” tutur Ali, 
Endar kini menjadikan kedi- 
gai bank bibit. Dia 
terus membuat bibit dan kini 
menampung banyak bantuan bi- 
bit pohon dari sejum- 
lah instansi pemerin- 
tah ataupun pihak 
swasta, Siapa pun 
yang ingin mencari 
bibit pohon, jenis apa 
saja, dapat meminta- 
kapan saja. 
arang 
mendampingi hampir 
20 kelompok tani di 
Boyolali untuk melakukan peng- 
hijauan, Tetap 


merel 
reka melakukannya dengan « 
dar, pohon yang ditanam al 
tumbuh subur dan bermanfaat,” 
ujar Endar, yang lul 


Saat ini, Endar mi 
menanam, di mana s 
yah jangkauann: 


hingga sore habis untuk bekerja 


di percetakan miliknya sehingga 
menanam pohon kini dilakukan 
pada malam hari, setelah sebe- 
lumnya melakukan survei, Dia 
berkeliling bersama beber: 
pemuda, membawa bibit-bibit 
pohon dengan mobil bak ter- 
bukanya, berhenti di suatu lo- 
asi dan menanam, 


Sebagai seorang seniman, ia 
menyebut aktivitasnya dengan 
melukis di alam. "Tni lebih riil 
karena kanva: dalah alam 
itu sendiri, Menanam pun harus 
memikirkan keindahan, kompo- 
sisi, Di tengah-tengah pepohon- 
an hijau, ada semburat warna 
merah muda,” tuturnya. 

Tidak hanya menanam pohon 
di bukit Wonopotro, pemuda 
yang tergabung dalam IMTAG 
juga menghijaukan tepi Waduk 
Klego yang luasnya mencapai 97 
hektar dan menjadi tumpuan 
hektar lahan sawah di se- 
kitarnya, Operator Waduk Kle- 
go, Sutardi, mengungkapkan, s 
belumnya kawasan di pinggiran 
waduk sangat gersang. 

Dalam kurun waktu II tahun 
terakhir, pemuda mulai mena- 
nam ratusan pohon waru. Hasil 
nya, kini lokasi di tepi waduk 


ekarang mul: 
air yang mengalir dan ikut 
mengairi waduk saat musim hu- 
jan,” tuturnya. 

Bukit Wonopotro juga dija- 
dikan bumi perkemahan oleh 


, Jawa Tengah, beberapa 


nan oleh warga setempat. 


AMANDA PUTRI 


at lalu tampak dari gardu pandang, Bukit yang 


KECAMATAN KLEGO, BOYOLALI 


Luas wilayah 15.504 hektar 
Daerah Aliran Sungai 
(DAS) Serang 


Luas hutan rakyat :950 hektar 


@ Luas hutan negara (hektar) 


2 


10,5 


Ondanglegi ie) 
C tp Karanggatak 
£ 


Pemerintah Kabupaten Boyolali, 
Pemerintah memberi bantuan 

berupa bibit serta lima rusa un- 
ngkarkan dan dikonser- 


tempat turut menjaga kawasan 
itu dengan melarang s 
berburu tanpa 

Kepala Sel 
tan Lahan Din: 
kebunan, dan Kehutanan 


:4.475,79 hektar 


Sangge NX 


NA 
04, 
L “Kalangan 
( 


Sendangrejo 


Bukit Wonopotro: 

Kawasan yang meliputi dua desa, 
yaitu Blumbang dan Sangge, 
dengan sekitar 10 mata air. 


Vegetasi: 


Kayu putih, jati, akasia, pohon 


buah-buahan 
Fauna: 


N 


Kepodang (Oriolus chinensis), 
beberapa jenis burung lain 


Karangan! 
D Tg | 
(sentra | 
" 


Kabupaten 
Boyolali 


ag Boyolali 
Pulau Jawa 


ADIT 


Kabupaten Boyolali Joko Apri 
menyebutkan, ada sekitar 60 


hektar kawasan huta 


negara 


dan hutan rakyat yang lahannya 
lebih luas di bukit Wonopotro. 


Berdasarkan data da 
tanbunhut Boyola 


Dinper- 


(AMANDA PUTRI) 


GUNUNG API 


PROBOLINGGO, KOMPAS 
— Aktivitas Gunung Bromo di 
Kabupaten Probolinggo, Jawa Ti- 
mur, sejak Rabu (3/10) mening- 
kat sehingga statusnya dinaikkan 
menjadi Waspada. Meski begitu, 
kondisi itu tidak menyurutkan 
wisatawan untuk mengunjungi 
gunung dengan ketinggian 2.392 
meter di atas permukaan air laut 
tersebut. 

ya tahu soal kenaikan sta- 
tus Bromo dari pemberitaan tadi 
malam. Namun, bagi kami, itu tak 
masalah asalkan tetap berha- 
ti-hati,” kata Taufik, wisatawan 
asal Sidoarjo, Kamis (4/10). Tau- 
fik datang ke Gunung Bromo 
bersama keluarganya. 

Hal itu juga dibenarkan Kepala 
Resor Wilayah I Taman Nasional 
Bromo Tengger — Semeru 
(TNBTS) Subur Handoyo, "Mc 
ki statusnya dinaikkan menjadi 
Waspada, antu: pengunjung 
tetap banyak, terutama wisata- 
wan asing,” ujar Subur. 

Subur mengatakan, naiknya 
status Gunung Bromo ditindak- 
lanjuti TNBTS dengan menge- 
luarkan imbauan kepada wi: 
tawan untuk tidak mendekati ka- 
wah Gunung Bromo dengan 
dius 1 kilometer. Saat ini, wi- 
satawan asing mencapai 500 


Status Naik, Wisatawan 
Tetap Berdatangan 


orang per hari. Wisatawan lokal 
terbanyak datang saat libur se- 
kolah, mencapai 18.000 orang da- 
lam sehari. 

Kenaikan status itu disebab- 
kan meningkatnya gempa tremor 
seismik sejak 29 September 2012. 
Gempa tremor sifatnya menerus 
dengan amplitudo terus mem- 
besar. "Tremor tersebut kalau 
kondisi normal amplitudonya 0,5 
milimeter dan tidak terus-me- 
nerus, tetapi kini frekuensi gem- 
pa tremornya meningkat dengan 
amplitudo 1-25 milimeter,” ujar 
M Syafii, Kepala Pos Pantau Gu- 
nung Bromo. 

Tremor seismik menggambar- 
kan aktivitas mengalirnya gas di 
dalam Gunung Bromo. Syafii me- 
nambahkan, selain peningkatan 
aktivitas seismik, secara visual 
kondisi Gunung Bromo tidak 
uh berbeda saat kondisi normal. 
Gunung tersebut tetap menge- 
luarkan asap putih tipis dalam 
periode tertentu. Ketinggian asap 
naik, dari biasanya 50 meter 
mencapai 100 meter, 

Pusat Vulkanologi Mitigasi dan 
Bencana Geologi Bandung me- 
rekomendasikan masyarakat, wi- 
tawan, dan pendaki tidak me- 
masuki radius 1 kilometer dari 
titik kawah Bromo. (DIA) 


PADANG, KOMPAS — Rute 
pelayaran utama dengan meng- 
gunakan feri roll on-roll off atau 
roro dari Padang ke Kepulauan 
Mentawai dan sebaliknya terhen- 
ti, Ini menyusul KMP Ambu-Am- 
bu yang harus naik dok guna 
menjalani perawatan rutin dan 
belum tersedianya kapal peng- 
ganti, 


Umum PT ASDP In- 
rry (Persero) Cabang 
Padang Ospar Silaban, Kamis 
(4/10), mengatakan, KMP Ambu- 
Ambu mulai berlayar untuk naik 
dok sejak Selasa lalu. KMP Am- 
bu-Ambu menjalani perawatan 
rutin di PT Dok& Perkapalan Ko- 
dja Bahari di Jakarta selama se- 
kitar satu bulan. 

Ospar menambahkan, KMP 
Ambu-Ambu direncanakan bakal 
digantikan sementara dengan 
KMP Tanjung Burang yang se- 
belumnya melayani rute Sibol- 


ga-Nias. "Antara Sabtu, Minggu, 
atau Senin diharapkan KMP 


Tanjung Burang sudah bisa ber- 
layar menuju Padang,” katanya. 
Kapal pengganti KMP Ambu- 
Ambu belum ada karena rute 
pelayaran di lintasan lain yang 


tak serta-merta bisa ditinggalkan 
begitu saja. KMP Ambu-Ambu 


terakhi 
rute 


li beroperasi melayari 
Padang-Tuapejat-Padang 


TRANSPORTASI KEPULAUAN 


Pelayaran Menuju 
Mentawai Terhenti 


pada Minggu dan Senin lalu. 
Sebagai satu-satunya feri yang 
melayari rute Padang-Kepulauan 
Mentawai, KMP Ambu-Ambu 
mesti melayari tiga rute utama 
pergi-pulang dalam sepekan. Ke- 
tiga rute itu adalah Padang-Tuz 
pejat di Pulau Sipora, Padang-Si- 
ap di Pulau Pagai Utara, dan 
Padang-Muara Siberut di Siberut, 
Adapun pemilihan KMP Tan- 
jung Burang sebagai pengganti 
didasarkan pada kapasitas angkut 
yang mirip KMP Ambu-Ambu, 
dengan daya muat 265 penum- 
pang dan berbobot mati 571 ton. 
”Selain itu, KMP Tanjung Bu- 
rang juga pernah melayari Pa- 
dang-Kepulauan Mentawai dan 
memiliki kecepatan yang relatif 
sama, 10 knot,” ujar Osi 
Kepala Pos Syahbandar Wila- 
yah Kerja Pelabuhan Muaro, Ko- 
ta Padang, Adi Subianto menam- 
bahkan, dua kapal kayu lain yang 
dioperasikan untuk melayani pe- 
layaran antarpulau di Kepulauan 
Mentawai juga dalam penyelesai 
an perbaikan di Padang. Kedu 
kapal itu adalah KM Pulau Si: 
sin dan KM Beriloga. 
MSimasin yang 
liki satu mesin dianggap belum 
layak jadi kapal penumpang yang 
n harus memiliki dua 
kata Adi. (INK) 


mesin," 


KRIMINALITAS 


Pramuniaga Ditembak 
Perampok Motor 


LAMPUNG, KOMPAS — San- 
ti, pramuniaga Optik Modern di 
Jalan Pangeran Antasari, Bandar 
Lampung, Lampung, ditembak 
perampok, Kamis (4/10) pukul 
14.00 WIB. Akibatnya, ia terluka 
di bahu sehingga harus 
ke Rumah Sakit Graha Husada, 
Bandar Lampung. Santi sempat 
terguncang, 

Yadi (35), pemilik Optik Mo- 
dern di Jalan Antasari, mengaku 
cukup heran dengan kejadian itu. 
Sebab, perampok bersenjata api 
tidak membawa barang berharga 

aupun uang dari optiknya. ”Tn- 
formasi yang saya dapat, orang 
(perampok) itu minta kunci mo- 
tor ke Santi. Tetapi ditolak ka- 
rena ia tidak bawa motor. Mung- 
kin kesal, lalu ia ditembak. Yang 
bersangkutan itu begal (peram- 
pas sepeda motor),” ujar Yadi. 

Dalam kejadian ini, hanya se: 
buah telepon seluler yang hilang. 
ini tengah di- 
tangani Kepolisian Resor Kota 
Bandar Lampung mengakibat- 
kan kemacetan di jalan Pangeran 
Antasari. Penggunajalan dan ma- 
'arakat penasaran dengan pe- 
ristiwa yang mengejutkan ini. 

Di Medan, Polda Sumatera 
Utara membekuk enam anggota 
komplotan yang biasa merampok 
truk dan mobil bermuatan ba- 
rang kebutuhan rumah tangga. 
Komplotan ini sudah 10 kali me- 
rampok. Salah satu di antaranya 
adalah mantan anggota polisi 
yang dipecat karena disersi. 

Penangkapan bermula dari in- 
formasi yang diterima polisi bah- 
wa para tersangka berada di Me- 
dan. Selasa (2/10), polisi menang- 
kap Rudianto Purba, mantan po- 
lisi yang menjadi salah satu ang- 
gota komplotan, di sebuah rumah 
di Jalan Setiabudi, Medan. 


"Dia tidak melawan saat kami 
tangkap,” kata Wakil Direktur 
Reserse dan Kriminal Umum 
Polda Sumut Ajun Komisaris Be- 
sar Mashudi. 

Dari keterangan Rudianto, po- 
lisi lalu menangkap Robinson 
Ginting di sebuah rumah di Me- 
dan. Sebelumnya, polisi menang- 
kap empat perampok anggota 
komplotan Robinson dan ka- 
wan-kawan, Polisi masih mem- 
buru lima tersangka lain. 

Dalam aksinya, para perampok 
ini membuntuti mobil korban. 
Ketika di jalan sepi, mobil dice- 
gat. Robinson lalu menodongkan 
pistol mainan kepada korban, 
"Karena gelap, korban takut dan 
mengira pistol benaran. Korban 
diikat dan dibuang di tempat 
tersembunyi,” kata Mashudi. 

Hasil jarahan mereka jual ke- 
pada penadah, "Kami masih me- 
nyelidiki siapa saja para penadah 
tersebut,” kata Mashudi. 

Polres Deli Serdang juga telah 
menggagalkan pencurian mobil 
dengan menembak mati pelaku 
di Kecamatan Batang Kuis, Deli 
Serdang, Sumut. Dua dari lima 
pelaku melarikan diri dan kini 
dalam pengejaran polisi. 

Sementara itu, penyelundupan 
senyawa untuk bahan peledak 
terus berlangsung. Terbukti pe- 
nangkapan penyelundup 57,5 ton 
amonjum nitrat dari Malay 
Sulawesi. Kabid Penindakan dan 
Sarana Operasi Kantor Bea dan 
Cukai Kepulauan Riau Ahmad 
Rofg mengatakan, senyawa di- 
kemas dalam karung pupuk. Ka- 
pal layar motor (KLM) Cinta 
Damai membawanya dari Ma- 
laysia menuju Sulawesi. "Awak 
kapal tidak bisa menunjukkan 
dokumen pengangkutan yang 
sah,” ujarnya. (MHF/RAZ/JON) 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


PEMILU KEPALA DAERAH 


Pegawai Negeri di Sulsel 
Diduga Jadi Tim Sukses 


MAKASSAR, KOMPAS — Pa- 
nitia Pengawas Pemilihan Umum 
Provinsi Sulawesi Selatan me- 
nemukan pelanggaran yang di- 
lakukan sejumlah pegawai negeri 
sipil. Mereka diduga terlibat po- 
litik praktis dengan bergabung 
dalam tim sukses atau tim pe- 
menangan calon gubernur dan 
wakil gubernur tertentu. 

Ketua Panitia Pengawas Pe- 
milu (Panwaslu) Sulsel Suprian- 
to, Kamis (4/10), di Makassar, 
mengemukakan, pihaknya me- 
manggil tiga pegawai negeri sipil 
(PNS) di lingkungan Pemerintah 
Provinsi Sulsel dan dua PNS di 
Pemerintahan Kota Makassar. 

Mereka adalah Kepala Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan 
Sulsel Irman Yasin Limpo, Pe- 
laksana Tugas Kepala Dinas Ke- 
budayaan dan Pariwisata Sulsel 
Jufri Rahman, serta Staf Biro 
Umum Pemprov Sulsel Igbal Su- 
aib Samad. Selain itu, juga di- 
panggil Lurah Wajo Baru Ami- 
ruddin NS dan Lurah Balang Ba- 
ru Ramlah Rasyid. 

Irman, Jufri, dan Igbal diduga 
aktif dalam Tim Pemenangan pa- 
sangan petahana Syahrul Yasin 
Limpo-Agus Arifin Nu'mang. 
Adapun Amiruddin dan Ramlah 
ditengarai bergabung dalam tim 
sukses pasangan Ilham Arief Si- 
rajuddin-Abdul Azis Gahhar Mu- 
dzakkar. Ilham saat ini menjabat 
sebagai Wali Kota Makassar. 

”Mereka sering menghadiri 
kegiatan yang digelar pasangan 
Syahrul-Agus dan Ilham-Azis. Ti- 
dak jarang mereka memakai at- 
ribut pendukung dalam kegiatan 
itu,” jelas Suprianto. Keterlibatan 
dalam politik praktis itu ber- 
tentangan dengan Undang-Un- 
dang Nomor 32 Tahun 2004 ten- 
tang Pemerintahan Daerah. 

Khusus Irman, Panwaslu Sul- 


| 


Mereka sering 
menghadiri kegiatan 
yang digelar pasangan 
Syahrul-Agus dan 
Ilham-Azis. 


sel juga menyoroti indikasi ber- 
politik praktis, tei 
abon sa 


t pembagi 
i kepada 7.215 jemaah 
asal Sulsel di Asrama 
ng, Makassar, bebera- 
pa hari lalu. Pada kemasan abon 
sapi itu tertera gambar Syah- 
rul-Agus. 

Pemberian itu ditemukan oleh 
anggota Panwaslu Kecamatan Bi- 
ringkanaya, Marlan Thomas, saat 
melakukan pengawasan. ”Pem- 
bagian abon itu dilakukan Kantor 
Kementerian Agama Wilayah 
Sulsel serta Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan,” ujarnya lagi. 

Juru Bicara Kantor Kemen- 
terian Agama Wilayah Sulsel Mu- 
hammad Tonang mengatakan, 
pembagian abon dilakukan Pem- 
prov Sulsel sejak tiga tahun ter- 
akhir. "Soal kemasan, silakan ta- 
nyakan Pemprov Sulsel. Kami cu- 
ma menyalurkan,” ujarnya. 

Irman juga membar ke- 
terlibatannya dalam Tim Sukses 
Syahrul-Agus. 

Di Bandung, Wakil Kepala Pol- 
ri Komisaris Jenderal Nanan Su- 
karna menyatakan, siap mundur 
jika mendapatkan dukungan dari 
Ketua Umum Partai Demokrasi 
Indonesia Perjuangan Megawati 
Soekarnoputri, terkait pencalon- 
an dalam Pilkada Jawa Barat ta- 
hun 2013. (RIZ/ELD/TIF) 


ANUGERAH 


5-21 OKT 
JL. PROF. 


PEWARTA 


OBER 2012 
DR. SATRIO KAV. 18 SETIA 


Sabtu, 6 Oktober 2012, pukul 


Sharing dan Diskus 
2012, pukul 18. 
Adiguna | Sabtu, 
Karya Edy Purnomi 
“Fotografi yang Ink! 
Seribukata.com 


si Foto Pemenang APFI 20 
Citizen Journalist, 
13 Oktober 2012, pukul 
0" Moderator: Ramadian B 
usif Membangun Apresiasi 


01 
ESIA 2 1 


00: “Cerita di Balik 
aa 11. Moderator: Jerry 


16.00: “Peluncuran 
achtiar | Kamis, 
i Fotojurnalistik Masa 


uu) 
" KUNINGAN CITY 


BUDI, KUNINGAN JAI sa 
KAAN PAM 
SADINATOR BIDANG 
RATNA LISTY, OPPIE 


ta 
to of the Year, Foto Cerit 
2 Adiguna | Selasa, 9 Oktober 
" Moderator: 
i Pewarta Foto Lepas 
dng dan Diskusi Bul 


18 Oktober 2012, pukul 18.00: 


NESIA 


KARTA SELATAN 
FOTO 


Terbaik" 


Jerry 
jku Foto PASSING 


Depan" Moderator: Team 


KOMPAS, JUMAT, 5 OKTOBER 2012 25 


7, 


ULTAH... Tas 27 Carrefour « 


TaYa" 
(MAY 


ONE ox ANNIVERSARY” Li 


Dapatkan hadiah Btangan 
atau undian belanja setahun 
MA IL LINI Ta GRATIS diulang tahun 


voucher Rp 500. 000, Rp 100.000, Rp 50.000, Rp10.000 Kek oi ala 


Syarat & ketentuan berlaku 


loka de aa “SE wajah Baru. 


belanja lebih cepat, Carrefour @ @ haripengambilan Carrefour Bintaro 


mudah, dan tidak perlu Lebak Bulus & langsung ambil produk dalam 
mengantri panjang (3) hm, 5 menit! Datang dan temukan berbagai promo menarik setiap hari 


2E 7 Oktober 2012 


UR 20 UAO, aan 
Tea - 
“ h KN SN N- 


Tn 26450 NY Wana 
. 4 | “wtongama 3 


aan! 


Rp/ 
cl 100 


1 689 


Cabe Merah Keriting | 


886, 690 


Daging Rendang 


TN Bukan 
“ 2 oo”, Produk 
egar Beku 


" 3 Ukuran 56,2x39,4x34,5cm 


22850 p PI! PA eh 99:900 
1580 @4780 259.900 “nokakoos 


Mangga Gedong CAL Udang Jerbung AK 60 MuwtagaumCrsluikgtrdkas au | Anak & Dewasa 
— 
3 " 
( ) Pe wa a Kata at O #2 
NG/ Advan D, Se . 
(3 
s «BU 
au ' " S3 20 3 “ yaa 
&: - 38 ba am H5 23 
Rp/ Rp| 
vote - - ” Instant/@uick Cooking 
Cc -Cola/Fant: ite1,5L Bend. 123/456 S Rasa 1.200: Isomil Plus 900: . 7 1) 
Hebepaan Merana menara ea aa BEA Aa at 2003 & 800g/ Cookies 30g Campina Semua Rasa O0mi 


Pes” Ga . LI ” 
Pa. 3 1 14 
2. 2 500 


256:900- 817.900 


Kunci Mas Minyak Goreng SL Multi Facial Tissue 1000g Len Moo SOON ALES/XL50  Molto Ultra Premium 300ml Force Magic Blue 625ml 
Maks. 4jerigen/pelanggan/hari Maks. 4 pak/pelangganyhari . ve enurar Maks. 4 pouch/pelanggan/hari Maks. 2 kaleng/pelanggan/hari 


'PHILIPS 


Pc. 3 
Kereta '” 159.900 


Dorong Bay @ 15. 267 
“2 sense and simplicity 
sedan Modik#vomsai " JJ TP Handuk Mandi 70x140cm Hot Wheels Basic Car Glade Car Gel Refill Semua Jenis70ml | | ampu Essential Hemat Energi 
Harga beli satuan Rp 22.900/unit Tersedia di Carrefour tertentu An 


dengan Carrefour Mega Card 


Miyako 


sengukus. 


untuk menjoga ba | 


» Resolusi 13661768 
» Asped ratio 1619 

£ PC input, HOMItrSE 

“ Power consumption SEM) 


Ukuran 
80x43x180cm 


399. 000 @189.000 


Olympia Carrens Lemari 2 Pintu yako Rice Cooker MCM 638 Epad Tablet Challenger 


Tersedia di Carrefour tertentu Tersedia di Carrefour tertentu Tersedia di Carrefour tertentu 


EFOUR EXPRESS & CARREFOUR MARKET 


Ki carrefour.indonesia Atma Promo berlaku di semua Carrefour, TIDAK BERLAK 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Pembangunan SD Negeri 09 Petojo Terhenti 
Renovasi Sekolah Dasar Negeri 09, Jakarta Pusat, yang terletak 
di Petojo, Kecamatan Gambir, terhenti sekitar sebulan terakhir. 
Padahal, atap gedung sekolah sudah telanjur diangkat. Kepala 
Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Pusat Zaenal Soeleman, 
Kamis (4/10), mengatakan, pembangunan dihentikan karena 
pihaknya mendapatkan laporan bahwa pemborong yang me- 
menangkan tender memiliki catatan hitam di Polda Metro 
Jaya. "Kami terlambat mengetahui hal ini sehingga baru kami 
hentikan. Namun, belum ada uang yang kami berikan kepada 
pemenang tender,” ujar Zaenal. Dalam waktu dekat sudah ada 
pemenang tender baru sehingga proses pembangunan bisa 
segera dilanjutkan. Untuk sementara siswa SD itu belajar di 
sekolah terdekat. (ART) 


Pesepeda Akan Rebut Lajur Sepeda KBT 

Para pesepeda yang tergabung dalam komunitas Rombongan 
Bekasi (Robek), yang juga merupakan bagian dari Bike to Work 
(B2W), akan mengadakan aksi damai yang dinamakan "Rebut 
Lajur Sepeda BKT”, Jumat (5/10). Menurut Budi Prayitno dari 
Humas B2W Robek, jalur sepeda di Kanal Banjir Timur (KBT) 
di Jakarta Timur saat ini sudah diambil alih oleh para peng- 
guna sepeda motor. Padahal, jalur tersebut dirancang oleh 
Pemerintah Provinsi DKT Jakarta khusus untuk pesepeda. 
"Bahkan, di jalur pesepeda di KBT itu sudah ada rambu-rambu 
yang menunjukkan bahwa jalur tersebut diperuntukkan bagi 
sepeda. Tampak jalur tersebut di cat kuning di tengahnya. 
Bahkan, pihak yang berwenang pun sudah menutup ujung dari 
lajur tersebut dengan pembatas jalan, Ada juga yang memakai 
portal rendah agar tidak bisa dilalui kendaraan bermotor,” kata 
Budi. Namun, sampai sekarang lajur tersebut setiap hari di- 
penuhi kendaraan bermotor. "Pembatas jalan digulingkan. Por- 
tal pun diakali dengan melompati lan yang tinggi. 
Hak-hak pesepeda pun terpinggirkan,” ujar Budi. Acara me- 
rebut lajur pesepeda di KBT akan dilaksanakan ha 
pukul 06.00, dengan titik kumpul di lajur sepeda Simpang 
Radin Inten. (GUN) 


Barang Bukti Kejahatan Narkob 
- 


KOMPAS/WISNU WIDIANTORO 


Polisi menunjukkan tersangka dan barang bukti kejahatan 
narkoba saat persiapan konferensi pers terkait dengan 
pengungkapan kasus tersebut di Direktorat Reserse Narkoba 
Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (4/10). Dalam 
kesempatan itu, aparat kepolisian juga menunjukkan 805.000 
butir ekstasi elanda, 2,27 kilogram sabu dari Iran, dan 
280 butir happy Jive, 


KOMPAS, JUMAT, 5 OKTOBER 2012 


Kunjungan Wisatawan Mancanegara Naik 


KOMPAS/HERU SRI KUMORO 


Wisatawan mancanegara berjalan-jalan sambil menikmati suasana di kawasan Kota Tua, Jakarta, Kamis (4/10). Selama Januari-Agustus 
2012, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia mencapai 5.211.704 orang, Jumlah itu meningkat 499 persen dibandingkan 
dengan jumlah wisatawan mancanegara yang datang pada periode yang sama tahun sebelumnya. 


Tekan Insiden dengan 
Dana yang Terbatas 


Ignasius Jonan: Target PT KAI Nol Kecelakaan 


JAKARTA, KOMPAS — Perjalanan KRL tanpa 
kecelakaan harus diberlakukan di Jabodetabek. Akan 
tetapi, konsep keandalan prima ini tidak bisa 
terwujud tanpa dukungan anggaran yang memadai. 


”Apabila kita ingin mencapai 
target penumpang 1,2 ji ang 
per hari, tidak mungkin menggu- 
nakan om pengamanan ma- 
nual. Semua harus otomatis un- 
tuk mencegah terjadinya kece- 
lakaan. Tidak boleh lagi ada to- 
leransi kecelakaan,” ujar peneliti 
perkeretaapian LIPI, Taufik Hi- 
dayat, Kamis (4/10). 
lamun, penggantian sistem 
ini bukanlah barang murah. Di 
banyak negara, termasuk negara 
maju, subsidi pemerintah atas 
kelengi e 
keretaapian mereka masih diku- 
curkan. Dengan demikian, 
perkeretaapian modern bisa di- 
terapkan, sedangkan harga tiket 
tetap terjangkau. 

Kondisi itu berbeda dengan 
Jabodetabek. Biaya perawatan 
prasarana (infrastructure mainte- 


nance and operation/IMO) kerap 
lisamakan dengan biaya sewa 
8 rel (rack access charge/ 
TAC) yang harus dibayarkan PT 
Kereta Api Indonesia (KAI) ke- 
pada pemerintah. Padahal, kon- 
senyatanya, banyak prasa- 
rana yang mesti dibenahi dan 
ditingkatkan kualitasnyz 
inform 


besar Rp 15 triliun, Rinciannya, 
untuk biaya perawatan infra- 
struktur sebesar Rp Ll triliun dan 
asional infrastruktur Rp 400 
Akan tetapi, hingga ke- 
marin dana belum juga turun, 
Sementara perawatan di la- 
pangan tidak bisa ditangguhkan. 
Hal itu yang menyebabkan ter- 
jadi penundaan perema 
rana dan pi akibat ke- 
terbatasan dana perusahaan. 


Direktur Utama PT KAI Ig- 
nasius Jonan mengatakan, pihak 
manajemen terus berupaya men- 
capai target nol kecelakaan de- 
ngan kondisi perusahaan seperti 
ekarang ini. Tekad itu terus di- 
suarakan setiap waktu, 
silnya, angka kecelakaan 
ditekan meskipun belum 
imal. Angka kecelakaan da- 
lam empat tahun terakhir me- 
nurun dibandingkan dengan ra- 
ta-rata perjalanan kereta yang 
mencapai 400000 per tahun, 

Sebagai gambaran, tahun 2009 
angka kecelakaan kereta 85 ke- 
jadian, tahun 2010 turun jadi 67 
kecela n, dan tahun 2011 turun 
lagi menjadi 52 kecelakaan. 

Sementara Kepala Pusat Ko- 
munikasi Publik Kementerian 
Perhubungan Bambang Ervan 
mengatakan, beban perawatan 
rel ada di PT KAI. "Meskipun 
dana dari pemerintah belum tu- 
run, perawatan harus tetap di- 
lakukan, dong,” ujarnya. 


Kronologi 
Terkait dengan anjloknya KRL, 


iun Cilebut, PT KAT ber- 
janji akan terus mengevaluasi ke- 
jadian. Pada saat kejadian, semua 
pintu kereta dalam keadaan ter- 
tutup sehingga penumpang ma- 
sih aman di dalam kabin. Pe- 
numpang yang menunggu di pe- 
ron juga sempat menghindar ke- 
tika kereta nomor tiga me 
bentur peron. Dengan begitu, 
korban jiwa bisa dihindari. 

Kereta yang mengalami ke- 
celakaan juga bukan kereta per- 
tama yang melintas di jalur itu, 
kemarin. "Itu merupakan kereta 
ke-13 yang lewat, tetapi patahnya 
rel ini tidak terdeteksi sebelum- 
nya,” ujar Kepala Humas PT KAI 
Daop 1 Mateta Rijalulhag. 

Kecepatan kereta saat itu di- 
perkirakan 10-20 kilometer per 
jam, 

Taufik Hidayat mengatakan, di 
beberapa negara, kecelakaan di 
area stasiun juga kerap terjadi 
karena ada kekenduran kesia- 
gaan. Operator menganggap se- 
kitar stasiun merupakan daerah 
yang aman karena kereta me- 
lambat. (RAY/ART/AST) 


GARDU RUSAK 


PLN Bogor 
Lakukan 
Pemadaman 


Bergilir 


BOGOR, KOMPAS — Keru- 
sakan Gardu Induk Listrik Bogor 
Baru di Kecamatan Gunung Put- 
ri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 
Kamis (4/10) siang, menyebab- 
kan 700000 pelanggan di wi- 
layah Kabupaten dan Kota Bogor 
tidak mendapatkan pasokan lis- 
trik. Kerusakan diperkirakan ba- 
ru bisa diatasi sempurna sepekan 
mendatang, 

Kerusakan gardu induk ber- 
daya 500 kilovolt itu terjadi se- 
kitar pukul 14.00. Belum dike- 
tahui pasti penyebab kerusakan. 
Namun, beberapa saksi mata dan 
petugas melihat trafo terbakar. 
Petugas PT PLN Area Pelayanan 
Jaringan Bogor masih berupaya 
mengatasi kerusakan. 

” Dampaknya dir: 
700000 pelanggan di 
binong yang meliputi Kabupaten 
Bogor dan Kota Bogor, Jumlah 
ini sekitar 90 persen pelanggan 
kami,” kata Adi Priyanto, Ma 
najer PT PLN APJ Bogor, 
dikonfirmasi, Kamis malam. 

Menurut dia, pemadaman to- 
tal berlangsung sejak pukul 1400 
hingga 18.30, Setelah itu, seba- 
gian pelanggan kembali menda- 
pat pasokan listrik, tetapi tidak 
seluruhnya. Perbaikan trafo akan 
membutuhkan waktu seminggu. 

Selama sepekan mendatang, 
kata Adi, pihaknya terpaksa 
menggilir pemadaman listrik un- 
tuk membagi daya yang te: 
Adapun kerusakan trafo di 
induk menyebabkan defisit daya 
berkisar 200 megawatt hingga 
3800 megawatt dari keseluruhan 
cm Cibinong yang men- 


Kami juga imbau industri un- 
tuk sementara ini menggunakan 
daya dari generator,” katanya. 

Pemadaman listrik tersebut 
menyebabkan sebagian wilayah 
Kota Bogor menjadi gelap. Be- 
berapa warga juga mengeluhkan 
pemadaman listrik. "Kok, bisa 
rusak kebobolan begitu. Apa ka- 
rena lama tidak diganti trafo atau 
karena apa. Kalau karena petir, 
kok, rentan sekali,” kata Rudy T, 
warga Kota Bogor, yang juga 
otobus. 
Pemadaman ik ini akan 
merugikan pelanggan, terutama 
pengusaha kecil menengah yang 
bergantung pada pasokan listrik 
PLN untuk produksi. Berkaitan 
dengan penggiliran pemadaman 
sepekan, PLN harus me- 
annya. (GAL) 


GUBERNUR DKI 


Pelantikan Jokowi Tunggu Surat DPRD 


JAKARTA, KOMPAS — Men- 
teri Dalam Negeri Gamawan 
Fauzi telah menandatangani su- 
rat pemberhentian Joko Widodo 
sebagai Wali Kota Solo, Jawa 
Tengah, Kamis (4/10). Selanjut- 
nya, pelantikan Joko Widodo 
sebagai Gubernur DKI Jakarta 
menunggu proses admi rasi 
pengusulan pengangkatan dan 
pelantikan sebagai” Gubernur 
DKI Jakarta. 

Hal itu dikatakan Gamawan di 
Jakarta, kemarin. Pelantikan Jo- 
ko Widodo sebagai Gubernur 
DKI masih menunggu surat dari 


DPRD DKI Jakarta. Surat DPRD 
DKI ini akan dikirimkan kepada 
Menteri Dalam Negeri setelah 
menerima pemberitahuan hasil 
Pilkada DKI dari KPU, 

Pada Kamis pagi, KPU telah 
meminta surat dari Mahkamah 
Konstitusi yang menerangkan ti- 
dak ada gugatan terkait Pilkada 
DKI. Surat ini diperlukan sebagai 
lampiran, Selanjutnya, Kemen- 
terian Dalam Negeri (Kemen- 
dagri) akan memproses Surat Ke- 
putusan (SK) Presiden tentang 
Pengangkatan Joko Widodo dan 
Basuki Tjahaja Purnama sebagai 


Gubernur dan Wakil Gubernur 
DKI periode 2012-2017. 

Setelah SK terbit, pelantikan 
pun bisa disiapkan. Akan tetapi, 
DPRD tentunya menunggu akhir 
masa gugatan dan surat pem- 
beritahuan hasil Pilkada DKI dari 
KPU DKI. Soal jadwal pelantik- 
an, Mendagri mengikuti jadwal 
yang disiapkan DPRD DKI. 

Terkait dengan pejabat peng- 
ganti Gubernur DKT karena masa 
jabatan Fauzi Bowo berakhir 
7 Oktober, Gamawan meyakin- 
kan, Kemendagri telah menyiap- 
kan Pelaksana Tugas (Plt) Gu- 


bernur DKI. "Tunggu 
koknya bereslah,” ujarny: 

Sebelumnya, Gamawan me- 
nyebut akan menunjuk Sekreta- 
ris Daerah DKI Fadjar Panjaitan 
sebagai Plt Gubernur DKI. Plt 
gubernur ini akan mengisi keko- 
songan selama beberapa hari se- 
belum pelantikan gubernur dan 
wagub DKI yang baru. 

Dalam pilkada yang berlang- 
sung dua putaran, akhirnya pa- 
sangan Joko Widodo dan Basuki 
terpilih. Pasangan ini diusung 
oleh PDI-P dan Partai Gerindra. 

(INA) 


po- 


KRIMINALITAS 


Waspadai Pencurian Bermodus Kempiskan Ban Mobil 


udirman (40), seorang 
S pengacara, menjadi korban 
pencurian di Jalan Ca 
Raya, Jatibening, Pondok Gede, 
Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis 
(4/10) pukul 13.30. Tas berisi 
uang Rp 100 juta diambil dari 
mobil yang kacanya dipecahkan 
dan bannya dikempiskan kom- 
plotan bersepeda motor. 

Menurut Kepala Satuan Re- 
serse Kriminal Kepolisian Resor 
Kota Bekasi Komisaris Taufik 
Hidayat, korban diduga telah di- 
ikuti komplotan bersepeda mo- 
tor. "Pelakunya empat orang 
yang naik dua sepeda motor,” 
katanya. 

Taufik mengimbau warga, 
terutama pengendara mobil, un- 
tuk mewaspadai modus pencu- 
rian barang berharga oleh pe- 
laku dengan cara mengempis- 
kan ban. 

Sebelum kejadian, Sudirman 
mengambil uang di bank di Ja- 
lan Ahmad Yani, Kota Bekasi. 
Uang yang diambil senilai 
Rp 139 juta. Senilai Rp 39 juta 
disetorkan ke bank lain di Jalan 
Ahmad Yani dan Rp 100 juta 
sisanya dibawa di dalam tas ke 
kantornya di Jalan Caman Raya. 


Saat Sudirman mengendarai 
mobil Toyota Avanza warna pe- 
rak di Jalan Caman Raya, ada 
pengendara sepeda motor yang 
berboncengan mengisyaratkan 
ban kiri belakang mobil kempis. 
Ketika itu Sudirman tidak cu- 
riga sehingga menghentikan 
mobil untuk melihat kondisi 
ban, dan ternyata benar ada ban 
yang kempis di kiri belakang. 
Sudirman lalu minta bantuan 
dengan menelepon anggota staf. 
Karena lalu lintas cukup ramai, 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


pipis sw 


Sudirman agak menjauh dari 
mobil, sekitar 10 meter, agar bi- 
sa mendapatkan suara sam- 
bungan telepon yang jernih. Na- 
mun, pengendara yang membe- 
ritahu ban mobil kempis men- 
dekati mobil, memecahkan kaca 
dengan helm, dan mengambil 
tas hitam berisi uang Rp 100 
juta serta berkas-berkas perkara 
yang sedang ditangani. 

Saat kaca pecah, alarm mobil 
berbunyi dan pelaku kabur. Su- 
dirman berteriak dan berusaha 


mengejar pelaku, tetapi gagal. 
Sejumlah warga yang mende- 
ngar teriakan Sudirman juga be- 
lum sempat bereaksi karena pe- 
laku kabur dengan cepat. 

Setelah kejadian itu, Sudir- 
man baru menyadari ada kegan- 
jilan ketika keluar dari bank se- 
usai menyetor sebagian uang. 
Sudirman merasa dibuntuti em- 
pat orang bersepeda motor, Di- 
duga ada pelaku yang membun- 
tuti, pelaku lain berada di depan 
mobil korban untuk menyebar- 
kan ranjau paku. 


Marak 


Peristiwa yang dialami Sudir- 
man merupakan yang ketiga se- 
jak September 2012. Salah sa- 
tunya menimpa anggota DPR, 
Daday Hudaya, di SPBU Jalan 
KH Noer Ali, Kota Bekasi, Jum- 
at (21/9). Seusai mengisi bensin, 
ban belakang mobil Toyota Ki- 
jang Innova yang dikemudikan- 
nya tiba-tiba kempis. Saat itulah, 
ada empat orang naik dua se- 
peda motor dengan cepat mem- 
buka pintu dan mengambil tas 
berisi uang ribuan dollar AS dan 
Rp 2 juta serta barang berharga 
lainnya. (AMBROSIUS HARTO) 


The Government of Republic of Indonesia 
PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur 


Invitation for Bids 


5 October 2012 


Loan No and Title 


Package No and Title: 


of the ADB 


The PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) (the Employer) now invites sealed bids 
from International eligible Bidders for the supply of eguipment and installation, testing 


and commissioning of Distribution lines as follow 


kmc of uprating 20 kV O/H Lines AAAC 3 x 150 mm2 
kmc of reconfiguration 20 kV O/H Line 38 to AAACS 3 x 150 mm2 
units of Pole Mounted Distribution Substation 3 ph 50 kVA 
units of Pole Mounted Distribution Substation 3 ph 100 kVA 
units of Pole Mounted Distribution Substation 3 ph 160 kVA 
units of Pole Mounted Distribution Substation 3 ph 200 kVA 
units of Pole Mounted Distribution Substation 3 ph 250 kVA 
kmc of LV O/H Cable Line NFA2X-T 3x70 mm? # 1x50 mm? 
Interested eligible Bidders may obtain further information from and inspect the Bidding 


Documents at the office of 
PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur 
Chairman of Procurement Committee 
Jl, Embong Trengguli 19-21 
Surabaya 60271 - INDONESIA 


Telephone: 62 (031) 5340651 up to 5340657 Facsimile : 62 (031) 5310057 
The bidding documents may be obtained in hard copy in person from the above address 
by the prospective bidders themselves or their authorized representatives, or upon 
specific reguest will be sent to the prospective bidders through courier services, upon 
payment of non-refundable fee of IDR of IDR 5,000,000,- ar in a convertible currency, 
The provisions in the Instruction to Bidders and in the General Conditions of Contract 
are the provisions of the Asian Development Bank Standard Bidding Documents 
(September 2010): the Procurement of Works-Small Contracts (SBD Works-Small). 
Pre-bid Conference will be held on 22 October 2012 at PLN Distribusi Jawa Timur, 


Office at Jl. Embong Trengguli 19-21 Surabaya. 


Bidders shall submit their bid in sealed envelopes and cleariy marked " Bid for Package 
10 : Supply and Installation of Distribution Material and Eguipment for East Java Region 
to the address below not later than 20 November 2012 at 10.00 a.s. WIST, together 
with Bid Security of an amount as indicated in bidding document. Late bids will be 


rejected. Bids must be delivered to: 
PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur 
Chairman of Procurement Committee 
Jl, Embong Trengguli 19-21 
Surabaya 60271 - INDONESIA 


Telephone: 62 (031) 5340651 up to 5340657 Facsimile : 62 (031) 5310057 
Bids will be opened on 20 November 2012 at 10.10 a.m. WIST at the address above 
in the presence of the Bidder's representatives who choosen to attend. 

The Employer will not be responsible for cost or expenses incurred by bidders in 


connection with the preparation or delivery of bids. 


ADB-2619 INO: Java Bali Electricity Distribution 
Performance Improvement Project 

Package P10 : Supply and Installation of Distribution 
Material and Eguipment for East Java Region 


Deadline for Bid Submission 20 November 2012 


1, The Republic of Indonesia (GOI) has received a loan from the Asian Development Bank 
in towards the cost of the Java Bali Electricity Distribution Performance Improvement 
Project. Itis intended that part of this loan will be used for payments under the contract 
named above. The contracts will be jointly financed by the ADB and the Agence 
Francaise de Developpement (AFD). Bidding is open to bidders from eligible countries 


KOMPAS, JUMAT, 5 OKTOBER 2012 


METROPOLITAN 


KESEHATAN DAN PENDIDIKAN 


Data Tak Akurat, 
Rakyat Bisa Jadi Korban 


Jusup (47), warga Semper Barat, Cilincing, Jakarta 
Utara, Kamis (4/10) siang, kebingungan mencari 
pinjaman Rp 2,5 juta untuk membayar separuh biaya 
operasi istrinya yang mengidap penyakit diabetes. 
Tukang ojek dan keluarganya yang termasuk miskin 
itu entah mengapa tak terdaftar sebagai warga yang 
berhak mendapat pengobatan gratis di DKI Jakarta. 


usup hanyalah salah satu 
Jess kasus kacaunya da- 

ta rumah tangga sasaran 
yang membuat pelayanan kese- 
hatan di DKT Jakarta tidak op- 
timal. Sebagian warga miskin 
masih kesulitan mengakses la- 


Pemerin- 
tah Provinsi DKI Jakarta. 
Akibat kekacauan pendataan 
itu, Jusup sudah empat pekan 
ini mengurus syarat-syarat un- 
tuk bisa mendapat pengobatan 
gratis. Sejumlah berkas, seperti 
surat keterangan tidak mampu 
dari RT/RW dan kelurahan, su- 
rat keterangan tidak mampu 
(SKTM) dari Dinas Kesehatan 
DKT Jakarta, dan laporan hasil 
verifikasi SKTM dari puskesmas 
setempat, sudah dipenuhinya. 
”Tetapi, kami masih diminta 
membayar sebagian biaya obat 


dengan program kei 


dan operasi. Penghasilan saya 
tak cukup,” kata Jusup, 
Aktivis sosial dari Forum 


Bersama Menggugat, Ricardo 
Hutahacan, mengatakan, data 
rumah tangga miskin yang tidak 
valid ini dijadikan acuan n 
program jaminan pemeliharaan 
kesehatan keluarga miskin 
(JPK-Gakin). Akibatnya, tentu 
pelaksanaan JPK-Gakin kacau. 
Bahkan, warga miskin yang res- 
mi ber-KTP Jakarta, seperti Ju- 
sup, pun banyak yang tidak 


mat perkotaan Yayat 
Supriyatna mengatakan, kartu 
sehat yang dikampanyekan gu- 
ernur Joko Widodo-Basuki 
Tjahaja Purnama, jika tidak di- 
pantau pendataannya sejak awal 
dan penggunaan anggaran seca- 
ra cermat, dikhawatirkan sulit 
dir Ikan dengan benar, 
”Kalau perlu ada saluran 
pengaduan khusus. Soal anggar- 
ika ada hambatan, termasuk 


mengkritik legislatif,” katanya. 
Ricardo menambahkan, se- 
salah ana warga 


TA Bari dipo 
aat ini, hampir di tiap keca- 


matan sudah ada puskesmas 24 
jam dengan biaya layanan ke- 
sehatan sangat murah. Di Pus- 
kesmas Kecamatan Kramat Jati, 
, setiap 
asien dibebani biaya Rp 2.000 
ng hari dan Rp 10.000 
m hari. Khusus layan- 
an kesehatan gigi Rp 5000 per 
orang dengan standar ISO. 

Di Puskesmas Kramat Jati 
juga sudah tersedia poliklinik 
umum, anak, mata, dan THT 
(telinga, hidung, tenggorokan). 
Praktik dokter di p polikli- 
nik juga dibuka pada pagi dan 
sore hari, persis seperti di ru- 
mah sakit. "Bagi saya, berobat di 
sini sudah sangat terjangkau. 
Obat yang dikasih juga lengkap 
dan selalu sembuh,” kata Ambar 
(45), warga Kampung Tengah, 
Kramat Jati. 

Nini (48), warga Pejaten Ti- 
mur, Pasar Minggu, Jakarta Se- 
latan, yang juga ketua RT di 
dact kui, layanan 
puskesmas sudah jauh lebih 
baik. Akan tetap rena 
keterbata s, puskes- 
mas belum ani pera- 
watan penderita beberapa pe- 
nyakit kronis tertentu. Karena 
itu, pasien terpaksa ke rumah 


Bagi warga miskin yang ha- 
nya berbekal SKTM, memang 
ada pengurangan biaya perawat- 
an selama di rumah sakit. Akan 
tetapi, rumah sakit hanya dapat 
menanggung 75 persen dari to- 
tal biaya pengobatan. 

Kepala Badan Perencanaan 
dan Pembangunan Daerah DKI 
Jakarta Sarwo Handayani me- 
nyebutkan, di sektor kesehatan, 
selama lima tahun terakhir ek- 
sekutif menggenjot anggaran ke- 
sehatan menjadi Rp 8,3 triliun 
tahun 201. Anggaran ini untuk 
operasional 340 puskesmas, 6 
rumah sakit umum daer: 
(RSUD), serta program JPK-Ga- 
kin. Lima tahun terakhir, DKI 
meraih sertifikat ISO 9001:2008 
untuk empat RSUD, 44 puskes- 
mas kecamatan, 98 puskesmas 
kelurahan. 

"Jika ada keluhan di masya- 
umumnya menge- 
administrasi. Itu perlu di- 


LAYANAN KESEHATAN 


Kelas 2 dan Kelas 1 
Dijajaki Digratiskan 


TANGERANG, KOMPAS — 
Setelah meluncurkan program 
pelayanan gratis untuk peng- 
obatan kelas tiga bagi warganya, 
tah Kota Tangerang 

Jajaki kemungkinan mem- 
berlakukan program tersebut un- 
tuk pasien kelas dua dan kelas 
satu. 

Pelayanan gratis ini diperun- 
tukkan bagi warga ber-KTP Ta 
ngerang tanpa membedakan s 
tus ekonomi mereka. 

”Ke depan, jika memungkin- 
kan, pelayanan pengobatan gratis 
akan diberlakukan untuk kelas 
dua dan kelas satu. Kami akan 
membayar semua itu karena un- 
dang-undang ' mengamanahkan 
semua warga berhak mendapat 
akses pelayanan kesehatan,” kata 
Wali Kota Tangerang Wahidin 
Halim kepada wartawan di Pusat 
Pemerintahan Kota Tangerang, 
Banten, Kamis (4/10). 

Pengobatan gratis untuk kelas 
dua dan kelas satu dijajaki, kata 
Wahidin Halim, mengingat prog- 
ram terdahulu (layanan peng- 
obatan gratis untuk kelas tiga) 
memberikan hasil yang baik. 

Seperti diketahui, layanan ber- 
Obat gratis khusus kelas tiga su- 
dah berlangsung Januari 2012. 
Dalam program ini tidak ada li- 
mit atau batasan biaya pengo- 
batan bagi warga untuk men- 
dapatkan layanan berobat gratis. 

Sehari sebelumnya, Wahidin 
Halim melakukan rapat koordi- 
nasi terkait dengan pengobatan 
gratis dengan 30 rumah sakit, 
dua di antaranya rumah sakit di 
Jakarta dan sisanya 28 rumah 
sakit di Kantor Pusat Pemerin- 
tahan Kota Tangerang. Kedua 
rumah sakit di Jakarta itu adalah 
RS Cipto Mangunkusumo, Ja- 
karta Pusat, dan RS Fatmawati, 
Jakarta Selatan. 


Anggaran naik 
Kepala Dinas Kesehatan Kota 


Tangerang Lily Indrawati me- 
ngatakan, awalnya anggaran un- 
tuk layanan pengobatan gratis 
dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) tahun 
2012 sebesar Rp 50 miliar. Dalam 
APBD Perubahan, anggaran 
sudah ditambah menjadi Rp 100 
miliar. 

Hingga September 2012, kata 
tagihan untuk pengobatan 
Is sudah mencapai Rp 33 mi- 
liar, dengan perincian 5.709 pa- 
sien rawat inap dan 15.748 pasien 
rawat jalan. 

Wahidin Halim menegaskan, 
rumah sakit tidak perlu khawatir 
memberi layanan berobat gratis 
kepada warga Kota Tangerang 
karena tagihan akan dibayar pe- 
merintah kota. Hal itu diatur 
dalam Peraturan Wali Kota Ta- 
ngerang Nomor 4 Tahun 2012 
tentang Petunjuk Teknis Pe- 
nyelenggaraan Program Multi- 
guna Bidang Kesehatan Kota 
Tangerang. 


Sama rata 

Wahidin Halim juga meminta 
rumah sakit yang bekerja sama 
dengan Pemkot Tangerang tidak 
boleh membeda-bedakan orang 
kaya dan miskin dalam memberi 
pelayanan. 

"Jangan dipersulit mendapat- 
kan pelayanan karena kami 
akan membayar berapa pun bia- 
ya pengobatan si pasien,” ujar 
Wahidin Halim. 

Wahidin Halim juga meminta 
pihak rumah sakit untuk terus 
bersinergi dan mengomunikasi- 
kan secara intensif terkait de- 
ngan pelaksanaan program ini. 

"Jika memang ada yang masih 
kurang dalam pelaksanaan, dapat 
disampaikan. Kalau diperlukan, 
nota kesepakatan yang sudah ada 
juga bisa ditinjau ulang, Untuk 
sebuah niat baik, kenapa harus 
dipersulit,” kata Wahidin Halim. 

PIN) 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


sempurnakan ke depan,” kata 
Handayani. 


Program unggulan 


Dalam lima tahun terakhir, 
selain kesehatan masyarakat, bi- 
dang pendidikan juga menjadi 
program unggulan eksekutif. 
Pemprov DKI mengalokasikan 
lebih dari 20 persen untuk pen- 
didikan. Nilai anggarannya dua 
kali lipat dibandingkan dengan 
anggaran tahun 2007 menjadi 
Rp 94 triliun pada 2012, 

Anggaran itu di antaranya 
untuk mendongkrak gaji guru 
senilai Rp 6 juta sampai Rp 9 
juta per bulan. Dana itu juga 
untuk meningkatkan sarana 
pendidikan, mulai dari SD sam- 
pai SMA sederajat. Paling tidak, 
dalam lima tahun terakhir ek- 
sekutif telah merehabilitasi 815 
gedung sekolah yang rusak. 

Pemprov DKI juga telah 
memberikan beasiswa kepada 
39000 anak rawan putus seko- 


lah, menyediakan buku untuk 
282.643 siswa SMA/madrasah 
aliyah negeri (MAN), dan buku 
untuk 244.254 siswa SMK. Ta- 
hun ini, eksekutif mulai meng- 
gulirkan program kartu gratis 
sekolah bagi siswa miskin 
di luar pemberian beasiswa. 
Program kartu pintar yan 
sampaikan gubernur terpilih bi- 
sa dikawinkan dengan program 
yang ada. 

Namun, seperti yang diung- 
kapkan Lody Paat dari Koalisi 
Pendidikan, tak hanya fasilitas 
yang harus dipoles, tetapi juga 
kualitas pendidikan, khususnya 
dalam menentukan kurikulum 
yang tepat, amat diperlukan. 
Pelajar berhasil bukan sekadar 
dari nilai yang bagus, tetapi juga 
harus dibina untuk memuncul- 
kan watak dan sikap yang baik. 

(NELI TRIANA/ 

MADINA NUSRAT/ 
MUKHAMAD KURNIAWAN/ 
ANDY RIZA HIDAYAT) 


KOMPAS/WISNU WI 


LANTORO 


Dokter Rintey memeriksa telinga pasiennya di Poli THT Puskesmas Tebet, Jakarta Selatan, Kamis 
(4/10). Puskesmas tingkat kecamatan di Jakarta saat ini sudah dibangun dengan standar yang tinggi dan 


bersertifikat ISO untuk pelayanan. 


& 


The High Performance of GALAXY, 
NOW More Affordable! 


@ Bizck 


Samsung 


White 


GALAXY Acr2 


Untuk Yang Super Sibuk 


“ Android 2.3 Gingerbread 


# B0OMHz Dual Core Processor 


“ 3.8" WVGA touch screen 


» 5MP (Rear) « VGA (Front) Camera 


“ 4GB Internal Memory 


Rp2.999-000,- 


STYLISH 


) White 


(3 Black” 


Samsung 


GALAXY W 


Wonder 


Untuk Yang Selalu Gaya 


# Android 2.3 Gingerbread 

“ 14GHz Processor 

# 3.7" WVGA touch screen 

# 5MP (Rear) « VGA (Front) Camera 


« 4GB Internal Memory 


Exclusive untuk Samsung GALAXY, dapatkan akses internet hingga 7.2Mbps: 
Rp 99.000,- / 3bulan « Internet 1GB / bulan « Gratis Nelpon 200 menit dan 200 SMS 


Hanya berlaku untuk kartu prabayar XL Xmart Plan (kartu lama'baru) dan dapatkan 
Kartu SIM XL Xmart Plan di toko-toko terdekat 


Untuk Aktifasi ketik #1234 


IKdsomanovovsensooesia More ID Customer service & contact center: Toll Free 0-800-112-8888, Tel: (021) 5699-7777 (Hunting) www.samsung.com/id 


TWO IN ONE 


@aack 


Samsung 


GALAXY Ace 


Duos 
Untuk Yang Serba Praktis 


# Android 2.3 Gingerbread 
“ 832MHz Processor 
“ 3.5" HVGA touch screen 
“» SMP (Rear) Camera 


» 4GB Internal Memory 


“ Dual SIM GSM-GSM 


VARIA OLAHRAGA 


Tim Nasional Selam Tampil di Vietnam 


Sebanyak 22 atlet selam akan mengikuti Kejuaraan Selam Asia 
di Danang City, Vietnam, 5-10 November 2012. Sekretaris 
Jenderal PB Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia 
(POSSI) Merari Nainggolan, Kamis (4/10), mengatakan, In- 
donesia harus berpartisipasi dalam ajang ini untuk menaikkan 
peringkat di Asia, Para penyelam ini diseleksi dari kejuaraan 
antarpelajar, SEA Games 2011, dan Pekan Olahraga Nasional 
2012, "Mereka masih berlatih di daerah masing-masing, yakni 
Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, Riau, dan Bangka Be- 
litung. Dua pekan sebelum berangkat barulah berkumpul di 
Jakarta,” ucap Merari, Atlet-atlet andal dari Korea Selatan, 
China, Vietnam, Taiwan, dan Jepang akan menjadi lawan berat. 
”Kami berharap bisa menaikkan peringkat menjadi lima besar 
dari posisi keenam saat ini,” katanya. Sayang, tak ada sokongan 
anggaran dari pemerintah untuk mengikuti kejuaraan ini. Dana 
telah diusulkan, tetapi jawaban belum didapat. Cabang selam 
pada SEA Games 2011 merebut gelar juara umum. (IVV) 


Peboling Hongkong dan Singapura Memimpin 


Peboling putra Hongkong, Michael Tsang, dan peboling putri 
juara bertahan dari Singapura, New Hui Fen, untuk sementara 
memimpin angka di babak kualifikasi master Kejuaraan Boling 
Indonesia Open Ke-10 di Lintasan Boling Jaya Ancol, Jakarta, 
Kamis (4/10). Kategori master putra diikuti 36 peboling dan 
putri 30 peboling. Tsang mengumpulkan 1.388 poin, diikuti 
Zulmazran (Malaysia) 1.366 poin dan Hsie Chin Liang (Taiwan) 
1.362 poin. Di bagian putri, Hui Fen meraih 1.386 poin, diikuti 
Siti Safiyah Amiran (Malaysia) 1.277 poin dan Zandra Aziela 
(Malaysia) 1.270 poin. Tiga terbaik putra dan putri ini masih 
harus berjuang hingga Jumat malam ini agar bisa langsung 
masuk ke babak final putaran kedua hari Minggu. Selain tiga 
besar, para peboling harus bertanding di final putaran pertama, 
Sabtu besok. "Masih ada kesempatan untuk peboling Indo- 
nesia,” kata Wakil Ketua Persatuan Boling Indonesia Aswin 
Limansantoso. Sementara itu, peboling Indonesia, Tan Bie 
Liang, menjuarai kategori graded putri dengan skor 2.263. IVV) 


Schumacher Mundur Tanpa Kalungan Bunga 


Perpisahan yang terasa 
tidak pantas menimpa 
seorang pebalap Formula 
Satu yang meraih gelar 
juara dunia lebih di 
apa pun. Tujuh kali juara 
Formula Satu, Michael 
Schumacher, mundur 
tanpa kalungan bunga di 
lehernya. Ta mundur ka- 
rena digantikan oleh pe- 
balap yang lebih muda. 
Pebalap Jerman berusia 
48 tahun itu menyatakan 
pensiun, Kamis (4/10), di 
Suzuka, satu sirkuit ter- 
baiknya, beberapa hari 
setelah Mercedes meng- 
umumkan telah merek- 
rut Lewis Hamilton, eks 
pebalap McLaren. Schumacher adalah satu dari dua pebalap 
yang berlomba dalam minimal 300 grand prix. Schumacher 
memenangi 91 balapan pada 1991-2006, termasuk dua titel 
dengan Benetton pada 1994 dan 1995. Ia meraih titel lima kali 
berturut-turut bersama Ferrari pada 2000-2004. "Saya pernah 
mengatakan pada 2006, baterai saya sudah habis dan sekarang 
saya di zona merah. Saya tidak tahu apakah masih ada waktu 
untuk mengisinya. Namun, saya sedang menuju kebebasan,” 
tuturnya, Di Grand Prix Jepang 2000, Schumacher meraih 
gelar pertama bersama Ferrari dan di Jepang pula kemarin ia 
mengumumkan pengunduran dirinya. (AFP/IVV) 


KOMPAS, JUMAT, 5 OKTOBER 2012 


OLAHRAGA 


EMBANGUNAN JAYA CUP 


L ILUTANGKIS NASIONAL ANTAR KLUB BEREGU YUNIOR 


| Mtb BULU 


ASIA AFRIKA, SENAY 


Tangkas Siap Adu Tangkas 


Peluang Mutiara Bandung ke Semifinal Berat 


JAKARTA, KOMPAS — 
Klub Tangkas Specs 
Jakarta siap beradu 
tangkas dengan juara 
bertahan Jaya Raya 
Jakarta untuk 
memastikan juara Grup 
2 dalam turnamen 
Pembangunan Jaya Cup. 
Kedua tim akan 
berhadapan, Jumat 
(5/10) pagi ini, di GOR 
Asia Afrika, Jakarta. 


Meski sudah sama-sama lolos 
ke semifinal, status juara grup 
layak diperebutkan untuk meng- 
hindari lawan yang lebih kuat 
pada babak empat besar. Tim 
yang kalah dalam laga ini ke- 
'mungkinan akan menghadapi 
tim favorit Djarum Kudus. 

"Pertandingan ini akan ketat 
dan ramai. Walau sudah lolos ke 
semifinal, kami tidak ingin kalah. 
Secara mental, pemain kami su- 
dah siap menghadapi Jaya Raya,” 
kata pelatih Tangkas Specs Ja- 
karta, Hendri Saputra. 

Hendri menambahkan, dari 
materi pemain, kekuatan cukup 
imbang. "Sektor ganda akan sa- 
ngat menentukan," kata Hendri, 

Tangkas dan Jaya Raya me- 
mastikan tiket ke semifinal se- 
telah Kamis kemarin mendapat 


dua kemenangan, Pada laga per- 
tama, Tangkas menang 5-0 atas 
Surya Baja Surabaya, sedangkan 
Jaya Raya menang 5-0 atas Jaya 
Raya Suryanaga. 

Pada laga kedua, sore harinya, 
giliran Tangkas yang mengalah- 
kan Jaya Raya Suryanaga dengan 
angka tipis 3-2, Adapun Jaya Ra- 
ya kembali menang telak 5-0 atas 
Surya Baja Surabaya. 

"Laga kedua menjadi lebih su- 
lit karena stamina pemain kami 
sudah terkuras. Selain itu, me- 
reka juga sedikit tegang. Bebe- 
rapa pemain tidak bisa menge- 
luarkan permainan terbaiknya 
karena terbebani tanggung jawab 
yang besar untuk menang,” kata 
Hendri. 

Format Piala Sudirman yang 
digunakan dalam turnamen ini, 
lanjut Hendri, cukup baik untuk 
menambah pengalaman pemain 
muda. ”Bermain secara per- 
orangan atmosfernya sangat ber- 
beda dengan beregu. Mereka 
ditantang untuk bisa mengatasi 


tekanan yang lebih besar,” ujar 
Hendri, 

Pengurus Harian Jaya Raya 
Jakarta, Retno Kustiyah, berha- 
rap pemainnya tidak jemawa de- 
ngan hasil pada hari pertama. 
"Secara tradisional, Tangkas ada- 
lah klub yang punya tradisi bagus. 
Untuk menang, kita memang ha- 
rus lebih tangkas dari mereka,” 
ujarnya. 

Nasib Mutiara 

Jika laju tim unggulan lain 
cukup mulus, tidak demikian de- 
ngan Mutiara Bandung, Di luar 
dugaan, semifinalis tahun lalu itu 
dibekuk tetangga mereka, SGS 
PLN Bandung, 1-4. 

Meski pada laga kedua bisa 
menang atas Pelita Jaya Bakrie 
Jakarta, peluang Mutiara untuk 
ke semifinal cukup berat karena 
pada laga terakhir, Jumat ini, 
mereka harus menghadapi Dja- 
rum Kudus. 

Djarum sudah mengantongi 
dua kemenangan, yakni atas Pe- 


Iklan 


Untuk apa fungsi organisasi 
militer? Selain untuk defence 
dan ofence, Robert J. Art dalam 
tulisannya "To What End Military 
Power?" menjelaskan bahwa salah 
satu fungsi militer adalah sebagai 
deterrence. Art menterjemahkan 
deteren sebagai kekuatan militer 
yang dapat mencegah pihak lain 
untuk melakukan sesuatu yang tidak 
dikehendakinya atau kekuatan yang 
mampu memberikan hukuman berat 
kepada pihak lain apabila melakukan 
tindakan penentangan, Secara 

Dra, MAHFUD2 SIDDIO Msi. “singkat, deteren dapat dimaknai 
Bean Koma COP RI es sebagai “penggetar" atau "pencegah", 


Postur militer yang memiliki fungsi deteren inilah yang saat ini 
tengah dibangun oleh TNI. Postur deteren menghadirkan kesan 
bahwa negara lain akan mengalami penderitaan hebat jika melakukan 
tindakan macam-macam atau menyerang Indonesia karena akan 
menerima balasan jauh lebih berat. 


001 Fraks Paras 


Agar militer sebuah negara memiliki efek deteren bagi negara 
lainnya, maka ia harus dilengkapi dengan kekuatan persenjataan 
yang kuat serta personel yang tangguh sehingga negara lain tidak 
berani melakukan manuver provokatif. Secara teknik individual, 
kemampuan personel TNI masih diatas kemampuan personel militer 
negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Hal ini dibuktikan dengan 
banyaknya prestasi yang diraih oleh para personel TNI di kancah 
internasional, 


Namun secara teknologi kemiliteran, TNI relatif jauh tertinggal. 
Dari berbagai kunjungan yang dilakukan oleh DPR, khususnya 
Komisi I, kepada satuan-satuan TNI di berbagai daerah, terungkap 
fakta bahwa alutsista TNI secara keseluruhan sangat 
menghawatirkan. Ditengah-tengah kisaran militer negara lain yang 
sangat modern, dengan keterbatasan teknologi dan alutsista, 
bagaimana TNI akan dihormati serta mampu menjaga kedaulatan 
negara? Dalam sistem teknologi modern saat ini dimana perang bisa 
dilakukan dari jarak jauh, teknik individu saja tidak cukup untuk 
mengalahkan serangan lawan tanpa didukung oleh alutsista dan 
teknologi yang memadai. Karena itu, pemenuhan alutsista adalah 
mutlak harus dipenuhi. Namun demikian, pemenuhan alutsista ini 
tidaklah mudah karena ada beberapa kendala atau persoalan. 


Kendala terbesar dalam pemenuhan alutsista adalah orientasi 
pembangunan yang belum menjadikan pertahanan sebagai prioritas 
pembangunan. Rasio pertahanan Indonesia terhadap PDB dibawah 
196. Sementara peta kekuatan militer negara-negara di kawasan 
Asia Tenggara menunjukkan bahwa rasio anggaran pertahanan 
masing-masing negara terhadap PDB pada umumnya berada diatas 
1 hingga 2 persen dengan alutsista yang sangat modern. 


Undang-Undang Industri Pertahanan dan Kemandirian Alutsista TNI 
Oleh Mahfudz Siddig" 


Seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran akan arti 
penting pertahanan, pembangunan kekuatan dan kemampuan TNI 
semakin mendapatkan prioritas, Hal ini ditunjukkan dengan 
disetujuinya rencana strategis TNI dalam pencapaian minimum 
esential force (MEF) dalam tiga tahap (2010-2024). Alokasi anggaran 
setiap tahap berkisar antara 100 hingga 150 triliun. Dengan demikian, 
hingga tahun 2004, rencana strategis pemenuhan MEF TNI dapat 
mencapai 500 triliun. Bukan anggaran yang kecil. 


Perdebatan berikutnya adalah, siapa yang akan menikmati 
anggaran besar tersebut? Saat ini pengadaan teknologi kemiliteran 
masih banyak dipenuhi oleh industri asing melalui mekanisme kredit 
€kspor. Mekanisme ini selain memakan waktu dan birokrasi yang 
panjang, juga biaya tinggi. Juga tentu saja sangat disayangkan apabila 
dana sebesar itu seluruhnya diserap oleh pihak asing. 


Presiden SBY dalam pernyataannya secara tegas mengatakan 
bahwa pemenuhan alutsista harus mengutamakan produk dalam 
negeri. Hal ini sejalan dengan semangat Komisi | DPR RI yang 
bermaksud menjadikan industri pertahanan dalam negeri sebagai 
penyalur utama alutsista, Namun dalam kenyatannya, industri- 
industri tersebut kondisinya memprihatinkan. 


Terlalu berlebihan mungkin jika dikatakan bahwa kondisi industri 
perataan saat ini ibarat menyesali kelahiran namun menolak 
ematian. Tetapi itulah kenyataannya. Banyak industri srategis 
yang sesungguhnya memiliki daya saing serta SDM yang mumpuni 
tetapi tidak mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah baik 
politik maupun anggaran, Akibatnya, beberapa industri hidup 
“senen-kemis”, Padahal beberapa produk industri srategis Indonesia 
justru banyak mendapatkan penghargaan di luar negeri. Mereka 
dihargai diluar tetapi dipandang sebelah mata di dalam negeri. 


Karena itu yang penting dilakukan kemudian adalah revitalisasi 
Industri pertahanan dalam negeri agar mampu memenuhi kebutuhan 
alutsista dalam negeri. Dalam banyak kasus, perekonomian sebuah 
negara justru menjadi sangat dinamis karena indutri pertahanan 
mereka hidup, Ini berarti bahwa industri pertahanan memiliki 
dampak lanjutan atau multiplier effect bagi perekonomian sebuah 
bangsa, 


Pemikiran inilah yang kemudian mendorong Komisi | DPR RI 
untuk mengajukan RUU Industri Pertahanan sebagai usul inisiatifnya. 
RUU yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang pada 
2 Oktober 2012 adalah wujud affirmative negara terhadap industri 
pertahanan dalam negeri. Selain itu, undang-undang ini juga 
merupakan karya nyata dukungan DPR terhadap pemenuhan alutsista 
TNI agar menjadi TNI yang berwibawa dan memiliki efek deteren 
bagi negara lain yang hendak bertindak macam-macam. 


Mungkin hanyalah sebuah kebetulan apabila undang-undang ini 
disahkan menjelang 5 Oktober yang diperingati sebagai HUT TNI. 
Namun demikian, tidaklah salah apabila UU ini dipersembahkan 
oleh DPR sebagai kado ultah TNI ke-67 dalam rangka pemenuhan 
alutsista secara mandiri. 


" Penulis adalah Ketua Komisi | DPR RI 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


lita Jaya Bakrie, 5-0, dan SGS 
PLN, juga dengan skor yang 
sama, 

Bagi Mutiara, hanya keme- 
nangan atas Djarum yang bisa 
meloloskan mereka ke semifinal. 
Tekanan Mutiara cukup berat ka- 
rena pada laga lain, SGS yang 
punya peluang lolos ke semifinal 
tinggal menghadapi tim lemah 
Pelita Jaya. 

Pelatih PB Djarum, Sigit Bu- 
diarto, mengatakan, pemain-pe- 


PB DJARUM 


Dari Barak, 


an Bulu Tangkis Djarum 

Kudus berkiprah, Dalam 
perjalanan sejarahnya, berbagai 
momen indah sudah dicatat dan 
dikenang. Pemain bintang mun- 
cul silih berganti dan membuat 
PB Djarum selalu disegani. 

Sebut saja nama Liem Swie 
King, bayangan penggila bulu 
tangkis langsung teringat de- 
ngan smes kencang dan meng- 
hunjam, Dialah si raja smes se- 
hingga melekat dengan julukan 
"King Smash”. Rekan seklub 
Swie King juga banyak yang 
mencuat dengan prestasi gemi- 
lang, di antaranya Hastomo Ar- 
bi, Christian Hadinata, Eddy 
Kurniawan, dan Gunawan. 

Generasi berikutnya bahkan 
bisa disebut sebagai generasi 
emas dengan munculnya pema- 
in bertalenta besar seperti Ardy 
BW dan Alan Budikusuma yang 
menjadi pemain putra pertama 
penyumbang emas di Olimpiade 
Barcelona, Spanyol. 

Setelah era Alan berlalu, na- 
ma Djarum tetap berkibar, So- 
sok Hariyanto Arbi mencuat 
dan menjadi ikon lewat senjata 
andalan smesnya yang kencang. 
Hari, panggilan Hariyanto, 
mengikuti pendahulunya dan 


S udah 38 tahun Perkumpul- 


mainnya cukup rileks mengha- 
dapi pertandingan sehingga ha- 
silnya masih sesuai dengan yang 
ditargetkan. 

"Pertandingan berikutnya pas- 
ti akan lebih sulit. Meski de- 
mikian, kami tetap meminta pe- 
main untuk rileks dan menikmati 
permainan. Dalam pertandingan 
beregu, semakin sulit kita me- 
lepaskan ketegangan, semakin 
berat untuk bisa bermain lepas,” 
ujarnya. 


KOMPAS/YUNIADHI AGUNG 


Pasangan asal klub Djarum Kudus, Delia Augustia Surya/Arsya Isnanu, mengembalikan bola saat bertanding melawan pasangan Sheren 
Nasir/M Fadly Anshor dari klub Pelita Jaya Jakarta pada babak penyisihan kejuaraan bulu tangkis beregu antarklub Pembangunan Jaya 
Cup di GOR Asia Afrika, Jakarta, Kamis (4/10). Djarum Kudus menang 5-0. 


Sigit mengaku telah mengam- 
bil pelajaran dari kegagalan di 
final tahun lalu. Lebih diung- 
gulkan karena memiliki kekuatan 
materi yang merata, Djarum jus- 
tru takluk di tangan Jaya Raya. 

Ketika itu pemain-pemain 
Djarum kalah percaya diri dari 
pemain Jaya Raya. Sigit yang 
berada di tepi lapangan bahkan 
sampai berteriak meminta pe- 
mainnya bermain lepas dan ja- 
ngan takut kalah, (MHD/OTW) 


Semangat Menggelora 


terjadi seketika. Semua berjalan 
melalui proses panjang dengan 
pengorbanan besar dan komit- 
men yang kuat. 

Sejarah klub mencatat, awal- 
nya perkumpulan ini didirikan 
hanya sebagai kegiatan penya- 
luran hobi bagi karyawan pabrik 
rokok Djarum di Kudus, Na- 
mun, pada 1970, yang ikut ber- 
latih tak hanya karyawan, tetapi 
juga pemain dari luar. Ini awal 
pembinaan Djarum dalam me- 
nyumbang pemain nasional. 

Semua didorong kecintaan 
Robert Budi Hartono (CEO PT 
Djarum) terhadap bulu tangkis 
serta tingginya animo karyawan 
PT Djarum bermain dan ber- 
latih olahraga yang sama. Maka, 
pada 1969, barak (tempat kar- 
yawan melinting rokok) di Jalan 
Bitingan Lama (sekarang Jalan 
Lukmonohadi) Nomor 35, Ku- 
dus, pada sore hari dijadikan se- 
bagai tempat berlatih bulu tang- 
kis di bawah nama komunitas 
Kudus. 

Prestasi gemilang Liem Swie 
King kian menumbuhkan ke- 
inginan Budi Hartono untuk se- 
rius mengembangkan kegiatan 
komunitas Kudus menjadi or- 
ganisasi PB Djarum. 

Hariyanto Arbi mengaku cu- 


main yang dilaksanakan Djarum 
di Kudus, Untuk menjadi pe- 
main utama, dia harus berjuang 
melewati kelas-kelas yang dimu- 
lai dari level D sampai level A. 

"Dalam diri setiap pemain 
tertanam semangat yang meng- 
gelora, Atlet harus berusaha ke- 
ras. Jika tak ada usaha, tak ada 
pula gelar juara yang datang de- 
ngan mudah. Inilah yang me- 
motivasi kami,” ujarnya. 

Dalam perkembangan zaman, 
PB Djarum tetap tak melupakan 
pembinaan pemain usia dini. 
Yang sedikit berubah adalah po- 
la perekrutan pemain, Jika dulu 
pemain diambil dari sekitar wi- 
layah Kudus, kini terbuka untuk 
pemain dari daerah mana pun 
dengan proses audisi. 

Atlet yang akan dibina dise- 
leksi berdasarkan faktor umur, 
tinggi badan, bakat, kemampuan 
intelektual, keseimbangan psi- 
kologis, dan kemampuan teknik 
dasar, Jika kemampuan si atlet 
tak kunjung meningkat, PB Dja- 
rum memulangkannya. 

Program Director Bhakti 
Olahraga Djarum Foundation 
Yoppy Rosimin mengatakan, sis- 
tem promosi-degradasi ini un- 
tuk menciptakan iklim kompe- 
tisi di kalangan atlet. Dengan 


mendapat julukan istimewa: kup beruntung bisa bergabung kegagalannya, atlet bisa mem- 

sang pemilik smes 100 watt. di klub Djarum. Juara All Eng- perbaiki diri atau mengembang- 
Berkibarnya klub Djarum de- land 1993-1994 ini bercerita kan karier di bidang lain. 

ngan pemain bertalenta tidak awalnya dia ikut pembibitan pe- (MHD/OTW) 

CATUR 


IOCC 2012, 


JAKARTA, KOMPAS — Peng- 
urus Besar Persatuan Catur Se- 
luruh Indonesia pekan depan 
menggelar Kejuaraan Catur In- 
donesia Terbuka (Indonesia 
Open Chess Championship/TO- 
CC) 2012. Hadirnya 44 pecatur 
luar negeri, di antaranya sem- 
bilan pecatur pemegang gelar 
grand master super (rating di atas 
2600), membuat turnamen ini 
semakin menantang. 

Ketua Bidang “Pembinaan 
Prestasi PB Percasi Kristianus 
Liem di Jakarta, Kamis (4/10), 
mengatakan, turnamen ini men- 
jadi ajang yang cocok bagi pe- 
catur muda Indonesia, Medina 
Warda Aulia, untuk meraih satu 
norma woman grand master 


(WGM) lagi guna melengkapi 
dua norma yang telah diraihnya. 
Satu norma terakhir diraih Me- 
dina ketika ikut serta dalam In- 
vitasi Master Internasional Sat- 
ka, Rusia, Agustus lalu, 

Kristianus mengatakan, ba- 
nyak yang mencemaskan kondisi 
Medina yang secara maraton ber- 
laga dalam kejuaraan catur, Tak 
hanya di Indonesia, tetapi hingga 
ke luar negeri. 

”Namun, ternyata kondisinya 
sangat prima. Dia sempat libur 
beberapa hari untuk beristirahat 
dan mengatasi ketertinggalan di 
sekolah. Kini dia sudah mulai 
berlatih lagi,” kata Kristianus. 

Vickner Sinaga, Ketua Panitia 
Pelaksana IOCC 2012, mengata- 


Tantangan Medina 


kan, kejuaraan yang berlangsung 
sepekan ini memainkan sistem 9 
babak sistem Swiss. 

Dengan sistem ini, untuk 
menggaet satu norma lagi, Me- 
dina setidaknya harus memper- 
oleh nilai 6,5-7,5 dari sembilan 
babak yang harus dijalani. Kris- 
tianus meyakini Medina memi- 
liki kemampuan untuk itu. 

Hashim — Djojohadikusumo, 
Ketua Umum PB Percasi, ber- 
harap turnamen ini bisa menjadi 
arena pembelajaran bagi pecatur 
yunior Indonesia. "Kami mem- 
berikan kesempatan bagi pecatur 
muda untuk terus mengasah ke- 
mampuan. Kami ingin memun- 
culkan banyak grand master,” ka- 
ta Hashim. (MID) 


KOMPAS, JUMAT, 5 OKTOBER 2012 29 


2 PASTI LEBIH 


URAH 
SEMURAH TAHUN LALU 


PROMOSI BERLAKU 8 MINGGU 


WALL'S " SOGOOD " DIAMOND 1S0SRO 
Mini Cornetto " Chicken Nugget Originav " Cheddar Cheese "Teh Botol Kotak — Mam 


! SpicyGarlici HotnSpicy "250ml. 
4009 12.990! 2pcs 


: ARNOTTS » SHINZUN 
! Good Time 


ini Box 5x209 
(Semua Rasa) Laga rona 


1 Sabun 959 
1 (Semua Jenis) 


| 


. 


' SHINZUN 


» Adult Diapers Basic Type 
4 MIOV 3 NG 


SPESIALAKHR INGGU EBIH 


DAGING RENDANG 


TROPICAL INDOMIE 
- Minyak Goreng «ee Goreng 85g 
Z Pouch 21 y , #5(karton) 


IROPIC AT 


Pa DA 


PEAR YA LIE PEPSODENT 
,, ee. 1100g Jumbo 606 


190g 


MORINAGA 
Chilkid Platinum 


MINUTE MAID 
Pulpy 350ml 


ket Nyamuk 


GIANT berhak membatasi pembelian » Tidak berlaku untuk trader 
“ Produk bertandagg hanya tersedia di GIANT Hipermarket » Promosi produk Fresh hanya berlaku di Jawa & Bali 


DISKON CASH BACK TAMBAHAN CASH BACK JUTAAN KEBUTUHAN SATU KARTU IN pw 
v 1 10" PERMATAHERO CARD w! 
5 35 N #15 - — ag 


“AKUMULASI TRANSAKSI 


— 
PNONTELANEL GIANT, HERO, GUARDIAN AN Pe MAA LAN Fi LA papat 


Website-hero.oid — MN @Giantindo (BE) Fanpage: Giant Indonesia Pusat Informasi :08001-998877 Layanan Pelanggan Giant: gi 


SEMUA PRODUK SEMUA TRANSAKSI DI 


katana VISA Y 
cow @assic 
Gratis luran tahunan" Informasi / aplikasi hubungi PermataTel 500120 atau 6221-5716000 atau kunjungi booth PERMATAHERO Card di outlet Giant dan Hero. " Syarat & Ketentuan berlaku PermataBank 


mrioperkoran @ & 


OLAHRAGA 


KOMPAS, JUMAT, 5 OKTOBER 2012 


SEJARAH 


Anggar, "Dank U Meneer” 


nggar memiliki sejarah 
Au unik dibandingkan 
lengan cabang olahraga 


lain. Anggar lahir dari budaya 
duel satu lawan satu memakai 
pedang di Eropa. Sejak abad 
pertengahan, duel pedang 
kerap dipilih untuk menyelesai- 
kan perselisihan kalangan ning- 
rat, 

Jauh sebelumnya, anggar su- 
dah dikenal berdasarkan ma 
nuskrip dari Jerman, diperki 
kan ditulis pada abad ke-13. Ma- 
nuskrip itu menggambarkan se- 
orang instruktur yang melatih 
cara memainkan pedang dan 
perisai kepada muridnya. 
Setelah penemuan mesin ce- 
tak pada abad ke-15, banyak bu- 
ku mengenai anggar menyebar 
ke seluruh penjuru Eropa. Pada 
abad ke-16 dan ke-17, anggar 
berkembang pesat dengan ba- 
nyaknya pencetakan buku ang- 
gar karya para maestro dari Ita- 
lia. Tahun 1890-an, Italia sudah 
mendirikan sekolah anggar yang 
pertama di dunia. Dari Italia-lah 
tercipta berbagai aturan anggar 
yang dijadikan pedoman hingga. 
kini, 

Perancis termasuk negara 
yang berperan besar dalam per- 
kembangan anggar. Setelah Ita- 
lia, Perancis juga mendirikan se- 


ANGGAR 


kolah anggar. Karena itu, istilah 
dalam anggar kebanyakan me- 
makai bahasa Perancis, antara 
lain touch (menusuk), attack au 
Jer (menyerang senjata lawan), 
dan reparte6 (menusuk ber- 
ulang-ulang). 

Sebagai olahraga yang dipe- 
lopori bangsawan, anggar mem- 
pertahankan sopan santun ala 
ningrat Eropa. Para atlet sebe- 
lum dan sesudah bertanding 
wajib menghormat kepada la- 
wan, penonton, dan juri dengan 
cara teramat gagah: mengangkat 
pedang dan mendekatkan ga- 
gangnya ke wajah, 

Anggar sudah dipertanding- 
kan sejak olimpiade modern 
pertama di Athena, Yunani, 1896 
sampai London 2012 tanpa 
pernah absen, Italia adalah ne- 
gara yang paling banyak menang 
di cabang anggar olimpiade: 46 
kali, 

Meski lahir di Eropa, domi- 
nasi negara Eropa di anggar saat 
Olimpiade London sudah lemah, 
Italia si negara pentolan tetap 
juara umum dengan 3 emas, 2 
perak, dan 2 perunggu. Namun, 
negara-negara Asia menggeliat 
luar bi Korea Selatan berada 
di urutan kedua dengan 2 emas, 
1 perak, dan 3 perunggu, se- 
mentara China di bawahnya de- 


ngan 2 emas dan 1 perunggu. 


Serdadu KNIL 

Pada zaman kolonialisme Be- 
landa, anggar diperkenalkan pa- 
ra meneer anggota Koninklijk 
Nederlands Indische Leger 
(KNIL) atau tentara Kerajaan 
Hindia Belanda. Mereka sudah 
digojlok ilmu pedang sebagai sa- 
lah satu ilmu keprajuritan. 
Olahraga yang kental dengan 
aroma militer itu pun berkem- 
bang cepat. Anggar sudah di- 
perkenalkan sebagai cabang ek- 
shibisi di PON T Solo 1948. 

Kepala Bidang Pembinaan 
dan Prestasi Pengurus 
Besar Ikatan Anggar Seluruh In- 
donesia Khairuman menjel 
kan, serdadu KNIL yang seb: 
gian adalah orang Indonesia 
berjasa menyebarkan anggar ke 
seluruh Indonesia. Setelah In- 
donesia merdeka, anggar tetap 
menjadi keterampilan yang wa- 
jib dikuasai taruna Akademi Mi- 
liter. 

”Sampai 1970-an, taruna Aka- 
demi Militer wajib belajar ang- 
gar, Makanya dulu banyak atlet 
anggar yang anggota militer. Se- 
karang anggar bukan pelajaran 
wajib di Akademi Militer, me- 
lainkan pilihan,” katanya. 

Dank u meneer.... (WAD) 


Fisik dan Mental Pemain Terkuras 


NUSA DUA, KOMPAS — Fisik 
dan mental atlet anggar Indone- 
sia di final kelompok kadet (13-17 
tahun) nomor degen beregu putri 
terkur: tt melawan Hong- 
kong, Kamis (4/10). Tim "Merah 
Putih” menyerah 17-45. Tim ka- 
det Indonesia harus puas dengan 
raihan satu medali perak dari 
n Anggar Kadet dan Yu- 
2012 di Nusa 


ung di 
(landasan) kehormatan untuk la- 
ga final, tim Indonesia (Figaha 
Hawalin Muris, Khatrin Gea En- 
dar Megawati, dan Tirta 
Anggraini) sungguh — didikte 
Hongkong. Lawan tampil sangat 
tenang, Mereka menambah 
satu demi satu tanpa bala 
baliknya Indonesia sangat mu- 
dah terkena tusukan ataupun sa- 
betan pedang lawan. Semula In- 
donesia hanya tertinggal 3 angka 
dan masih bisa mengimbangi, 
tetapi lama-lama keteteran sam- 
pai 20 angka. Tidak mungkin lagi 
mengatasi ketertinggalan, 

Khatrin (47), sang kapten tim 
Merah Putih, mengatakan, saat 
melawan Hongkong, pikirannya 
menjadi buntu. "Mungkin karena 
melihat teman-teman kalah lebih 
dulu. Saya bingung mau berbuat 
” kata peraih perunggu di 
PON Riau itu. Setelah rekan-re- 
kannya banyak membuat kesa- 
lahan, Khatrin yang terkuat di 
tim harus menutup kebobolan. 

Menurut Khatrin, kondisi 
tegang membuat ia lambat 
memikirkan strategi. Hongkong 
unggul karena mereka dengan 
cepat memikirkan strategi ter- 
baik untuk menusuk atau me- 
nyabet lawan, 

Pelatih tim putri Perdian Tria- 
gi mengungkapkan, penampilan 
anak asuhnya menurun drastis 
karena merasa puas bisa menang 


Atlet anggar kelompok kadet (13-17 tahun), M 


KOMPAS/WISNU AJI DEWAHATA 


awati (kiri), 


bertanding melawan atlet Hongkong, Pui Yin Zinada Tam, pada laga 


final nomor degen beregu putri Ke 


aan Anggar Kadet dan Yunior 


Asia-Oceania 2012 di Nusa Dua, Bali, Kamis (4/10). Indonesia 


menyerah dari Hongkong, 17-45, 


Korea Selatan di semifinal. 
Semangat bertarung hilang. 
"Kondisi fisik sudah menurun 
saat final, Kalau fisik sudah me- 
nurun, mau ngapain saja berat," 


disi lelah dan jenuh. Khatrin dan 
Megawati, misalnya, baru saja 
bertanding dari PON Riau. 

Di semifinal, tim degen putri 
Indone menggulung Korsel 
melalui pertandingan dramatis, 
Atlet dari kedua kubu menge- 
luarkan kemampuan terbaik. In- 
donesia yang sempat tertinggal 


dan mendapat perak, 


angka bi 
kedudukan 
40-40, 41-41, dan 4: 

Ketika kedudukan 42-42, wak- 
tu habis, Wasit memberikan tam- 
bahan waktu 1 menit. 


mengejar 
cimbang 


pemenang meski waktu 1 menit 
belum habis. Indonesia meraih 
satu angka dalam we 


a, pada babak 
lapan besar, tim degen putri In- 
donesia menyikat tim Iran 45-36. 
Sementara tim kadet Indones 
lainnya, yaitu floret putra, kalah 
dari Singapura, 35-45. (WAD) 


Victoria Azarenka dari Belarus melayangkan servis s 
ijing, Kamis (4/10). Azarenka menang 6-3, 6-3. 


China Terbuka di Bei 


ARP/MARK RALSTON 


aat menghadapi putri Rusia, Elena Vesnina, pada putaran ketiga turnamen tenis 


Zhang dan Li Na Lolos 


Tiga Unggulan Utama Putri Melaju ke Delapan Besar 


BEIJING, KAMIS — Ze Zhang dan Li Na menjadi 
wakil China di nomor tunggal pada babak perempat 
final turnamen China Terbuka. Zhang menjadi 
harapan China di tunggal putra setelah mampu 
menyingkirkan unggulan kelima Richard Gasguet 
(Perancis), 6-4, 3-6, 6-4, Kamis (4/10). 


Sementara Li Na 


kan kematangannya « 


tenis putri papan a' 
telah mampu men 
senega 
pert 


7:6 (HD. 

Zhang tak bi 
kan kegembiraann 
bermain tanpa 
ngat rileks, jadi 
bermain sebai 
pel 
ya, 


anya, Peng Shuai, dalam resi 
ungan yang sangat ketat 
sekaligus menegangkan, 4-6, 6-2, Di 


a menyembunyi- 
"E 


mungkin dengan 
ampilan paling istimewa sa- 
ujar Zhang yang berpe 
kat ke-165 dunia, sedangkan G 


membukti- 


guet berperingkat ke-14 dunia. 
Gasguet mengakui dia mem- 
at banyak kesalahan buruk. 
ia berbakat. Dia bermain ag- 
dan cepat. Pada akhirnya dia 
bermain lebih baik daripada saya. 
layak dengan kemenangan 
itu,” tutur petenis yang baru me- 
menangi Thailand Terbuka, pe- 
ini kan lalu, itu. 
takut. Di delapan besar, Zhan 
berusaha — berhadapan dengan peteni 


ras 


an 
Jer- 


man, Florian Mayer, yang juga 
dipaksa bermain tiga set oleh 


ng- petenis wild card Mai 
$- — (Romania), 3-6, 6-3, 6-2. 


18 Copil 


Selain Zhang dan Mayer, ung- 
gulan pertama Novak Djokovic 
(Serbia) dan Mikhail Youzhny 
(Rusia) pun melaju ke perempat 
final. 


Tiga besar melaju 


Di tunggal putri 
utama berhasil lol 
final, 


tiga unggulan 
c perempat 


Radwan: 
Azaren! 
mampu mer 


i Elena Ves 
itu tampil 
anggul 6-3, 6-3 
sembilan kali membuat 
kesalahan servis ganda. 
Menghadapi Vesnina yang 
memiliki pukulan-pukulan base- 
line dan groundstrokt 
petenis putri nomor 
itu dipaksa mengerahkan sege- 
nap kemampuannya. Dengan 
emosi yang lebih terkendali, Aza- 
renka mampu mengatasi tekan- 


an-tekanan Vesnina, 

Sementara Sharapova tanpa 
kesulitan menemukan kembali 
irama permainannya, kemarin, 
saat menghadapi Polona Hercog 
(Slowakia). Unggulan kedua itu 
tampil meyakinkan, 6-0, 6-2. 
liknya Caroline Woz- 
niacki benar-benar kesulitan un- 
tuk mendapatkan kembali per- 
aiknya setelah kehi- 
langan posisinya sebagai petenis 
nomor satu dunia. Petenis Den- 
mark itu, kemarin, tersingkir | 
da putaran ketiga China Terbuka 
setelah dikalahkan Angeligue 
Kerber (Jerman), 1-6, 6-2, 4-6. 

Partai Li Na melawan Peng 
Shuai berjalan sangat ketat. Ke- 
dua petenis beradu kekuatan pu- 
kulan dan pukulan-pukulan bas 
line, Namun, kondisi fisik Li Na 
yang lebih segar sangat memban- 
tunya memenangi pertandingan 
melawan Peng Shuai. 

(AP/AFP/OKI) 


Date: 
Loan No and Title: 
Package No and Tie: 


Deadline for Bid 
Submission 


05 October 2012 


the ADB wil govern the bidding process, 


The Government of Republic of Indonesia 
PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang 


Invitation for Bids 


'ADB-2619 INO Java Bali Electricity Distibution Performance Improvement Project 
Package P6 : Supply and Instalation of Distibution Material and Eguipment for DKI Jakarta Region 
127 November 2012 


1. The Republic of Indonesia (GOI) has received a loan from the Asian Development Bank In towards the cost of the Java Bali Electricity 
Distribution Performance Improvement Project. Itis Intended that part of this Ioan will be used for payments under the contract named above. 
The contracts will be jointiy financed by the ADB and the Agence Francaise de Developpement (AFD). The eligibilty rules and procedures of 


12. The PT, Perusahaan Listrik Negara (Persero) (the Employer) now invites sealed bids from eligible bidders for the supply of egulpment and 
Instalation, testing and commissioning of Distribution lines as follows: 


THE MOST PRESTIGIOUS ADDRESS IN BOGOR 
TERDEPAN DIKOTA BOGOR 


3 km of UJG Cable NA2XSEYBY 12/20 KV, 3 x300 mm2 
17 kmc of U/G Cable NA2XSEYBY 12/20 kV, 3 x 240 mm2. 
106 kmc of 20 KV OMH Lines AAACS 3x 150 mm2 

5 -units of Pole Mounted Distribution Substation 3ph 250 KVA 
145 Untis of Pole Mounted Distribution Substation 3ph 400 KVA. 
13 'units of Compact Distribution Substatlon 3ph 400 kVA. 

4 nits of Concrete Distribution Substation 3ph 400 KVA, 

2 “units of Concrete Distribution Substation 3ph 630 KVA. 

120 ikmc.of LV OIH Cable Line NFA2X-T 370 mmdt 1x50 mm3 


AKSES dari TOL 
ke- 


Masuk 
DANAU BOGOR RAYA 
PINTU TOL BOGOR 
Exit Sukaraja-tanah Baru 


? Kaum edan KPR 1 1, untu produk Bogor Raya 


3. International Compottive Bidding (ICB) wil be conducted In accordance wilh ADB's Single stage: Two Envelope bidding procedure, and is 
open toal bidders Irom elgibla source of ADB member countrles as defined In the ADB Guidelines, 
4. Intorested eigible Bidders may obtainturiher information from and inspect Ihe Bidding Documents at the ofice of: 


PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang 

(Chainman of Procurement Committee 

JI. MAR. Rais No. 1 

Jakarta 10110 - INDONESIA 

Telephone: (62-21) 3455000, 3454000, 3846515 — Facsimile : (62-21) 3502082 -Sport Club 

5. The bidding documents may be obtained In hard copy in person irom the above address by the prospective bidders themselves or their 
authorizod representatives, or upon Specfc reguest wil be santo the prospectve bidders Ihrough courer services, upon payment of non- 
refundabie fee of IDR of IDR 5,000,000.- or in a convertibe currency. Payment for specific reguest may be made through cash against which 
areceipt wil be issued, or through bank transfer to the following bank account is Bank Bukopin No.101-6293-019 an PT PLN (Persero) 
Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang, 

6. The provisions In the Instucton to Bidders and In ihe General Conditions of Contractara the provisions of the Asian Development Bank: 
Standard Bidding Documents (September 2010): the Procurement of Works-Small Contracts (SBD Works-Smal). 

7. Pre-bid Conference wil be held on 30 October 2012 at PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Office at 
Jl. MIR Rais No.1 Jakarta. 

4. Bidders shall submit their bid In sealed envelopes and ceariy marked "Bid for Package 6 : Supply and Instalitton of Distribution Material and 
Eguipment for DKI Jakarta Region to the address above not late ihan 27 November 2012 at 10.00 2.5. WIST, together with Bid Securty of an 
mount as indicated In bidding document. Late bids wil be rjected, 

9 Bids wil be opened on 27 November 2012 at 10.10 a.m. WIST at he address above in the presence of the Bidders representatives who 
chosen to attend, 

10, The Employer wil notbe responsiba for cost or expenses incurred by bidders In connecdion with he preparation or delivery of bids. 


DISKON 
PENJUALAN 
PERDANA 


Oo" 


4“ Khns 10 pembeli pertama produk Boger Raya Residence. 


www.bogorraya.co.id 


Kantor Pemasaran : 


(GRaya Sezig36 1000 


(BOGOR LAKESIDE) 


GRIYA SOKA BOGOR RAYA 
KEMANG REGENCY 
PADJADJARAN REGENCY 
BOGOR RAYA RESIDENCE 


0251 827 0808 
0251 831 8026 
0251 834 8555 
0251 755 7577 


BOGOR 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, JUMAT, 5 OKTOBER 2012 


OLAHRAGA 


DATA DA AGENDA Antotadhi - Malaga 0-3 TENIS Zhang Ze (Chn)-Richard Gasguet (Pra) 6- Jai Lain (menikah Agustus 1995) z Jane sea 210) 
lasemen 4,326, 6:4 nak: Gina Maria, Mick lasil musim lomba: 

ii - Malaga 220 0 60 6 CHINA TERBUKA Jumlah lomba F1: 302 Juara dunia (1994, 1995, 2000, 2001, 

SEPAK BOLA DinamoZagreb ”— 20 02 040 Ma TTT 2 Pa 1 (2 
5 BALAP MOBIL Kemenangan: 91 2002, 2003, 2004) 

LIGA CHAMPIONS Grup B Anderlecht 2011 031 Kamis 10) Podium: 155 Runner-up (1998, 2006) 

Schalke - Montpelter 27 ZenitStPetersburg 2 0 0 2 2-6 0 putri, putaran ke-3 Prof Pole position: 69 Peringkat ke-3 (1992, 1996, 2005) 
Rabu GAM —- - Oiympiacos 3-1 ar Maria Sharapova (Rus)-Polona Hercog Michael Schumacher Fastest laps: 77: Peringkat ke-4 (1993) 
KUA - semen aa —— So6162 Lahir: Huerth-Hermuelheim, Jerman,3 — Poln 2012: 43 Peringkat ke-5 (1999) 
Sae er NA Nana, Mande irDARUnIT Yi tora Arr GD EENA VESTna Januari 1969 Poin total: 1.560 Peringkat ke-8 (2011) 
— Z 2 Montpeller Fe 1 asma (Rus) 6-3, 6-3 Tinggi: 174 sentimater Debut GP: 1991, Belia, tim Jordan Peringkat ke-9 (2010) 
KR Olympi 7002 250 Real Madrid 7200736 Bobot: 75 kilogram Peringkat ke-12 (1991) 
Tan 7200 306 Tee Borussia Dortmund 21 1 0 Z1 4 Putra, putaran ke-2 Tim: Mercedes-AMG Kemenangan terakhir: China 2006 Rekor: 7 kali juara dunia, 13 kali juara di 
Paris Saint-Germain 2 1 0 1 42 3 GrupC Manchester Cit) 2011341 Mikhail Youzhny (Rus)-Kevin Anderson — Nomor kendaraan: 7 Tim: Jordan (1991), Benetton (1991- satu musim (2004), 17 kali naik 
Dynamo Kiev 2101343 Zenit - AC Milan 23 Ajax 2002150 (Afsel)6-3,6:3 Situs: wwwmichael-schumacher.de 1995), Ferrari (1996-2006), podium di 17 lomba (2002) 


Sensasi Malaga di 
Belantara Eropa 


Debutan, Dua Kali Menang dengan Skor 3-0 


BRUSSELS, KAMIS — "Selamat datang di kelom- 
pok elite sepak bola,” kata Pelatih Anderlecht John 
van den Brom memberikan selamat kepada Malaga 
yang melibas timnya, 3-0, di Grup C Liga Champi- 
ons, Rabu (3/10). Dari perolehan poin dan gol hingga 
laga kedua, Malaga mencatat hasil terbaik. 


Itulah sen: 
ga Spanyol yang awal musim ini 
sempat limbung, kesulitan mem- 
yar gaji pemain hingga bebe- 
rapa bintangnya memilih heng- 
kang, dan dirumorkan akan di- 
jual pemiliknya, Sheikh Abdullah 
bin Nassar al-Thani dari Gatar, 

Tandang ke Anderlecht di Sta- 
dion Constant Vanden Stock, 
Br , Bi tim asuhan Ma- 
nuel Pellegrini itu memetik ke- 
menangan meyakinkan lewat 
dua gol sensasional Eliseu men- 
jelang turun minum dan menit 
ke-64 plus gol penalti Joaguin. 

Itu kemenangan kedua Malaga 
dalam musim debut mereka di 
Liga Champions. Dua pekan lalu 
di kandang, mereka menghajar 
Liga Rusia, Zenit St Pe- 
burg, dengan skor sar 0. 

Malaga memimpin klasemen 
sementara Grup C dengan skor 
sempurna, yakni enam poin, dan 
belum kemasukan gol. Mereka 
mengungguli juara Eropa tujuh 
kali, AC Milan, yang menang 3-2 
di kandang Zenit berkat gol bu- 
nuh diri bek Tomas Hubocan. 

Hingga laga kedua, beberapa 


tim lain yang mencatat enam 
poin adalah Porto (Grup A), Ar- 
senal (B), Real Madrid (D), BATE, 
Borisov (F), Barcelona (G), dan 
Manchester United (ED. 

Porto memukul Pa 


main, 1-0, lewat gol James Rodri- 
Arsenal 


guez pada menit ke-83 
melibas Olympiac 
Gervinho (42), Lukas Podolski 
(56), dan Aaron Ramsey (904). 
Madrid melindas Ajax lewat hat- 
trick Cristiano Ronaldo (42', 79', 
8Y) dan Karim Benzema (48). 
BATE, Barca, dan MU memetik 
kemenangan kedua, Selasa lalu. 


Bukan hasil sulap 

Namun, dibandingkan tim-tim 
peraih enam poin lain, Malaga 
paling menawan. Produktivitas 
mereka dalam mencetak enam 
gol diimbangi kokohnya lini per- 
tahanan yang belum kebobolan. 
Porto juga belum kebobolan gol, 
tetapi baru mengoleksi tiga gol. 

“Ini bukan hasil sulap, Ini hasil 
kerja keras, kompromi, dan di- 
dukung suporter kami 
Pellegrini. "Kami mempertahan- 
kan pendekatan yang bagus ma- 


lam ini. Kami bet di level 
cukup tinggi sebagai tim, ber- 
main kolektif, bukan bermain in- 
dividual." 

Dari permainan yang mereka 
perlihatkan saat melibas Ander- 
lecht, pemain Malaga tidak hanya 
bagus secara kolektif, Skill in- 
dividu pemain mereka juga man- 
tap. Dua gol Eliseu, gelandang 
| Portugal, berbicara tentang 
awaian tersebut. 

Gol pertamanya saat injury 
lime babak pertama dia ceplos- 
kan dengan tendangan kaki kiri 
dari jarak 20 meter. Gol kedua- 
nya, menit ke-64, sangat artistik. 
Begitu mendapat umpan tero- 
bosan dan tinggal berhadapan 
dengan kiper, dia mencungkil bo- 
la dengan kaki kiri, menghasilkan 
bola melengkung dan bergulir 
perlahan menembus gawany 

"Enam poin dari enam laga itu 
signifikan, tetapi ini belum pasti 
karena secepat Anda mengolel 
poin di penyisihan grup, secepat 
itu pula Anda bisa kehilangan 
poin," kata Pellegrini, 

Benar, terlalu prematur me- 
nyimpulkan dua penampilan se- 
bagai sebuah sukses. Laga kan- 
dang lawan AC Milan, 24 Oktober 


mendatang, bisa jadi tolok ukur 
sesungguhnya. Namun, dua laga 


itu plus penampilan impresif de- 
ngan menempati urutan ketiga 
klasemen Liga Spanyol di bawah 
Barcelona dan Real Madrid men- 
jadi sinyal berakhirnya krisis di 
Malaga. (AP/AFP/REUN M) 


Gelandang Malaga asal Portugal, Bliseu (kiri), merayakan golnya 
RSC Anderlecht, pada laga Grup C Liga 
ion Constant Vanden Stock, Brussels, Belgia, 


ke gawang klub Belgi. 


Champions di St: 


APPAIOHN TRYS 


Kamis (4/10) dini hari WIB, Malaga menang 3-0. 


iano Ronaldo kembali 
(Gsomun Suasana hati- 
nya mulai ceria setelah 
sempat mengaku sedih di Real 
Madrid awal bulan lalu, Kese- 
dihan 
lahan ter 
publik s 


ng dengan ketajam- 
annya mencetak gol. 

Dua kali hattrick dalam em- 
pat hari, Ronaldo pun kembali 
menjadi sorotan dalam sudut 
pandang yang positif. Ta mem- 
bawa Real Madrid dalam jalur 


perburuan juara setelah mence- 
tak tiga gol saat menundukkan 
Deportivo La Coruna di La Liga 
dan Ajax Amsterdam di penyi- 
sihan Grup D Liga Champions, 
Kamis (4/10) dini hari WIB. 
Sayap serang yang bersinar 
sejak di Sporting Lisbon itu se- 
pertinya telah menemukan 
kembali sahabat sejati yang se- 
lalu memberikan kebahagiaan 
dalam hidupny: ak bola. Ya, 


bola sudah menjadi sumber ke- 
bahagiaan hidup Ronaldo sejak 
mz at dia menggocek 
bo nan Madeira, pulau 


kecil di tepi Samudra Atlantik. 
Di pulau yang berjarak se- 
kitar 680 kilometer dari Lisa- 
bon, ibu kota Portugal, itulah 
Ronaldo kecil menemukan sa- 
epak bola. Ta 
tidak pernah lepas dari bola. 
Mainan lain tidak menarik bagi 
anak keempat | 
Dolores dos Santc 
nis Aveiro itu, 
pernah memberi dia mobil-mo- 
bilan. Saya berpikir itu akan 
membuat dia sibuk,” ujar ayah 
baptis Ronaldo, Fernao Sousa. 
"Ternyata, dia lebih suka ber- 


CRISTIANO RONALDO 


Badai dari Madeira 
Kembali Menderu 


main bola. Dia tidur bersama 
bolanya, tak pernah lepas. Ke 
mana pun dia pergi, bola 
bersamanya,” kenang Sousa 
lam buku Ronaldo: The Obs 
sion for Perfection. 

Bocah dari Madeira itu kini 
telah menjadi megabintang se- 
pak bola dunia, Ta berkelana 
menaklukkan dunia, meninggal- 
kan rumah masa kecilnya di 
Madecira yang bocor di sana-sini 
saat musim badai, 

Justru kini Ronaldo-lah yang 
menjadi badai bagi lawan-la- 
wannya, Insting tajam mence 
gol telah mengantarnya menj 
pahlawan Manchester United 
dan kini ikon Real Madrid. 

Musim lalu pemain bergaji 
Rp 837 juta per hari itu men- 
cetak 46 gol di La Liga dan 
mengantar Madrid kembali 
menjuarai Liga Spanyol setelah 
2007-2008. Musim ini, Ronaldo 
kembali mengejar prestasi ber- 
sama Madrid, Ia mulai mene- 
mukan permainan terbaiknya 
dengan mencetak 12 gol da 


rupakan hattrick pertamanya di 
Liga Champions. Ronaldo kini 
mengoleksi 42 gol dalam 82 
pertandingan di kompetisi elite 
klub-klub Eropa. "Tni laga yang 
sangat sempurna dan penting 
untuk mendongkrak kepercaya- 
an diri menjelang pertandingan 
berikutnya," ujar Ronaldo, 
Momentum ini menjadi mo- 
dal penting bagi Ronaldo untuk 
memimpin Madrid dalam laga 
panas melawan Barcelona di 
Nou Camp, Senin pekan depan. 
(REUTERS/ANG) 


Ps : z 
- Setiap pembelanjaan Rp250,000,- ( berlaku kelipatan ) akan mendapatkan 1 stamp 
- Setiap pembelian produk sponsor Platinum akan mendapatkan tambahan 1 stamp 


- Perlode Pengumpulan Stamp: 1 Oktober s.d 31 Desember 2012 
- Periode Pengumpulan Stamp: 1 Oktober s.d 6 Januari 2013 


- Promo Khusus Member 


“ 


No-405, Bal Te 


MITRA1O EXPRESS: atm 


Panasonic cwo 


ideas (or ite 


Uricon 


Closet OD1 
Wato 
Ciose Couple Toilet 


Rp2.677.500, N 


m 1.380.800. ISS 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


1 TOTO Dana PHILIPS 


apliety 


"Tu 


DAPATKAN DISKON KHUSUS REGISTRASI MEMBER SELAMA PROMO Rp.20.000, 


“, 


siacere PMB win cas SA... Ondvino (EK memersi (A Anam CD 9 LN 


Diskon promo/ 


nippon Rinnai 
PAINT SHIMIZU 


Made in Switzerland 


2 FI uas arKia 


Shower Screen 
Harga mulas 


An 999.974, 


ja IEx, God. Ran 


'@ Grand Cakung, Ujang 


7153 
ui 


Paket Pisa 
Diskon Member 396/ Wetorinon 


13651100 


Fu automate 


PERMARKET BAHAN BANGUNAN 


engkap sa & Nyaman 


Terimakasih kepada seluruh Supplier atas dukungannya pada promo ini 


on 


(NORMAL Rp.100.000. 


Hanya dengan minimum belanja 3jt 


Periode s.d. 31 Oktober 2012 


PermataBani 


Menyatu ltah teratas 


4, 
9 


KERAP ox PA TT KE aa 
He Dal waxgo ACME t.dy Yale (SJ Avsacan IR jos Ak “Perae 9. Eftenza BMASPION GROUP 


PHILIPS 


PM tomous 


amp & rerogs 


simply " 


U2 cRntis 


Philips Essontial 


Lari 


KOMPAS, JUMAT, 5 OKTOBER 2012 


CAMERON DIAZ 


Belum Tertarik 
Menikah 


ktris Cameron Diaz se- 

pertinya tidak tertarik un- 

tuk menikah walau kini 

usianya sudah menginjak 

40 tahun. "Menikah bu- 
kan hal yang menarik. Saya tentu 
juga tidak menginginkan itu ketika 
berusia 20 atau 30 tahun,” ujarnya 
kepada majalah Esguire. 


Bintang Charlie's Angels ini merasa 
baik-baik saja di usianya sekarang. Dia 
merasa mandiri dan bahagia saat ini 
dibandingkan sebelum-sebelumnya. 
Namun, itu bukan berarti Diaz tidak 
tertarik untuk memiliki anak-anak. 
Ia tidak menentang adopsi jika 
jalan hidup menggariskan. 

Ta pun cukup percaya diri 
bahwa dirinya juga akan mam- 
pu menjadi orangtua di kemu- 
dian hari. Aktris berambut pirang 
ini pernah menjalin hubungan de- 
ngan beberapa pria, seperti penya- 
nyi Justin Timberlake dan bintang 
bisbol Alex Rodriguez, tetapi hu- 
bungan mereka kandas, 

Diaz mengaku bisa "berdamai" 
dengan kondisinya saat ini. "Ber- 
damai dengan yang dimiliki adalah 
lebih baik daripada mendapatkan 
semua hal tapi tidak bisa berdamai 
dengan semua hal tersebut,” ujar- 
nya. 

Rencana para aktris untuk me- 
nikah dan memiliki anak, dalam 
beberapa hal, dapat dipengaruhi 
oleh sahabat karib mereka. Di- 
az bersahabat karib dengan 
Drew Barrymore, yang pe- 
kan lalu melahirkan seo- 
rang bayi perempuan ber- 
nama Olive. Mungkin saja 
Diaz ketularan, 

(WENN.COM/PRA) 


NAM 


TRIBUN JAKARTA /JEPRIMA 


NINA TAMAM 


Wajah ” Ndeso” 


ajah khas penyanyi Nina Tamam (37) 
1 A ) pernah membuat ia tak bisa bermain di 
film tertentu. Perempuan kelahiran Su- 
rabaya itu senang berakting. Tak segan ia minta 
Si zinkannya ikut cas- 
ling peran di film layar lebar. 
Di film berjudul Arisan 2, misalnya. "Aku 
minta diajak main, tapi wajahku tidak cocok 
untuk karakter di film itu. Wajahku kan 
ndeso ha-ha-ha..” ujarnya, beberapa waktu 
lalu. 

Namun, istri Erikar Lebang ini tak berkecil 
hati. Ta terus berusaha ikut berakting di teater, 
film layar lebar, dan sinetron. Ta kemudian 
bermain di film berjudul Cita-citaku Setinggi 
Tanah karya sutradara Eugene Panji yang akan 
diputar di bioskop mulai 11 Oktober nanti. 

"Film itu sebenarnya mulai digarap dua tahun 
lalu, tetapi tertunda karena 
tempat shooting di Mun- 
tilan, Jawa Tengah, rusak 
kena letusan Gunung Me- 
rapi,” tutur mantan per- 
sonel grup Warna terse- 
but. 

Nina tak hanya senang 
berakting di sana, tetapi 
juga ikut — membantu 
anak-anak penderita kan- 
ker, "Eugene dari awal berniat menyumbangkan 
semua pendapatan pemutaran film bagi anak pen- 
derita kanker lewat Yayasan Kasih Anak Kanker 
Indonesia, Itu sebabnya beberapa pemain di film 
tersebut bersedia tak dibayar,” ujar Nina. (ERD 


ARI PRAMUNDITO 


Tidak Terduga 


engalaman tak terduga dialami musisi 
Ari Pramundito (30) saat manggung di 
Solo City Jazz, akhir bulan lalu. Penam- 
pilan yang dibayangkan akan buruk ternyata 
membawa hasil yang baik. 

Pemilik album FI Do ini sempat kebi- 
ngungan saat panitia tidak menyediakan band 
yang akan mengiringi penampilannya. "Sebe- 
lumnya dijanjikan akan diiringi oleh band dari 
Jakarta, ternyata tidak jadi. Dijanjikan band 
lokal, tetapi ditunggu-tunggu tidak muncul, 
Jadi, saya berinisiatif mencari pengiring lain- 
nya,” ungkap Ai 

Untung saja, dalam perjalanan dari Jakarta 
ke Solo, Ari sempat bertemu dengan Riyandi 
Andaputra, drummer band Emerald. Dia pun 
meminta tolong Yandi untuk jamming di 
panggung. "Agak aneh juga kalau jamming 
antara drum dan gitar karena biasanya gitar 
dan bas. Akhirnya, kami latihan di hotel, Yandi 
tepuk-tepuk guling,” cerita Ari sambil ter- 
tawa. 

Dengan kepercayaan diri penuh, Ari dan 
Yandi naik panggung. "Syukurlah, penonton 
senang banget dengan penampilan kami. Saya 
sampai turun ke panggungsupaya mereka bisa 
ikut bernyanyi,” ungkap Ari. 

Akhirnya, Ari dan Yandi pun sukses me- 
nampilkan tiga lagu, "Exhale (Shoop Shoop)" 
milik Whitney Houston, "Dicintai tuk Disa- 
kiti”, dan "Aku Men- 
intaimu”, Bahkan, 
sambutan — hangat 
juga disampaikan 
penggemar Ari le- 
wat Twitter. "Kami 
mengantisipasi 

masalah dengan 
a yang seru,” 
ujarnya. (SIE) 


KOMPAS /DAHLIA IRAWATI 


KOMPAS/KRIS HAZIANTO MADA 


MUHAMMAD SANI 
Cari yang Sejuk 


Muhammad Sani (70) sudah be- 

berapa hari serak. Seharusnya, ia 
mengurangi bicara agar tenggorokan- 
nya tidak bekerja berat. Namun, tu- 
gasnya tidak memungkinkan pria ke- 
lahiran Karimun itu hemat bicara. 

Ta harus memberi sambutan di ber- 
bagai acara, bercakaj p dengan 
warga. Suami Aisyah Sani itu masih 
harus memberikan keterangan kepada 
jurnalis yang menantinya di sejumlah 
kesempatan. "Obat yang dicari ada di 
tangan wartawan. Obatnya yang se- 
juk-sejuk,” ujar kakek lima cucu itu. 

Bukankah orang sedang s: 
gorokan seharusnya mencari yang ha- 
ngat dan hemat bicara? Rupanya, ayah 
tiga anak itu tidak sedang membahas 
makanan dan minuman, "Kalau baca 
berita sejuk soal Kepri, sakit apa pun 
bisa sembuh," ujarnya 

Sani mengatakan, dia tidak bermak- 
sud mengintervensi media massa. Na- 
mun, ia kerap bingung saat mengikuti 
berita. "Kejadian buruk diulang-ulang 
terus beritanya. Padahal, kejadiannya 
sudah lama lewat, Kalau kejadian bagus, 
muncul sekali saja. Kecil pula di be- 
lakang” tuturnya, 
daerah yang agresif menarik 
Sani memang berkepentingan 
ga Kepri tetap sedap di mata dan 
telinga calon investor. Jangan sa 
investor batal datang gara-ga 


Gia Gubernur Kepulauan Riau 


buat kabar soal Kepri biar investor tak 
takut datang,” tuturnya. (RA? 


" - 


" A Pa Sa 


PT. SURYA 


220 “winda 


BAHANA MAHKOTA 


Dealer Suzuki Mobil Wilayah Nusa Tenggara Timur 


Way of Life! 


$suzUKI 


Sole Agent : PT SUZUKI INDOMOBIL MOTOR 
Sole Distributor: PT SUZUKI INDOMOBIL SALES 


SBM Oeba 


Outlet 3S (Sales, Service, Sparepart) 
Jl. Timor Raya No. 1 Kupang Telp. (0380) 831835 


Siap melayani Anda di daerah Kupang dan sekitarnya dengan Pelayanan 3S kami yang didukung oleh tenaga-tenaga profesional 


ir PT RESTU MAHKOTA KARYA PT UNITED MOTORS CENTRE PT ANUGRAH MOBIL UTAMA PT UNITED INDOBALI PT ARMADA BANDA JAYA PT MEGAH PUTRA SEJAHTERA 

Sales, Service, Sparepart JAKARTA SUMBAYA TAKARTA 2 BANDAAGEN MAKASSAR ) 

PT BUANA INDOMOBIL TRADA 
( PONDOKINDAH, PULOGADUNG, PANTAI INDAH KAPUK, SUNTER, DEWI SARTIKA, | PT BYPASSINDO JAYAINDAH PT SUMBER BARU ANEKA MOBIL PT BUANA ALEXANDER TRADA SUN PT SUNMOTOR BUANA TRADA PT JAGORAWI MOTOR ) 

aa ai INGAT SAAT Gerak SAAT DARA SANGKA BELITUNG 
| PT CITRA ASRI BUANA PT HANDIJAYA BUANA TRADA PT SINAR GALESONG PRIMA PT INDOMOBIL MULTI TRADA. PT DWI PERKASA MOBILTAMA PT DUTA CENDANA ADIMANDIRI (PT KEBAYORAN JAYA INDAH UTAMA) 
| PT SUMBERBARU SENTRAL MOBIL | (PT ARMADA PERKASA MOBILINDO) ( PT CINTA DAMAI PUTRA BAHAGIA PT SUNMOTOR INDOSENTRA TRADA PT SUMBER BARU ANEKA MOTOR PT SOLO INDONESIA UTAMA PT NUSANTARA JAYA SENTOSA PT MITRA MEGAH PROFITAMAS 
INGAT AKAN Gneaon nana OGrAKARTA toto TANDUNG Bam 
| PT NUSA SARANA CITRA BAKTI PT KANGAROO MOTOR MANDIRI PT JAYA INDAH MOTOR PT RODAMAS MAKMUR MOTOR PT ELANG PERKASA MOTOR PT BUANAMOBIL SENTRAL TRADA PT PERSADA LAMPUNG RAYA PT TRIDHARMA ADIGRAHA 
| PT MEGAH PUTRA KENDARI ) PT PATRAKO MOTOR ABADI ) PT ARISTA JAYA ABADI PT ARINDO GEDONG JEMBAR PT GRAHA MOTOR ABADI PT NENGGAPRATAMA INTERNUSA PT MITRA PUTRA PROFITAMAS PT SAMEKARINDO INDAH 
PT BUANA INDOMOBIL TRADA PT TRANS SUMATERA AGUNG PT SURYA MEGAH KENCANA PT SURYA MEGAH KENCANA UTAMA. PT CAKRA MOBILINDO CV DAYA MOTOR 
Sunan Medan PAPUA PAPUA BAKAT toweor PONTIANAK 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


33 


KOMPAS JUMAT, 5 OKTOBER 2012 F OKUS 
Langkah Tegap Pengibar 


Demi Minyak, Gas Alam, dan da 
Keamanan Energi Masa Depan usu Uu Bendera Merah Putih nas 


Saatnya Musisi 
Indonesia Berpesta ha.sc 


NASIONALISME ASIA 


Berebut Pulau 
Tak Berpenghuni 


Situasinya mirip Perang Malvinas tahun 1982 antara Inggris 
dan Argentina. Konflik terbuka dengan ”casus belli” pulau kecil 
menyangkut klaim tumpang tindih kedaulatan. Pertikaian 
China-Jepang atas Kepulauan Senkaku yang disebut Beijing 
sebagai Diaoyu juga menyangkut klaim kedaulatan bercampur 


dengan simbol nasionalisme, 


Oleh RENE L PATTIRADJAWANE 


nggris yang mendu- 

duki pulau dengan na- 

ma Falkland ketika itu, 

harus berhadapan de- 

ngan Argentina yang 
berada di ambang keruntuhan ekonomi, 
mengklaim Malvinas seperti halnya 
na sebagai simbol penghinaan nasional 
yang mundur sampai ke abad ke-19, 
Inggris-Argentina terletak di ujung bu- 
mi, China-Jepang adalah negara ber- 
tetangga. 

Sengketa kedaulatan di Kepulauan 
Senkaku yang terdiri dari lima pulau 
kecil juga diklaim oleh Taiwan. Me- 
nyebutnya sebagai Dafoyutai, Taiwan 
sebenarnya tidak memiliki patokan po- 
litik internasional yang jelas atas klaim 
tersebut, termasuk di Laut China Se- 
latan, hanya membonceng kebijakan 
yang ditempuh RRC. 

Ekonomi Inggris jauh lebih besar di- 
bandingkan dengan Argentina, sedang- 
kan China belum lama berhasil meng- 
geser kedudukan Jepang sebagai ke- 
kuatan ekonomi kedua terbesar di dunia 
setelah AS. 

Akhir Perang Malvinas mengukuhkan 
kedaulatan pulau yang terletak 12.800 
kilometer dari London ini seb: ke- 
daulatan Inggris. Nasib Kepulauan Sen- 
kaku masih belum jelas dan ketegangan 
pun belum mereda, 

Selama 67 tahun sejak berakhirnya 
Perang Dunia TI, tidak ada sebutir peluru 


pun yang keluar dari laras tentara Je- 
pang yang disebut sebagai Pasukan Bela 
Diri dengan anggaran pertahanan yang 
tidak pernah mencapai satu persen dari 
PDB. Sebaliknya, China adalah kekuatan 
militer raksasa untuk ukuran Asia, de- 
ngan anggaran militer dua kali lipat dari 
Jepang serta memiliki persenjataan 
nuklir, 


Nasionalisme 

Banyak pertanyaan yang muncul aki- 
bat pertikaian di Laut China Timur 
antara kedua raksasa ekonomi dunia ini, 
Mengapa di antara kedua negara yang 
mengklaim ini tidak mengorbankan saja 
pulau-pulau kosong itu atau membagi 
klaim tersebut? Berbagai dokumen masa 
lalu yang dimiliki China dan Jepang 
memang berusaha menarik dan me- 
nempatkan klaim atas Senkaku/Diaoyu 
tersebut. 

Mungkin jawabannya ada pada per- 
soalan politik menyangkut nasionalisme 
negara bercampur bias budaya di antara 
keduanya, kenangan masa perang yang 
sudah lewat, disertai anggapan ketidak- 
adilan yang ada di antara keduanya. 
Kalau ini persoalannya, mengapa pe- 
merintah yang mengklaim tidak meng- 
ambil tindakan militer unilateral untuk 
menyelesaikan persoalan klaim yang di- 
perebutkan? 

Persaingan klaim China dan Jepang 
dimulai dengan penafsiran sejarah yang 


berbeda di ma masing pihak. Klaim 
berdasarkan ini sejarah dila- 
kukan China juga di Laut China Selatan 
dengan klaim tumpang tindih kedau- 
latan terhadap Vietnam, Filipina, Bru- 
nei, dan Malaysia. Dan China selalu 
menolak untuk menyelesaikannya me- 
lalui pengadilan tribunal dan hukum 
internasional, 

China dan Taiwan berargumentasi 
dokumen-dokumen sejarah menunjuk- 
kan sebenarnya Kepulauan Senkaku 
adalah bagian dari Taiwan. Taiwan sen- 
diri diklaim China sebagai bagian dari 
wilayah kedaulatannya setelah pengu- 
saha nasionalis Kuomintang (Partai Na- 
sionalis China) dikalahkan kaum ko- 
munis dan melarikan diri ke Pulau Tai- 
wan pada 1949, 

China menganggap Jepan ra ile- 
gal menduduki dan menguasai Kepu- 
lauan Senkaku berdasarkan perjanjian 
akibat perang Jepang-China 1894-1895. 
Maka, Senkaku menjadi bagian gelap 
dalam sejarah penghinaan negara 
terhadap China yang menderita di a. 
wah penindasan kekuatan asing pada 
abad ke-19 dan ke-20. 


Identifikasi kekuasaan 


Dinamisme internal China dalam 
bentang sejarahnya yang panjang me- 
mang menciptakan berbagai amb 
ternal. Ini yang terjadi pada masa ke- 
jayaan dinasti Ming (1368-1644) ketika 
pelayaran Laksamana Zheng He (di In- 
donesia dikenal dengan sebutan Cheng 
Ho) mengarungi samudra sampai ke 
kawasan Eropa. Sebelumnya, berbagai 
dinasti China juga memiliki konsep le- 
bensraum di mana dimensi ruang dan 
budaya bersatu dalam ikatan hubungan 
yang mengidentifikasi kekuasaan dan 
kekuatan sebagai perantara mengubah 
takdir, 

Konsep ini yang membentuk ling- 
karan kosentris China melalui sistem 
fatsal, seperti dinasti Yuan (1271-1368) 
ketika Kubilai Khan mengutus Meng Chi 


AP PHOTO /RYODO NEWS 


membawa surat agar penguas: 
di tanah Jawa memberikan upeti sebagai 
tanda takluk dan setia. Dalam dunia 
modern, kondisi serupa yang mendo- 
rong Nazi Jerman mengubah jalan se- 
jarah dunia melalui holocaust, berharap 
mengubah fakta-fakta kehidupan. 

Ini yang membedakan nasionalisme 
China dan nasionalisme Jepang, Na- 
sionalisme Jepang terbungkus dalam 
buku pelajaran sekolah yang terfokus 
pada peran Jepang di dunia interna- 
sional, khususnya pada masa Perang 
Dunia II, Kuil Yasukuni tempat para 
pahlawan dihormati, dan pasal 9 kon- 
stitusinya. 

Faktor ini terbagi atas persoalan na- 
sionalisme domestik dan internasional 
ketika mayoritas penduduk Jepang su- 
dah tidak ingat lagi tentang kengerian 
perang serta keberhasilan ekonominya 
di dunia internasional selama lima de- 
kade menghadirkan kebanggaan dan ke- 
hormatan untuk menjadi pemimpin 
As 


Nasionalisme China terbentuk me- 
lalui konsolidasi wilayah perbatasannya 
dan mulai melihat ke luar. Kebijakan 
luar negeri China pun sama agresifnya 
seperti AS seabad yang lalu, tetapi de- 
1 yang berbeda. Para pe- 
g ijing tidak berambisi melalui 
pendekatan misionaris pada persoalan 
dunia seperti AS, berupaya menyebar- 
kan ideologi atau sistem pemerintahan. 

Seperti pada persinggungan kepen- 
tingan dan klaim tumpang tindih ke- 
daulatan di Laut China Selatan, kon- 
fliknya dengan Jepang di Senkaku ada- 
lah pengejawantahan kebutuhannya 
akan keamanan energi, kebutuhan akan 
kekayaan ikan di kawasan, ataupun ke- 
butuhan akan bahan mineral strategis 
lainnya untuk mencukupi kebutuhan 
rakyat yang banyak jumlahnya. Dan na- 
sionalisme ini yang akan beradu dan 
ketahanannya diuji di tengah globalisasi 
yang semakin rumit menyangkut ba- 
nyak aspek kehidupan. 


HUKUM LAUT 


Menyelesaikan 
Kedaulatan Langkah 
demi Selangkah 


Oleh DAHONO FITRIANTO 


lakukan perang. Demikian jelas pengacara internasional seperti 

dikutip majalah The Economist (25/8) dalam artikel "Make Law, 
Not War: How to Solve Spats over Sea Borders”. Sengketa klaim tumpang 
tindih atas Kepulauan Senkaku (Diaoyu) yang tidak berpenghuni me- 
mang mengkhawatirkan banyak orang karena sentimen nasionalisme di 
kedua belah pihak. 

Sejak 1982, klaim tumpang tindih wilayah kedaulatan di lautan dijaga 

janjian internasional yang disebut United Nations Convention 
on the Lawof the Sea (UNCLOS). Negara penandatangan bisa mengklaim 
laut teritorial sejauh 12 mil laut (sekitar 22 km) dari garis pantai, Hukum 
nasional di laut teritorial berlaku sejauh tidak mengganggu jalur 
perkapalan internasional. 

Di luar laut teritorial, ada wilayah zona ekonomi eksklusif 
200 mil laut (sekitar 370 km) di mana negara pant: 
atas segala sumber di wilayah tersebut. Namun, ketika dua wilayah ZEFE 
bersinggungan, UNCLOS menyebutkan, penarikan garis berjarak sama 
antarpantai, membagi teluk atau selat tepat di tengahnya. 

Seharusnya sederhana, kenyataannya menjadi rumit ketika pulau-pu- 
lau, batu karang, kedaulatan berdasarkan sejarah, dan sumber daya alam 
bisa membelok garis-garis penetapan dalam hukum laut internasional. 
Ini yang terjadi di Kepulauan Senkaku, melibatkan Jepang, China, 
Taiwan, dan juga pada titik tertentu Korea Selatan seperti pada kasus 
Takeshima 

”Karena dikuasai oleh Jepang, China dan Taiwan mengatakan itu 
wilayahnya. Maka, terjadilah perbedaan atas siapa yang sesungguhnya 
yang punya. Padahal, pulau itu batu karang, yang tidak ada penduduknya, 
Itu masalahnya,” ujar Prof Dr Hasjim Djalal, pakar hukum laut in- 
ternasional, 


K: pengadilan internasional selalu lebih murah ketimbang me- 


Bukan hak kedaulatan 


Menurut mantan Dubes RI untuk Jerman dan Kanada ini, sengketa 
teritorial di Senkaku selama ini tenang:tenang saja, dalam artian 
orang-orang Taiwan bebas menangkap ikan di sana. "Seca 
dia mengatakan sudah menangkap ikan di situ, Meskipun tes 
yang tidak enak, tidak sampai menimbulkan masalah yang besar selama 
ini, Sampai kemudian, ini di luar kemampuan saya memahami, Jepang 
membeli pulau itu dari seorang warga negaranya yang menyebabkan 
kemarahan China dan Taiwan,” kata ayah Duta Besar RI untuk AS Dino 
Patti Djalal ini. 

Menurut konseptor kepulauan (archipelago) dalam hukum laut in- 
ternasional ini, dengan membeli pulau-pulau Senkaku dari pemilik 
pribadi warga negara Jepang bernama Kurihara, Pemerintah Jepang 
seolah-olah mengakui bahwa kawasan itu bukan miliknya. "Itu yang saya 
tidak mengerti. Sepanjang yang saya tahu, hak warga negara atau hak 
swasta atas pulau adalah hak sipil, bukan hak kedaulatan,” paparnya. 

”Dalam kasus ini, Pemerintah Jepang membeli hak sipil itu. Kon- 
sekuensinya, kalau pemerintah yang membeli tanah itu sehingga menjadi 
kedaulatan Jepang, apa selama ini bukan punya Jepang? Seolah-olah 
Jepang mengakui selama ini tidak berada di bawah kedaulatannya?" 
katanya. 

Hasjim menyayangkan beberapa hal yang menjadi kendala pe- 
nyelesaian sengketa di Laut China Timur ini. "Sangat saya sayangkan, 
pertama, tidak ada semacam organisasi, seperti di Asia Tenggara ada 
ASEAN, Tidak ada organisasi di kawasan itu, Laut China Timur, yang 
seperti ASEAN, Walaupun ASEAN tidak banyak, atau belum banyak, 
berhasil menyelesaikan konflik Laut China Selatan, ada usaha, kan?” 
tutur Hasjim. 

Di luar ketiadaan organisasi regional itu, Hasjim juga melihat tidak ada 
usaha-usaha yang dilakukan untuk meredam konflik di Laut China 
Selatan. "Misalnya, usaha separuh resmi yang saya lakukan sudah 21 
tahun, yaitu workshop mengelola potensi konflik di Laut China Selatan, 
Di sana hal-hal seperti itu tidak ada,” kata Hasjim. 


Langkah konkret 


Sebagai langkah konkret, Hasjim mengambil contoh Indonesia yang 
telah menjalankan kerja sama dengan neg eperti 
a menyepakati tentang 
perlindungan hak-hak tradisional nelayan Indonesia untuk mencari 
teripang di sekitar wilayah Australia dekat Kepulauan Ashmore di selatan 
Pulau Rote. 

Hal sama disepakati dengan Malaysia terkait hak-hak tradisional 
nelayan negara itu untuk mencari ikan di kawasan sekitar Kepulauan 
Anambas meskipun mereka tetap dilarang memasuki laut teritorial 
Indonesia dengan batas 12 mil laut (sekitar 22 km) dari pantai kepulauan 
tersebut. 

Langkah-langkah tersebut, lanjut Fasjim, bisa diterapkan juga untuk 
Kepulauan Senkaku, Pasalnya, menurut dia, penyelesaian sengketa 
teritorial tersebut akan berlangsung sangat lama karena baik China 
maupun Jepang tidak mau menggunakan jalur Mahkamah Internasional 
atau melibatkan pihak ketiga, 

Penyelesaian masalah ini harus dilakukan selangkah demi selangkah, 
dimulai dari hal-hal yang langsung berdampak pada masyarakat, seperti 
perlindungan hak-hak tradisional nelayan tersebut. "Jadi, isunya harus 
diselesaikan selangkah demi selangkah dari tingkat yang paling konkret,” 
papar Hasjim. (RLP) 


adi hal-hal 


MENGGUNAKAN SISTEM PEMBUANGAN SIPHONIC 
& MEKANISME GEBERIT .. 


“KAMI MEMBERIKAN YANG TERBAIK UNTUK ANDA?" 


MADE IN INDONESIA 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


“Promo berlaku sampai dengan 31 Oktober 2012 


FOKUS - STABILITAS DI ASIA 


KOMPAS, JUMAT, 5 OKTOBER 2012 


Demi Minyak, Gas Alam, 
dan Keamanan Energi Masa Depan 


SENGKETA KEPULAUAN SENKAKU (DIAOYU) 


KRISIS LAUT CHINA TIMUR 


Bermotif Ekonomi 
dan Jauh dari Perang 


Isis Laut China Timur yang dilatarbelakangi tumpang 
ndih klaim kepemilikan Kepulauan Senkaku di antara 
I Kdi Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan adalah tipikal 
sengketa wilayah dengan dua motif utama, yakni ekonomi dan 
strategi keamanan. Meski demikian, tidak seperti konflik-konflik 
wilayah di belahan dunia lainnya, krisis Laut China Timur 
terbilang unik karena meski ketegangan terus ada, pertumbuhan 
ekonomi di antara negara-negara yang bertikai juga sangat 
pesat, 
Makmur Keliat, pengajar Tlmu Hubungan Internasional Fa- 
kultas Ilmu Sosial dan Tlmu Politik Universitas Indonesia, 
menerangkan, konflik Laut China Timur, untuk motif ekonomi, 


Dua dekade lalu, jalanan kota Beijing dan kota-kota 
besar lain di China penuh dengan sepeda dan bus, 
dua moda angkutan utama kaum urban. Kini, kereta 
angin dan bus-bus itu tergusur ke pinggiran 
digantikan kendaraan roda empat pribadi, yang 
membuat wajah kota-kota di China nyaris kehilangan 
ciri khas sebuah negeri yang diperintah partai 


Garis 
median 


Pchaju 
(Korea “Ta 
P Fukoe 


Batas yang 5 
dituntut Jepang 


Cheju 


200 mil laut 
dari Jepang 


Lptanega 
PYaky 


komunis. 


Oleh ANTON SANJOYO 


oda industriali- 
) sasi yang ber- 
si gemuruh de- 
ngan  pertum- 
buhan produk 
domestik bruto antara delapan 
hingga 10 persen pertahun mem- 
buat China muncul sebagai ke- 
kuatan besar ekonomi dunia. Se- 
jalan dengan itu, dengan jumlah 
penduduk sekitar 1,3 miliar jiwa, 
kebutuhan energi pun melesat 
dan tumbuh sebesar 7,5 persen 
per tahun, atau lebih cepat tujuh 
kali ketimbang Amerika Serikat, 
suk akal, dengan 
aan roda empat 90 
kali lebih banyak dibandingkan 
tahun 1990-an, dan pertumbuh- 
an mencapai 19 persen per tahun, 
China menjadi  pengonsumsi 
energi fosil kedua terbesar se- 
telah AS, Data menunjukkan, pa- 
da 2010 konsumsi minyak China 
sekitar 10 juta barrel per hari, 
nomor dua setelah AS yang 19 
juta barrel per ha 
Oleh sebab itu, para pengamat 
perminyakan meyakini, krisis an- 
tara China dan Jepang, juga 
Korea Selatan dengan latar be- 
lakang klaim atas Kepulauan 
Senkaku di Laut China Timur, 
didominasi oleh kepentingan 
mengamankan sumber daya hid- 
rokarbon, yakni minyak dan gas. 
"China mulai mempersoalkan 
Senkaku sejak Indonesia mene- 
mukan cadangan ng sangat 
besar di Natuna pada awal 
1970-an,” ujar Kurtubi, Direktur 
Eksekutif Center for Petroleum 
and Energy Economics Studies. 
Menurut Kurtubi, karena Na- 
tuna yang notabene terletak di 


POTENSI PERIKANAN 


Laut China Selatan, China ber- 
asumsi, di utara Natuna, tepatnya 
di Laut China Timur, hampir 
dapat dipastikan juga terdapat 
cadangan hidrokarbon. Secara 
geologi, memang ada teori 
korelasi yang mengatakan, ke- 
beradaan hidrokarbon sesuai de- 
ngan pola urat cin 

"Pola cincin api ini memang 
kalau ditarik ke utara dari Na- 
tuna akan melewati sekitar Ke- 
pulauan Senkaku dan terus me- 
nuju Siberia, ujarnya. 

Pengamat energi dari Refor- 
Miner Institute, Pri Agung Rakh- 
manto, menambahkan, berdasar- 
kan perkiraan Departemen Ener- 
gi AS, di wilayah Senkaku me- 
ngandung cadangan minyak se- 
tidaknya 60-100 juta barrel dan 
gas 1-2 triliun kaki kubik (TCF). 
Pihak China mengklaim bahwa 
sumber daya migas di seluruh 
wilayah Laut China Timur bah- 
kan dapat mencapai 70-160 mi- 
ar barrel minyak dan 250 TCF 
gas. "Namun, dari angka ini tidak 
jelas berapa persen yang dapat 
dikategorikan sebagai cadangan,” 
ujar Pri Agung. 

Secara prinsip, batas negara di 
wilayah perairan Senkaku belum 
jelas dan masih dalam perseng- 
ketaan, Namun, China sudah me- 
mulai aktivitas eksplorasi pada 
1980-an dan menemukan la- 
pangan migas Pinghu. 

Menurut Pri Agung, untuk mi- 
nyak, perusahaan yang melaku- 
kan adalah proyek patungan an- 
tara Chinese National Offshore 
Oil Corporation (CNOOC) dan 
China Petroleum & Chemical 
Corporation (Sinopec). 


LAUT CHINA, 
TIMUR 


4 
4 
1 
Po Cinze 
Padi PTakuno 
NP otr 
14 


P Okinawa 


Uenang) / 


Pikat 2 


S S9: 
: : ONE Silk 
amen Satu «5 siak Batas landas Sea 
Ap San Kandinen om 
& ppenghu ai ae Prana 3 
Tainan 
kasi atas yang Nak @ Ladang gas China : | 
Hengchun ituntut China aa 10 Ladang gas dan minyak China 
Gunawan 


Pihak Jepang, di sisi lain, da- 
lam hal ini salah satunya melalui 
Japan Bank for International 
Corporation (JBIC), membiayai 
perusahaan yang membangun ja- 
ringan pipa dari lapangan Pinghu 
ke Shanghai dan ke China da- 
ratan. Untuk gas, perusahaan 
yang melakukan adalah patungan 
antara CNOOC dan Primeline 
Petroleum Corp—perusahaan 
minyak asal Inggris. 

CNOOC pada 2011 merilis data 
cadangan terbukti di lapangan 
Pinghu adalah 18 juta barrel mi- 
nyak, sementara gas 300 miliar 
kaki kubik (BCF). Produksi mi- 
nyak dari lapangan Pinghu men- 
capai puncaknya pada akhir 
1990-an, yaitu di kisaran 
8.000-10.000 barrel per hari (saat 
ini hanya tinggal 40-an barrel 
per hari). Produksi gas pada 
2000-an mencapai 40-60 juta 
kaki kubik per hari (MMCF/D). 


Sangat agresif 

Seiring dengan pertumbuhan 
yang sangat pesat dalam bidang 
ekonomi, China membutuhkan 
energi yang sangat besar. Ini 


Berebut Wilayah demi Isi Perut 


Oleh SUHARTONO 


clain sebagai jalur pelayar- 
Su internasional — yang 

menghubungkan Samudra 
Fil Samudra Hindia, 
ran Laut China Ti- 
mur hingga Laut China Selatan 
dikenal memiliki potensi dan ke- 
kayaan sumber daya alam ke- 
lautan dan perikanan sebagai 
asupan protein penduduknya. 

Meski China dan Jepang tak 
pernah merujuk pada masalah 
sumber daya perikanan, Dekan 
Fakultas Ekologi Manusia In: 
tut Pertanian Bogor (IPB) Arif 
Satria menilai sebaliknya. "Me- 
mang ada s ojarah dan harga 
diri bangsa. Kepemilikan kepu- 
lauan tersebut implikasinya ke- 
pada garis batas teritorial yang di 
dalamnya ada penguasaan sum- 
ber daya perikanan di kawasan 
tersebut," kata Arif, Rabu (3/10). 

Bahkan, — menurut — Ketua 
Umum Perhimpunan Sarjana 
Pertanian Indonesia itu, China 
produsen ikan nomor satu 
"Mereka ingin menjadi ra- 
ja baru di laut,” lanjut Arif. 

Laut China Selatan, termasuk 
kawasan Laut China Timur, me- 
rupakan salah satu dari 10 lautan 
di dunia yang terluas, Laut China 
Selatan atau dikenal dengan Laut 
Kuning memiliki luas hampir 3 
juta kilometer persegi dengan le- 
bih dari 200 pulau dan gugusan 
kepulauan karang, 

Lautan dalam yang terletak di 
selatan China dan dikelilingi oleh 
sejumlah negara—seperti Viet- 
nam, Kamboja, Brunei, Filipina, 
Malaysia, dan Indonesia—itu ka- 
ya dengan berbagai jenis ikan, 
udang, tiram, remis, rumput laut, 
dan biota laut lain. 

Sementara di Laut China Ti- 
mur yang diperebutkan antara 
Jepang dan China adalah Ke- 
pulauan Senkaku. Di Laut China 
Selatan yang dipersoalkan se- 
jumlah negara antara lain adalah 
Kepulauan Spratly dan Paracel. 
Komposisi negara yang meng- 
klaim bisa berbeda, tetapi se- 
muanya berkaitan dengan pihak 
China. 

Lepas dari latar belakang klaim 
China—apakah terkait dengan 
persoalan penangkapan ikan atau 
tidak—yang jelas konsumsi ikan 
di China memang tidak ma- 
in-main. Berdasarkan data Or- 
ganisasi Pangan dan Pertanian 
(FAO) yang dikeluarkan di Roma, 
Italia, tahun 2012, produksi per- 
ikanan tangkap China tahun 
2010 mencapai 14,8 juta ton dan 
budidayanya 32,7 juta ton atau 
62,3 persen dari produksi per- 


ikanan dan budidaya dunia. Pa- 
dahal, konsumsi ikannya men- 
capai 42,8 juta ton atau 81 persen 
dari perikanan dan budidaya. 


Kepentingan Indonesia 

Seperti juga negara lain yang 
telah meratifikasi zona ekonomi 
eksklusif (ZEF), Indonesia ba- 
nyak memanfaatkan potensi per- 
ikanan di Laut China Selatan, 
terutama di sekitar perairan Ke- 
pulauan Natuna. Menurut Arif, 
potensi perikanan yang bisa di- 
tangkap nelayan Indonesia di 
wasan Laut China Selatan ter- 
catat 1 juta ton atau sekitar sc 
perenam dari total potensi na- 
sional. 


n, dampak dari 
sengketa teritorial antara Jepang 
dan China tersebut tidak terlalu 
besar dan langsung bagi Indo- 
nesia, terutama pelaku usaha In- 
"Karena banyak pelaku 
usaha perikanan di sana, mes- 
kipun izinnya dipegang peng- 
usaha kita, kapal dan peralat- 
asing, Hanna tak 


diangkut ke luar. Nel 
mana mampu mengambil ikan di 
tanpa peralatan yang 


nada disampaikan Di- 
Eksekutif — Gabungan 
Pengusaha Perikanan Indonesia 
Bambang Suboko. "Pulau Sen- 
kaku terletak di Laut China Ti- 
mur dan wilayah pengelolaan 
perikanan (WPP) kita di Laut 
China Selatan. Jadi, agak jauh," 
katanya. 

Dampak baru bisa dirasakan, 
lanjut Bambang, jika terjadi pe- 
rang terbuka antara Jepang dan 
China. "Namun, kecil kemung- 
kinan hal itu terjadi,” ujar Bam- 
bang. 

Adanya pengaruh akibat seng- 
keta teritorial di kawasan ter- 
sebut justru dinyatakan oleh Se- 
kretaris Jenderal Keadilan Rak- 
yat untuk Keadilan Perikanan 
(Kiara), sebuah lembaga swadaya 
masyarakat khusus perikanan, 
Riza Damanik. 

”Mau tidak mau, sengketa itu 
akan mengganggu potensi sum- 
ber daya perikanan di Laut China 
Selatan. Misalnya, adanya larang- 
an memancing yang dikeluarkan 
Pemerintah China akan berdam- 
pak pada nelayan sehingga me- 
reka kehilangan mata pencaha- 
rian,” ujarnya. 

Taiwan sebenarnya tidak ter- 
sangkut sengketa teritorial ter- 
sebut, tetapi nelayan Taiwan ter- 
kena imbasnya dengan larangan 
memancing di kawasan tersebut. 
Pemerintah China beberapa bu- 
lan lalu sudah melarang ka- 


rektur 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


pal-kapal usaha perikanan dan 
nelayan melaut di kawasan Laut 
China Selatan, Alasannya, tam- 
paknya dicari-cari. Misalnya, un- 
tuk menjaga kesinambungan 
ekosistem kelautan. 

Kendala lain, ujar Riza, adalah 
nelayan kecil Indonesia yang tak 
mampu membekali dengan per- 
alatan yang bisa digunakan untuk 
menangkap ikan di laut dalam, 
seperti di Laut China Selatan. 

"Nelayan kita hanya menggu- 
nakan pancing, sedangkan ka- 


pal-kapal ikan yang sebenarnya 
dimiliki pemilik modal 
asing—hanya izinnya dikuasai 


pengusaha Indonesia— 
menggunakan peralatan pukat 
atau jaring dasar yang bisa me- 
nangkap semua ikan, termasuk 
ikan induknya. Belum lagi me- 
lawan pencurian ikan oleh ka- 
pal-kapal asing karena terbatas- 
nya armada kapal nelayan dan 
patroli keamanan kita,” ujar Ri- 
za. 

Abu Samah, nelayan di Pulau 
Bengkalis, Provinsi Kepulauan 
Riau, yang berbatasan dengan 
Laut China Selatan, Kamis (6/10) 
pagi, mengaku menghadapi ken- 
dala peralatan untuk menangkap 
ikan di laut dalam, 

Akibatnya, hasil tangkapan 
ikannya semakin menurun ham- 
pir 10 tahun terakhir ini. "Se- 
malam saya hanya bawa uang 
pulang Rp 70000 setelah melaut 
dari jam 0700 pagi. Sisa uang itu 
hasil bersih setelah hasil tang- 
kapan ikan seharian dipotong de- 
ngan uang minyak (solar), makan 
dan minum selama melaut. Ba- 
gaimana bisa hidup dengan uang 
Rp 70.000 sehari,” ujarnya. 

Kemarahan Abu Samah me- 
muncak saat bercerita tengah 
“berperang” menghadapi pencu- 
rian ikan dan ketidakkonsistenan 
aparat keamanan di laut terha- 
dap penggunaan pukat dan jaring 
dasar yang digunakan kapal-ka- 
pal besar mencari ikan meskipun 
hal itu sudah dilarang oleh Gu- 
bernur Kepulauan Riau. 

"Kami ingin pemerintah ber- 
tindak dan menegakkan hukum 
di laut. Jangan kami selalu jadi 
korban dan kehilangan kesabar- 
an seperti konflik dengan peng- 
usaha perikanan beberapa tahun 
lalu?” kata Abu Samah yang juga 
Ketua Himpunan Nelayan Ke- 
camatan Bantang, Kepulauan 
Bengkalis, dengan 2.000 nelayan 
sebagai anggotanya. 

Sangat bisa dimengerti jika wi- 
layah laut kerap menjadi bahan 
rebutan. Maklum, isi di dalamnya 
menggiurkan, sekurangnya un- 
tuk mengisi perut sendiri dan 
keluarga. 


membuat China sangat agresif 
mencari sumber-sumber minyak 
di luar negeri untuk dieksploi 
dengan menggunakan kendaraan 
perusahaan-perusahaan minyak 
mereka. 

"Begitu agresifnya sampai ada 
istilah, di mana China mempu- 
nyai kedutaan besar, di sana me- 
reka melakukan investasi penge- 
boran minyak dan hasilnya di- 
bawa untuk konsumsi dalam ne- 
papar Kurtub 
Bahkan, di negara-negara Af- 
rika yang selama ini tidak masuk 
hitungan dalam peta perminyak- 
an dunia, China aktif menggali 
minyak.” 

Terkait sengketa kepemilikan 
Senkaku yang punya potensi 
sumber hidrokarbon sangat be- 
Kurtubi tidak heran jika be- 
ngan China sangat ngotot. 
i China, Kepulauan Senkaku 
adalah halaman belakang. Jadi, 
memang mereka habis-habisan 
melakukan klaim teritorial untuk 
mengamankan kebutuhan ener- 
ginya di masa depan," ujarnya, 

Pri Agung menambahkan, da- 
lam pandangan keamanan energi 


di masa depan negara-negara 
yang bertikai, yakni China, Tai- 
wan, Jepang, dan Korea, memang 
sangat berkepentingan. 

China mengandalkan peme- 
nuhan energi utama pada ba- 
tubara (70 persen), minyak (19 
persen), tenaga air (6 persen), 
dan belakangan gas (4 persen). 
Permintaan minyak dan gas CI 
na saat ini dan ke depan me- 
ningkat sangat pesat, lebih dari 10 
persen per tahun, seiring per- 
tumbuhan ekonomi yang tinggi. 

Demikian pula Jepang yang 
mengandalkan minyak (42 per- 
sen), batubara (22 persen), gas 
(18 persen), dan nuklir (13 pei 
sen). Taiwan mengandalkan mi- 
nyak (49 persen), batubara (32 
persen), gas (10 persen), dan nuk- 
lir (8 persen). 

"Negara-negara itu memiliki 
ketergantungan minyak dan gas 
dari impor, Dengan demikian, 
sengketa wilayah Laut China Ti- 
mur akan sangat menentukan 
strategi dan jaminan pemenuhan 
kebutuhan minyak dan gas ne- 
gara-negara itu di masa depan,” 
papar Pri Agung. 


yakni perebutan sumber daya hidrokarbon berupa minyak dan 
gas alam, fenomenanya hampir sama dengan konflik-konflik 
serupa di beberapa bagian dunia. Konflik bermotif ekonomi 
kecenderungannya meningkat akhir-akhir ini karena harga-harga 
energi semakin meningkat. 

Awani Irewati, Kepala Bidang Perkembangan Politik In- 
ternasional LIPI, mengatakan, klaim China yang baru muncul 
pada tahun 1970-an, saat booming minyak dunia, menegaskan 
latar belakang kepentingan ekonominya. "Bahkan, China me- 
makai referensi hal-hal yang lebih kuno, Mereka kembali ke 
tahun 1408 yang menyatakan bahwa Kepulauan Senkaku adalah 
basis kegiatan perikanan China,” ujar Awani. 

Namun, soal ikan bukan isu utama China, Menurut Awani, 
cadangan minyak dan gas bumilah yang membuat negara ber- 
penduduk 1,3 miliar jiwa itu habis-habisan melakukan klaim. 

Meski diyakini sebagai konflik dengan latar belakang ekonomi, 
yakni sumber hidrokarbon minyak dan gas, potensi timbulnya 
perang terbuka di antara negara-negara yang bertikai terbilang 
kecil. "Terlalu banyak biaya yang akan diemban,” tutur Makmur, 
Hali sari alasan bahwa para negara bertikai tumbuh dalam 
stem yang stabil, 


"Mereka semua berkei- 
nginan untuk jadi bagian dari 
kesepakatan-kesepakatan 
multilateral dan regional 
lau mereka mengeskalasikan 


konflik, kemudian perang, 


Terlalu banyak biaya — dan kemudian tidak terken- 


yang akan diemban. dali, apa untungnya?” ujar 
Makmur, 

Senada dengan Makmur, 
Riefgi Muna, peneliti pada 
Pusat Penelitian Politik LIPI, 
mengatakan, kemungkinan 
perang terbuka sangat kecil. 
Alasannya, pertama, ongkos yang harus ditanggung terlalu tinggi. 
Kedua, konsekuensi dari perang terbuka adalah terganggunya 
dinamika ekonomi di kawasan itu, 

Riefgi mengutip Thomas L Friedman dalam bukunya The 
Lexus and the Olive Tree soal teori busur emas sebagai penghalang 
terjadinya konflik. Busur emas merupakan simbolisasi logo 
McDonald's, gerai makanan asal Amerika Serikat yang mendunia, 
Menurut Friedman, dua negara yang di dalamnya telah berdiri 
cabang MeDonald's tidak akan berperang, Alasannya, kehadiran 
McDonald's menunjukkan negara itu telah mencapai pem- 
bangunan ekonomi memadai sehingga bisa menumbuhkan k 
menengah cukup kuat untuk menopang McDonald's. Sebag 

"negara McDonald's", negara itu tak berminat untuk berperang, 

"Jadi, akan dipertimbangkan cara-cara untuk menurunkan 
ketegangan dan memilih untuk menghindari terjadinya konflik 
militer terbuka,” kata Riefgi. OY/DOE/FIT) 


Makmur Keliat 


NEW LAUNCH 


Sc.) 


Se LoftSOHO 5 


Toywnhouses 


“In Harmony With Nature 


Temukan arti sebenarnya dari hidup harmonis dengan alam. eCO dikelilingi pemandangan hijau serta jalur alam 
sepanjang 100m dengan berbagai tumbuhan alami dan beragam bunga. eCO hanya berjarak 5 menit berjalan kaki 
dari MRT Tanah Merah dan dekat dengan East Coast Park, serta memiliki berbagai pilihan hunian seperti 
Kondominium, Suite, Loft, Soho dan Townhouse yang dapat disesuaikan dengan gaya hidup anda 


PAMERAN PROPERTI SINGAPURA 
6-7 Oktober 2012 | 10.00-20.00 WIB 


Layanan Bebas Pulsa 


0800-1- IBTOOO wr c. 


Ab. ERASERS P 


CENTKEPOINT 
WOmEs 


Hidup selaras dengan alam hanya di eCO 
Harga mulai dari S$ 770,000 


HOTEL MULIA SENAYAN 


Oz. Far East Organization 


sexisui wousE 


Far East Organization | is the: only / developer in the worid | to win seven n FIABCI Prix ad "Excellence awards. 


Langkah 
Tegap 


Pengibar Bendera 


Merah Putih 


17 Agustus tahun 45 

Itulah hari kemerdekaan kita 
Hari merdeka nusa dan bangsa 
Hari lahirmya bangsa Indonesia 


Lagu ”Hari Merdeka” 
Ciptaan H Mutahar 
ini selalu dikuman- 
dangkan untuk 
memperingati Hari 
Kemerdekaan Indo- 
nesia. Meski tujuh 
belas-agustusan su- 
dah lewat, enggak 
ada salahnya kalau 
kita membahas ten- 
tang pasukan pengi- 
bar bendera atau 
paskibra yang ber- 
tugas dalam upaca- 
ra peringatan Ke- 
merdekaan RI. 


asti ada beberapa di antara Mu- 
Ps yang pernah menjadi 

anggota paskibra, entah itu di 
tingkat daerah atau nasional. 

Sebagai generasi muda Indonesia, 
kita harus menghargai dan mencintai 
para pahlawan. Nah, salah satunya 
bisa dilakukan dengan menjadi 'ang- 
gota paskibra. Tentunya tidak mudah 
Iho untuk menjadi anggota paskibra. 
Kita harus melewati seleksi yang ketat, 
Putra-putri terbaik dipilih melalui se- 
leksi tahap demi tahap yang sangat 
selektif dan ketat untuk dapat menjadi 
pasukan pengibar bendera. 

Sebelum pembahasan paskibra ini 
dilanjutkan, ada baiknya kalau Mu- 
DAers mengetahui perbedaan paskib- 
ra dan paskibraka (pasukan pengibar 
bendera pusaka). Kalau paskibra me- 
rupakan pengibar bendera di upacara 
yang diselenggarakan di sekolah atau 
di kantor kelurahan, kecamatan, ka- 
bupaten atau kota, 

Salah satunya adalah Paskibra Kota 
Jakarta Timur, Seleksi tahap pertama 
dilakukan di tingkat kecamatan. Para 
a sudah mulai di seleksi ber- 
dasarkan nilai PBB (peraturan ba- 
ris-berbaris). Selain itu, peserta yang 
ikut seleksi juga harus melalui tahap 
tes wawancara untuk mengetahui mo- 
tivasi mereka mengikuti kegiatan pas- 
kibra. 

Tahap terakhir, adalah pantauhir 

auan terakhir) yang meru 
berbaris termasuk sikap 
sempurna dalam upacara, Untuk di 
tingkat kecamatan, tes pantauhir ini 
berlangsung selama 15 menit. Biasanya 
seleksi di tingkat kecamatan ini tidak 
berlangsung lama karena pesertanya 


juga tidak banyak, sekitar 100-200 
Seleksi ketat 


Setelah dinyatakan lolos seleksi 
tingkat kecamatan, peserta akan 
mengikuti seleksi di tingkat kota. Para 
peserta yang lolos akan bersaing di 
tingkat Kota Jakarta Timur yang di- 
laksanakan di Kantor Wali Kota Ja- 
karta Timur, di Cakung. 

Dalam seleksi di tingkat kota selama 
dua hari ini, dicari 600 orang yang siap 
untuk dididik menjadi paskibra, Per- 
saingannya cukup ketat juga lho, ka- 
rena pesertanya ada 1000 orang. 

Mereka berkompetisi, dengan di- 
awali seleksi tahap pertama, yaitu ke- 
tahanan fisik. Peserta harus lari ber- 
keliling kantor Wali Kota Jakarta 
mur, Fiitss! bukan berlari begitu 
Iho, waktunya dibatasi, Untuk peserta 
pria, harus berlari berkeliling lapangan 
sebanyak empat kali, dalam jangka 
waktu 12 menit, Adapun peserta pe- 
rempuan diberi waktu 15 menit. Ba- 
nyak peserta yang gugur di tahap per- 
tama, 

Menjadi paskibra bukan hanya fisik 
yang dites, mereka juga dituntut mem- 
punyai jiwa seni yang tinggi. Untuk 
itulah, ada seleksi kesenian. Mereka 
dengan semangat bersiap membawa 
alat musik, mulai dari biola, suling, 
angklung, keyboard, dan gitar. 

Semua rangkaian tes itu baru di hari 
pertam: njutnya, di hari kedua 
para peserta cukup tegang karena ha- 
rus melewati seleksi potensi akademik, 
yang terdiri dari pengetahuan umum 
dan Bahasa Inggris. Setelah itu, masih 
ada tes kesehatan, dari mulai mata, 


tensi darah, sampai struktur tulang 
bahu dan tulang kaki. 

Akhirnya momen yang ditung- 
gu-tunggu datang juga. Panitia meng- 
umumkan siapa saja yang lolos dari 
seluruh tahapan seleksi selama dua 
bari ini. 

Cara mengumumkannya pun cukup 
unik. Foto-foto peserta yang lulus di- 
pasang di papan pengumuman. Seru 
juga, mencari-cari foto kita di antara 
70 orang yang lulus. Untuk peserta 
dengan nilai tertinggi dan masuk 15 
besar, mereka mempunyai kesem- 
patan untuk mengikuti seleksi di ting- 
kat provinsi dan nasional. Wow, berarti 
mereka punya kesempatan untuk 
menjadi paskibraka dong. 

Perjuangan untuk menjadi paskibra 
belum berhenti /ho. Mereka baru lulus 
menjadi calon paskibra yang harus 
dilatih lagi selama tiga bulan. Latihan 
diadakan setiap hari Sabtu dan Minggu 
mulai pukul 06.00 sampai 15.00. Tak 
hanya fisik, mereka dilatih kekuatan 
mental, pelatihan ini tidak mengenal 
yang namanya kekerasan, tetapi lebih 
ke arah mendidik dan melatih para 
pasukan yang sifatnya semi militer 
supaya mereka tidak lembek. 

Setelah berjuang selama tiga bulan, 
tibalah saatnya untuk dikukuhkan 
i Anggota Paskibra Kota Ja- 
Timur. Pada tahun ini, para calon 
aa dikukuhkan oleh Wali Kota 
Timur Murdani. Pengukuhan 
ini langsung mengubah label mereka 
dari calon paskibra menjadi paskibra. 

Tibalah saat upacara bendera 17 
uruh paskibra bersiap un- 
lankan  tuga: Rasa 


Lawan” Bullying”, 
Tumbuhkan Empati 
HAL 36 


langkah tegap dan percaya diri mereka 
berhasil menjalankan tugasnya. 


Kehormatan besar 


Siswa SMA Negeri 93 Jakarata Ti- 
mur, Herdiyan Rizy S, mengungkap- 
kan pengalamannya, Dia merasakan 
banyak mendapat pelajaran, terutama 
terkait dengan perilaku sehari-hari. 

"Awalnya hanya ikut-ikutan dan sa- 
ya bukan anak paskibra di sekolah. 
Dengan menjadi calon paskibra, ba- 
nyak hal yang saya dapatkan. Kami 
diajarkan suatu metode pelatihan yang 
dapat mengubah perilaku, watak, dan 
segala sikap menjadi orang yang lebih 
baik,” kata dia, 

Hal senada disampaikan siswi SMA 
Negeri 48 Jakarta Timur, Mayang Pra- 
mudita, yang juga anggota calon pas- 
kibra (capaska). "Suatu kehormatan 
besar bagi saya bisa menjadi anggota 
capaska. Capaska melatih saya untuk 
berdisiplin, tanggung jawab, dan men- 
jadi kuat. Juga dapat belajar memim- 
pin dan berorganisasi, dan lebih me- 
rasakan nasionalisme,” ujarnya. 

Sepertinya asyik ya, bisa menjadi 
anggota paskibra. Tertarik? Ayo mulai 
cari informasi untuk menjadi anggota 
paskibra tahun depan. 


ARSIP SMAN 21 JAKARTA TIMUR 


"TIM PENULIS SMA NEGERI 21 
JAKARTA TIMUR, 

FAIRUZ NABILA AFIA 

MOCH IMAM ADRIANSYAH 
AULIA RAHMI 

GHINA SHABRINA ULFA 


PI): 
Ikanlah aapek yang 
lusif, namun untuk ber- 


yang sederhana untuk 
Ying Merah Putih. Untuk 
ra memang dibutuhkan 


| 


Tantangan 
Menjadi 
Paskibra 


etiap aktivitas kita yang kita 
Giesan pasti selalu ada tan- 

tangannya dong, MuDAers? 
Justru dengan tantangan tersebut da- 
pat melatih kita agar lebih paham 
untuk menjalani kehidupan dewasa 
kelak. Nah, dengan menjadi pasukan 
pengibar bendera (paskibra), kita da- 
pat melatih banyak hal. 

Pertama, melatih untuk bangun 
pagi. Di pelatihan calon pengibar ben- 
dera, kita dilatih untuk terbiasa ba- 
ngun pagi. Setiap latihan kita dituntut 
untuk datang on time pukul 06200, jika 
terlambat harus siap menerima kon- 
sekuensi hukuman, Segala hal harus 
dikerjakan sendiri, jadi melatih kita 
untuk mandiri. 

Pilihan kita untuk menjadi pas- 
kibra belum tentu disetujui orangtua 
Iho. 

Itu menjadi tantangan kedua yakni 
berbeda pendapat dengan orangtua. 
Orangtua pasti ingin yang terbaik un- 
tuk masa depan 'anak-anaknya, na- 
mun terkadang terdapat orangtua 
yang terlalu mengkhawatirkan dan 
over protektif terhadap jalan menuju 
kesuksesan anaknya. 

Nah, dengan orangtua seperti ini 
kita seharusnya dapat berlatih ber- 
bicara bijak dan sopan di hadapan 
orang yang lebih tua. Dengan de- 
mikian, kelak ketika sudah bekerja 
nanti kita mempunyai penilaian ke- 
pribadian yang oke dengan cara ber- 
bicara yang sopan namun lugas. 

Tantangan ketiga, waktu bermain 
yang berkurang dengan kegiatan pe- 
latihan yang padat. 

Bila sudah memutuskan untuk 
mengikuti pelatihan paskibra, harus 
rela untuk mengorbankan waktu ber- 
main, Tidak jarang, mereka yang rela 
ditinggalkan oleh teman temannya 


untuk berlibur bersama-sama, 
Pengorbanan mereka cukup besar ju- 
ga ya... 


Pokoknya siap menghadapi banyak 
tantangan untuk menjadi paskibra 
yang baik. 


Nelly Roestarini, SH., Orangtua 
Anggota Paskibra: 

Anak saya mempunyai rasa di- 
siplin, menghargai waktu shalat, 
dan bertanggung jawab setelah 
mengikuti pelatihan paskibra. Kami 
sebagai orangtua harus memberi 
semangat terhadap putra-putri, juga 
bimbingan dan doa agar lebih suk- 
ses dan lancar, Terlebih paskibra 
tidak mengganggu kegiatan belajar. 


Wuris 8 


”Workshop” Jurnalistik "Kompas Muda” di Surabaya 


FESTIVAL MUDA 


Peserta Bersemangat dan Bertahan 


tulisan dari media yang sudah memuat per- 
soalan itu ditambah wawancara dengan pelajar 
dan guru?” tanya Mereka antara lain, Uke dari 
SMA IPIEMS Surabaya. 

Sementara, Nurul dari SMK Ketintang, Su- 
rabaya, menanyakan perihal siapa nara sumber 
untuk menulis penghijauan di Surabaya. Nah, 
Hartini dari SMA Katolik Untung Suropati, 
Sidoarjo, tampaknya bingung, kalau seluruh 
peserta lomba hari ini bertemu Wali Kota 
Surabaya. "Jangan-jangan nanti tulisan yang 
dibuat sama?,” ujarnya. 

Ada lagi Felicia dari SMA Katolik Santa 
Agnes, Surabaya, yang ingin mendapat tips 
menghadapi nara sumber yang pelit berbicara. 

Wahh kayaknya mereka benar-benar ingin 
mendapat pengetahuan dan bekal sebanyak 
mungkin agar bisa menghasilkan karya terbaik 
di perlombaan nanti. 

Menurut Jessica dari SMA Kristen Petra 2, 
Surabaya, tim mereka membagi tugas siapa 
harus mencari bahan tulisan dan menulisnya, 
mengambil foto, membuat komik, dan ilustrasi, 
serta membuat desain grafisnya. Demi lomba 


uDAers di kota Surabaya dan seki- : 
N /I tarnya bari-bari ini sedang sibuk 
mengikuti Festival MuDA (ho. Pestival 
tersebut ditujukan bagi siswa SMA dan se- f 
derajat dengan kegiatan kompetisi koran se- ! 
kolah, cover dance, serta kompetisi band. : 
Kegiatan pelatihan jurnalistik pada 28 Sep- ! 
tember lalu mengawali rangkaian acara Festival 
MuDA. Sepanjang hari Jumat itu sekitar 800 
siswa dari berbagai sekolah berada di Kampus : 
Universitas Katolik Widya Mandala, Jalan Ka- 
lijudan, Surabaya, untuk mengikuti pelatihan f 
tiga sesi, jurnalistik, fotografi, dan desain grafis, | 
yang diberikan oleh awak Redaksi Kompas. 
Pelatihan seharian memang membuat lelah, j 
Namun peserta tetap bersemangat dan ber- ! 
tahan hingga akhir acara, Bahkan wakil peserta # 
lomba membuat koran sekolah harus tinggal 
untuk mengikuti pertemuan teknis berisi pen- ! 
ielasan berapa banyak halaman koran yang 
barus dibuat, isinya apa saja dan aturan main ! 
lain. : 
Sebagian peserta pelatihan sudah pernah | 
| 
| 
Hj 


Lebih basal 


Menjaga Merah Putih Hingga 
Ke Ujung Negeri 


memiliki pengalaman menulis di koran atau 


majalah sekolah atau blog dan mengenal fo- ! itu, ia dan ketujuh kawannya rela kehilangan Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, bank bjb 
tografi. Tak heran bila pertanyaan yang banyak : waktu istirahat di sekolah. "Waktu istirahat 

diajukan lebih pada kebijakan. Misalnya, ba- $ kami pakai untuk mengerjakan tugas sekolah, bangga memiliki TNI yang kuat dan berwibawa, 
gaimana cara menentukan berita paling penting sebab pulang sekolah kami mencari bahan yang mampu menegakkan kedaulatan dan 


yang layak untuk menjadi headline di koran, ! 
sementara hari itu banyak kejadian penting 
terjadi. 

Empat lembar 


Persoalan di bidang jurnalistik baru muncul 
ketika ada penjelasan peserta lomba harus 
mengisi empat lembar koran dengan artikel 
mengenai segala hal berkait dengan kota Su- 
rabaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Penge- 
tahuan Universitas Widya Mandala. Koran juga 
harus diisi materi plus desain iklan Bank Rakyat 
Indonesia, dan Feminax, yang menjadi sponsor 
acara, 

Dalam klinik soal koran yang berlangsung 
Rabu (8/10) lalu, beberapa peserta bertanya 
terkait penulisan di koran. “Sepertinya sulit 
mewawancarai pelaku atau korban perdagang- 
an manusia, Apa kami bisa mengkompilasi 


untuk kompetisi koran sekolah,” lanjutnya. 


Bertemu wali kota 


Sebanyak 150 siswa berbagai sekolah yang 
mewakili 26 tim peserta lomba bertemu lang- 
sung dengan Wali Kota Surabaya Tri Ris- 
maharini di kantornya. 

MuDAers itu langsung heboh deh. Mereka 
tak hanya boleh bertanya apa saja kepada 
Risma, tetapi juga diajak Wali Kota melihat 
ruang kerjanya dan berfoto-foto. "Bangga ba- 
nget bisa bertemu Bu Wali Kota. Enggak nyang- 
ka orangnya terbuka sekali,” kata Sonny Bak- 
sono, siswa SMAN 6 Surabaya. Sedangkan 
Ribka dari SMA Barunawati, Surabaya, ber- 
ujar” Wis arek-arek termasuk saya seneng ke- 
temu Bu Wali. Bisa tanya macam-macam, foto 
bareng, dan mendapat tanda tangannya,” ka- 
tanya. (ETA/TRD) 


: 


bank bjb 


mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagai negara yang besar dan 
kuat. bank bjb turut mendukung kekuatan negeri dan 
mendapatkan kehormatan menyediakan pembiayaan 
bagi revitalisasi alutsista, 


Dirgahayu TNI ke-67 


www.bankbjb.co.id 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Tawuran yang mengakibatkan korban 


jiwa masih menjadi topi 
minggu ini. Sebenarnya 
kekerasan fisik maupun 


k hangat kita 
ada bibit 
mental yang 


enggak kalah buruk akibat dari tawuran. 
Kekerasan itu bahkan sering kali kita 


anggap "biasa”. Itulah ” 


ita sendiri mungkin eny 

sudah melakukan bully 
Kis bullying, Seorang 
bercerita, dia sampai memilih pindah 
sekolah karena tak tahan dikucilkan te- 
mannya. Ketika waktu perpisahan tiba, 
pelaku bullying tak merasa bahwa si 
teman terpaksa pindah sekolah akibat 
kelakuannya. 

Seorang siswa lain sampai tak me- 
neruskan mengikuti ekskul paskibra ka- 
rena bentakan dan kata-kata sinis yang 
diucapkan seniornya. "Waktu saya cerita 
teman lain, dia malah bilang, “Itu 
Itu kan usaha dia buat men- 
siplinkan kita, anak baru?” ceritanya, 
Siswi sebuah SMK di Jakarta Selatan 
pun sempat ditarik tiga siswi seniornya 
ke toilet sekolah. Di tempat ini, ia di- 
interogasi bak pesakitan, gara-gara siswi 
senior curiga si yunior jatuh hati kepada 
cowok yang diincarnya. Lama kemudian 
si yunior masih merasa ketakutan, meski 
ng senior menganggap masalah se- 
lesai. 

"Bullying itu bisa berupa pengucilan, 
pelecehan, pemalakan, intimidasi, ej 
ip, fitnah, sampai kekerasan 
i korban merasa tertekan atau 
takut, semakin senang pelaku bullying, 
Kami di sini biasanya mendampingi 
korban,” kata Amanda (16), salah seorang 
sukarelawan Caring Teens Community 
(CTC) yang berkolaborasi dengan Ya- 
yasan Semai Jiwa Amini (Sejiwa). 

Nabila (17), sukarelawan lainnya ber- 
cerita, sebenarnya sejak SD sudah tahu 
tentang bullying dari sang bunda, seorang 
psikolog. "Tetapi biarpun secara teori 
tahu, praktiknya enggak gampang, Buat 
si korban, ledek-ledekan meski cuma 
ucapan, sudah cukup membuat dia eng- 
gak nyaman. Efeknya dia jadi takut atau 
malu banget. Setiap orang, kan, punya 
kadar toleransi 'bercanda” yang beda," 
katanya. 


Korban sekaligus pelaku 


Abu (19) dan Dian (16), sukarelawan 
CTC lainnya bercerita, dalam kasus bul!- 
ying bisa jadi pelaku sebenarnya juga 


bullying”. 


korban bullying. Abu mencontohkan, $ 
wa yang di rumah dijadikan bulan-bu- 
lanan orangtua/ortu (berarti korban), 
bisa mengalihkan rasa kesalnya dengan 
menggertak teman di sekolah (pelaku). 

Amanda menambahkan, dari peng- 
alamannya berbagi pengetahuan tentang 
bullying di sebuah sekolah di kawasan 
Bintaro, Jakarta Selatan, ia mendapati 
siswa yang dengan entengnya memukul 
teman, Si siswa mengaku, memukul ada- 
lah hal bi karena dia pun sering 
dipukul ortu meski hanya untuk hal 
sepele, 

Diena Haryana, Ketua Yayasan Sejiwa, 
lembaga yang aktif berkampanye me- 
lawan bullying, menambahkan, kedekat- 
an hubungan keluarga penting untuk 
membantu anak memiliki rasa aman. 
Kondisi itu berdampak pada kerja otak 
yang seimbang, termasuk hormonnya, 

"Biasanya anak jadi percaya diri, 
mampu berpikir, kreatif, pandai bergaul, 
dan bersemangat. Potensi dirinya akan 
muncul, berbagai kecerdasannya siap di- 
asah. Dia siap berprestasi. Kondi 
memandang latar belakang s 
nomi keluarga. Sebaliknya, perilaku ke- 
ras ortu kepada anak juga bisa terjadi 
pada semua kalangan,” katanya. 

Namun yang terburuk, tambah Diena, 
perilaku keras ortu kepada keluarga de- 
ngan tingkat sosial ekonomi rendah, Di 
sini anak mengalami situasi buruk, yaitu 
kekerasan dan tekanan ekonomi yang 
mengimpit batin. "Dia bisa menjadi anak 
yang sulit dikendalikan karena merasa 
kesepian, terbuang, rendah kepercayaan 
dirinya." 

Mengapa bullying muncul terutama 
saat kita remaja? Menurut Diena, karena 
secara hormonal kita lagi mengalami 
perubahan. Tanpa ada bullying pun, re- 
maja cenderung sensitif dan galau. Apa- 
lagi kalau kita harus menghadapi bullying 
juga. "Mereka jadi mudah terpicu emo- 
sinya, dan bereaksi sesuai dasar kepri- 
badian masing-masing,” 

Kemungkinan reaksi itu ada tiga, yak- 
ni Fight (yang berarti ia melawan, me- 
nunjukkan rasa marah dengan meng- 


amuk), Flight (melarikan diri dari luka 
batin, ini bisa ke arah negatif seperti 
narkoba, miras, internet tak sehat/por- 
nografi), dan Freeze (sikapnya ”mem- 
beku”, ia kehilangan nalar sehat, tak 
mampu berpikir, depresi, tak ter- 
motivasi untuk hidup). 

”Kalau korban bullying me- 
milih Fight, dia akan me- 
ngeluarkan energi marah- 
nya tanpa rasa takut. Ini 
lalu membuat dia jadi pe- 
laku bullying. Tetapi kalau 
korban bereaksi Freeze, dia 
benar-benar korban yang 
memerlukan empati, bah- 
kan pada tingkat yanglebih 
parah bisa jadi depresi," 
lanjut Diena. 


Berdampak panjang 

Banyak alasan pelaku 
bullying, di antaranya ingin 
mendisiplinkan yunior, pengin 
unjuk kuasa, kesal pada bahasa 
tubuh atau tingkah laku korban. Di 
isi lain, sasaran sebagai korban bull- 
1G Inya, mereka 
yang dianggap pelaku secara fisik tampak 
lebih lemah, menjengkelkan, tak mampu 
berinteraksi dengan pelaku, sampai pada 
hal fisik seperti gendut dan gagap. 

Kondisi itu diperburuk penilaian di 
sekitar kita yang tak menjadikan bullying 
sebagai masalah. Akibatnya, sampai 
menjadi mahasiswa, bahkan sudah be- 
kerja pun, korban bullying tetap tak 
mampu membela diri, Sedangkan pelaku 
bullying (karena tak merasa bersalah dan 
tak pernah dikoreksi ortu/guru) makin 
menjadi-jadi, kekerasan menyatu dalam 
kepribadian mereka. 

"Pada MOS atau OSPEK, siswa kelas X 
atau mahasiswa baru harus menerima 
apa pun perlakuan dari seniornya. Me- 
reka tampak tak berdaya, Saat inilah awal 
bullying berkelanjutan atau lingkaran 
bullying terjadi," kata Diena. 

Di sini para senior mendapatkan 
korban empuk untuk dijadikan sasaran 
kemarahan atau kekecewaan, yang 
umumnya mereka bawa dari rumah. Hal 
yang merisaukan adalah, perilaku jagoan 
dari senior itu menjadi teladan bagi 
yuniornya, yang langsung meniru begitu 
ada kesempatan. "Apalagi kalau para 
senior memang berniat merekrut yunior 
untuk meneruskan tradisi kekerasan.” 

Untuk mengurangi bullying, perlu pe- 
mahaman tentang perilaku bullying dan 
seluk beluknya. Ini bisa diajarkan lewat 
salah satu mata pelajaran di sekolah 
seperti PPKN atau pendidikan karakter. 

"Saat tahu apa itu bullying dan dam- 
paknya, banyak siswa yang memperbaiki 
sikap mereka. Ada pelaku yang langsung 
menghentikan sikap kerasnya, bahkan 


ada anak yang lalu menjadi pelatih untuk 
mengajarkan antikekerasan seperti me- 
ningkatkan sikap respek, kasih, peduli 
dan tolerz kata Diena yang meng- 
adakan penelitian bullying pada siswa 
tingkat SD dan SMA. 

Sependapat dengan Diena, menurut 
Amanda dan Nabila, untuk mengeks- 
presikan diri secara positif, seharusnya 
bagi remaja disediakan berbagai sarana, 
seperti untuk berteater, bermu 
raga, sampai terlibat dalam kegiatan so- 
sial. 

”Buat pelaku bullying lebih baik kalau 
pelaku diberi sanksi bekerja sosial seperti 
merawat orang tua, atau membersihkan 
panti tempat tinggal anak yatim,” kata 
Amanda. 

Diena menambahkan, untuk meno- 
long korban, kita bisa menunjukkan em- 
pati, tapi jangan berlebihan. "Cukup kita 
ada di sekitar korban, enggak usah tanya 
perkara bullying yang menimpa dia. Ka- 
lau dia cerita, kita dengarkan. Buat 
korban merasa nyaman, dia biasanya 
sensitif dan enggak pengin ditemui, cen- 
derung menjauhi sosialisasi.” 

Ehm, kalau kita sudah tahu bullying 
itu negatif buat pelaku maupun korban, 
enggak benar, kan, kalau membiarkan- 
nya tetap terjadi. 


(SOELASTRI SOEKIRNO/ 
CHRIS PUDJIASTUTI) 


KOMPAS, JUMAT, 5 OKTOBER 2012 


da 


CERITA KORBAN 


ullying ternyata sudah me 
Bu peristiwa sehari-hari di 

banyak sekolah di Jakarta. 
Korbannya para siswa dan siswi 
dan pelakunya tak sebatas ka- 
kak kelas atau teman sebaya. 
Guru pun bisa melakukan- 

nya, 


Seorang siswi kelas 
X SMA swasta di ka- 
wasan Kebayoran Ba- 
ru, Jakarta Selatan, 
menceritakan, betapa 
ia sangat tak nyaman 
berada di sekolah- 
nya. 

”Aku enggak tahu 
salah apa, tapi kakak 
kelas selalu meneri- 
aki “aku, Menye- 
but-nyebut mukaku 
jelek, jutek, dan tu- 
buhku pendek,” tu- 
turnya sedih. Sebagai 
anak baru, ia tak berani 
bertanya mengapa ia se- 
lalu mendapat sebutan 
menyakitkan seperti itu, 
Mau tak mau ia hanya 

bisa diam dan harus menelan 
sakit hatinya. 

Celakanya baru-baru 
membuat ”kesalahan”, rok sera 
gamnya kegedean. Untuk meng- 
atasinya ia melipat roknya itu su- 
paya tidak kendur. "Aku lihat te- 
manku ada yang begitu, lalu aku 
ikutan eh, aku kena marah, tapi 
temanku tidak. Yang aneh, guru 
bukannya membantu menjels 
kan kondisiku, tapi ikut mema: 
aku,” sambungnya lagi. Ta mei 
wa kepada sikap gurunya. 
swi itu memang baru sekitar 
tiga bulan bersekolah, namun ia 
sudah mer tak bisa bertahan 
lagi di sekolahnya itu. Ia sudah 
menceritakan kondisinya kepada 
kedua orangtuanya. "Kasihan, ma- 
maku jadi ikut stres. Sekarang 
papa aku sedang mer olah 
baru buat u, tetapi enggak mu- 
dah. Akhirnya kami cari sekola 
yang ada kenalarku supaya aku 
punya teman bila harus 'meng- 
adapi keadaan sama seperti 
sekolah yang sekarang,” lanjut ce 
wek tersebut, 

Bila siswi itu mengalami ke- 
kerasan verbal, seorang siswa di 
sekolah yang sama tertekan oleh 
kekera: ang dilakukan pa- 
ra seni enggak suka 
tawui a harus mau 
ikut sama kakak kelas,” katanya, 
Skala tawuran yang ia ikuti bukan 
gede-gedean, yang melibatkan pu- 


: 
: 
: 
: 
: 


Mencari Sekolah Baru 


luhan anak SMA, melainkan h: 
nya 10-15 anak, tetapi karena 
swa yunior posisinya harus 
berada di garis depan. 

”Dalam tawuran kayak tradisi 
@ja, anak kelas X berada di paling 
depan, ntar anak kelas XI di 
baris kedua. Paling belakang ba 
ru anak kelas XTI,” lanjutny: 
Otomatis yang kebagian kepa 
lanya bocor atau tubuhnya ter- 
luka terkena lemparan batu dan 
benda keras atau gebukan kayu 
ya anak yunior. 

Kenapa tak menolak ikut ta 
wuran? "Enggak bisa. Kalau me- 
nolak malah digebukin habis 
sama kakak kelas,” lanjutnya. Ia 
pernah diadili dengan cara di 
marahi habis-habisan di toilet 
sekolah gara-gara enggak mau 
ikut kongko sama para senior 
untuk bersiap tawuran, Bila da- 
lam tawuran ia tak ikut, ia 
akan dipukul oleh para kakak 
kelas, 

Seorang siswa SMA negeri di 
n Kebayoran Lama, Je 
tan, pernah mencoba 
kabur langsung pulang untuk 
menghindari ikut tawuran. Aki- 
batnya, esok harinya ia diten- 
dangi kakak kelas 
terjadi perdarahan di bagian ma: 
ta. "Aku bohong ketika mamaku 
bertanya soal mataku. Ku bilang 
aja terbentur meja,” kata siswa 
itu. 

Sementara beberapa 
SMA negeri ternama di de 
Blok M kerap dipalak oleh par 
seniornya, Cara yang a me- 
reka lakukan, 'a senior me- 
nyuruh anak baru mencari dana, 
terserah b: ranya un- 
tuk membeli ang, makan- 
an, sesuai permintaan kakak ke- 
las tersebut, "Harga barang itu 
Uu sampai ra 
tusan ribu, Pokoknya yang dia 
minta harus diturutin," kata 
wi itu. 

Seorang siswi di sekolah yang 
sama, tei j 
las XII membenarkan ” 
menyedihkan tersebut. "Dulu 
gue juga musti begitu, Enggak 
mungkin nolak permintaan me- 
reka, takutnya malah diadili ra- 
mai-ramai ngeri ah. Enggak be- 
rani juga mengadu ke ortu,” tu- 
turnya. Akibatnya, untuk men- 
dapat dana besar ia harus ber- 
bohong kepada orangtua agar 
mendapat uang untuk membe- 
likan barang kemauan si kakak 
kelas. (TRI) 


JAVA SOULNATION 2012 


Saatnya Musisi Indonesia Berpesta 


pa jadinya bila musisi 
ber-genre pop dan rock 1 
roll bertemu dengan mu- 


sisi ber-genre reggae bertemu 
dalam satu lagu? Hasilnya, mu- 
sik ceria yang bikin MuDAers 
langsung berjingkrakkan jika 
menikmatir 

Itulah yang terjadi di Java 
Soulnation Festival 2012 tanggal 
28-30 September 2012 lalu. 

Salah satu pertunjukan di 
ajang festival internasional di 
hari terakhir ialah penampilan 
jebolan LA Light Indiefest dan 
LA Light Meet The Labels yang 
dikemas dalam LA Light Music 
Project. Nah, kolaborasi The Ba- 
nery yang ber-genre pop rock n' 
roll dengan Ras Muhammad, si 
Duta Reggae Indonesia, menjadi 
salah satu penampil. 

Dengan lagu "Karena Dia” 
ber-genre boogallo/twostep, ko- 
laborasi mereka sangat asyik di- 
dengarkan dan dinikmati. Meski 
tak hafal dengan lirik lagunya, 
siapa saja yang mendengar pasti 
akan ikut bergoyang. Penam- 
pilan pun semakin apik dengan 
gerakan energik penari 
berkostum warna rasta (merah, 
kuning, hijau). 

Sebenarnya, lagu yang me- 
reka bawakan merupakan 
lama milik The Banery, 
diaransemen ulang oleh 
Festival Production 

mandani oleh Eki Pi 

Empat grup dan satu sok 
jebolan ajang festival d 

untuk berkolaborasi 
nyanyi-penyanyi tes 


lane 
pect 


enyanyi lainnya 


yang ih menarik, band 


Lars yang bernyanyi bareng Mil- 


Tentunya, mereka tak kalah de- 
ngan musisi internasional yang 
juga tampil di ajang yang sama. 


di tahun 1990-an. 
Mereka menamakan dirinya 
Spice Girl Experience. Kelima 


Fernandez dan band Res- 
bersama Jevin (beat box). 


panggung Java Soul- 


. Dengan banyak- 
1! ibat, 
Spice Girl. 


lantunkan liri 


in, James Morrison, 
icke, Scissor Sisters, 


penyanyi itu, Lala Karmela, Sas- 
hi Gandarum, Jemima, Renita, 
dan Emily Laras, yang ma- 
sing-masing berperan sebagai 
personel Spice Gi 
pakaian mereka pun mirip de- 
si lokal lainnya yang ngan karakter masing-masing 
1. personel Spice Girl. 

rti Raisa, Calvin Je- Penampilan dibuka dengan la- 
ad HI-VI, Dida, serta gu "Spice Up Your Life” yang 
langsung disambut teriakan pe- 
nonton yang juga penggen 


ik, baru yang enggak kalah dengan 


"KOMPAS/ RADITYA HELABUMI 


Spice Girls Experience (Sashi Gandaarum, Lala Karmela, Emily, Jemima, Renita), dalam Java 
Soulnation Festival 2012, 28-30 September di Jakarta. 


panggung, 
pembetot bas 


. Gaya ber- 


bali” 
yang singkat. 


itan dengan 
ngan 


Puradire: 


nanya. 


dengan gitar, 


penampilan artis luar negeri. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


vakan la- Dua penampilan yang sudah di- 
grup vokal — gambarkan tadi pasti bisa me- 

risyang populer wakili karya anak bangsa yang 

patut diapresiasi. 

Bahkan, dalam waktu yang 

singkat, mereka bisa mengha- 


silkan satu lagu baru. Di atas 
vokalis 

The 
Rafly, mengatakan, lagu baru 
yang berjudul "Hilang dan Kem- 
diciptakan dalam waktu 


"Dengan proses cukup sing- 
kat, hanya tujuh jam, kami bisa 
menciptakan lagu yang berka- 
il bumi kita. 
bumi kita,” ungkap Rafly. 
yang 
aru ini memang 
main-main. Lewat arahan 

ii mereka dipaksa 
elakukan hal yang tidak 
, tanpa melepas kekhas 


”Kami berusaha supaya me- 
reka tetap dengan kekuatannya 
masing-masing. Misalnya The £ 
Banery yang mencipta 
tantang ba- : 
gaimana kalau gitar diletakkan 
dan coba membuat lagu dengan 


hiburan, mereka cukup 
apik menampilkan karyanya di 
ajang festival musik kelas in- 
ternasional. Di atas panggung, 
mereka tak kalah dengan musisi 
dari luar negeri. (SIE/PRA) 


Oktober: 
£ pang, 


November: Kalau S 
member Ha 


Kirim komikmu ke: Redaksi MuDA, 
Jalan Palmerah Selatan 26-28, 
Jakarta 10270, atau dalam format 
digital: 300 dpi, cmyk, Jpeg 
ke email: kompasmuda@gmall.com. 


Pangan Inwonesa 


Hai, teman. 
Ayahku baru pulang 


Lihat, bajuku dibeli di Poris.) 


Cerita 1 Gambar 1 Nadi Baray 


sekaligus f 
Banery, 


Ini jam dari Swis 


MEA 2) 
ya P 
"KY 
- (1 1 
KA 


| 


“Don ini sepatu ) 
buatan Italia 


diberikan 


lagu 


(On, ya... Ind oda 
Kenalonku juga dari 
Ivar negeri. Mereka 


negeri kita 
Mereka senang 
dangan batik buatan 


kita. Aku bangga. 


Karya Nadia Zulfah 


IM FITUR KLASIKA | Otomotif 


KLASIKA 
HARI INI 


REM adalah komponen vital kendaraan. 
Gangguan sekecil apa pun, jika diabaikan, 
bisa berakibat fatal untuk pengemudi dan 
penumpangnya. Sedekat atau sejauh apa pun 
perjalanan yang akan ditempuh, rem harus 
berfungsi dengan baik. 

Menurut praktisi otomotif, ada beberapa 
gejala pada rem yang jika terasa harus segera 
ditangani. Pertama, pedal rem bergetar 
saat diinjak. Ini menunjukkan piringan 
bergelombang atau tidak rata. Penyebabnya 
adalah kualitas kampas atau piringan tidak 
sesuai. 

Kondisi itu juga bisa dialami mobil 
matik jika pengemudi malas menggunakan 
rem parkir saat berhenti di lampu merah. 
Sebaiknya, pengemudi tidak menginjak rem 
bila posisi gigi tidak netral. Piringan besi 
akan memuai jika terkena panas tekanan rem, 
akibatnya menimbulkan gelombang. 

Gejala kedua, ketika rem diinjak, arah 
mobil tidak lurus, melainkan cenderung ke kiri 
atau kanan. Kondisi tersebut disebabkan salah 
satu rem tidak bekerja sempurna lantaran 
piston berkarat dan minyak rem kotor. Bila 
gejala ini muncul, jangan injak rem mendadak 
dan memberi tekanan keras sebab mobil 


| 3 Cikini Gold Gerter 


d@ 319090 88 


Kantor Pemasaran: 

Jl. Pegangsaan Timur — Ciki 
Menteng — Jakarta 

www.cikinigoldcenter.com 


SIMAK ARTIKEL 


PERFORMANCE 
EXECUTION 


oleh GML Performance Consulting 


HADIR HARI SABTU, MINGGU 1 & 3 


V indovesia's Choice 2013 


ELECTRONIC 
SOLLTIOM 


Satistactlon For Better SOLUTION 


Exclusively for HSBC cardholders 


Additional ea 
Discount.» C1 
ha 
c 05 o 30 LEO TV 42” 


| YA aa Ht 
: MP OFF aoi 

4052 12 Monts Installment 
all outiets 5 - 7 October 2012 


" Torrs ang conditions appy 


Supoorted by 


z HSBC 
EVERYDAY Meooagn IM ae 12 


24 monins | an 
Onlyat 
SiMUytaitN Hectronic Setution | aa 
2 Home Sotution | 
G Ogan 1 cifibank 1 manan” | SSBNI & | HsBc sj 


— —) isa 
kredit, | set | - 
speklia 


“ Bunga Ringan 


" Syarat & ketentuan berlaku, 


to See Our Store Location I 


Ses6S0 


00 - 21,00. Akhir Pakan (Sabtu 


30 


Minggu) Linur Nasional 11100 - 22.00 


Jam Operational Toko : Hari Kerja (Senin - Jumat) # 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Gejala Adanya Masalah pada Rem 


1 0” JSpEciAL DEALSI 


5-7 Oktober 2012 


PUN AI 


Visit Our Website and See Our Store Location  www.electronicsolution.co.id & www.homesolution.co.id 


KOMPAS KLASIKA | Jumat, 5 Oktober 2012 | JABODETABEK 


37 


UNTUK PEMASANGAN IKLAN HUBUNGI : 021 2567 6000 & 2567 6076 | FAX 021 548 1717 | SMS 0812 843 8888 
@ 


O smart 
Open your mind. 
Prescription : 
. . 4/day for ultimate coolness. 
bisa oleng atau terbalik. 

Tanda rem bermasalah yang ketiga adalah 
ambles atau tenggelam saat diinjak. Kondisi ini 
terjadi saat pedal tidak memberikan tekanan 
normal dan ngempos saat mengerem. Rem 
ambles dapat terjadi karena adanya angin 
palsu yang disebabkan proses penggantian 
minyak kurang sempurna. Bisa juga karena 
kebocoran pada sistem yang sering terjadi 
pada kaliper. Bisa juga disebabkan master 
rem yang tidak presisi akibat sil sudah tidak 
bisa menahan tekanan. 

Namun, jika rem diinjak dan posisinya 
lebih dalam, itu tanda bahwa kampas rem 
sudah habis, Untuk mengantisipasi keadaan 
ini, lakukan pengereman dengan beberapa 
kali menginjak pedal agar mendapatkan 
tekanan yang sesuai dan berhenti sempurna. 

Agar gangguan pada sistem pengereman 
tidak terjadi, sebaiknya lakukan pemeriksaan 
rutin di bengkel resmi atau langganan. 
Sebagai langkah pencegahan, lakukan 
perawatan berkala setiap 10,000 km untuk 
mengganti kampas rem depan-belakang. Bila 
telah mencapai 20.000 km, lakukan servis 
besar, ganti kampas, dan kuras minyak rem. 
(#/TYSI 


thanks tc 
da BRAB 


smart -a Daimler brand 


BRANDED 
AIR CONDITIONER 1 px 


Atvancing te 


BELA PTS “pAa ADVANCE 


————-- PERIKSA KOLESTE ROL, GULA DARAH 
dan ASAM URAT 


Periode 05 - 21 Oktober 2012 
"7 di Store Puri & MOI 


Terbuka untuk umum 

“ Tanpa syarat pembelanjaan 

: Hasil tos dapat langsung diterima 

Pemeriksaan dari Jam 11.00 - 21,00 di Store Electronic Solution 


“ Limtad Ouantiy. Gambar merupakan Mustrasi. 8) 


32) CA ANA 


ICT» ba Da Ol 


HP se 203 


AI ah 


3OLEDTVA2” 
TH-420T50G 


LED TV 40” 


SNN LET KDL-40EX630 


FULL AUTO 8.5 KG 200005 REFRI 210 LT SIDE BY SIDESBT LT 
NA-FB52BHSG PR-21BGW 1 GC-A207BP3 
ITB I 80 - r II I 
5, ' | | 
1 200 1 in | Ti 
B Find us on: n 1 


Electronic Solution Pa 


@elect solution 
Email : solution@electronicsolution.co.id 


38 


KOMPAS / KLASIKA / 
Jumat, 5 Oktober 2012 


Bunga ramah dapat dinikmati 
hingga 31 Oktober 2012 


Senantiasa di Sisi Anda 


DIJUAL 


50 unit flatbed 40 Ft 3 AXLE 
karoseri kumbong thn 2008 
HUB:0811720641, 
085384404518 


Aksesoris mobil CBU Bodykit 
Spoiler Alphard Vellfire Lexus 
Prado 081315165555 


BENGKEL - SERVICE 


AC mbl bermsih? Solusinya di 
Satria Mtr Ac Mbl service & psg 
baru Jl Dr Susilo 1/13-14 Grogol 
Jakbar Ph.5660785 - 5604624 


Spesialis Install Power Back 
Door alphard,vellfira 24 semua 
tipekBodykit 
velifireLC.Ayun 
JDanou Sunter Selatan 


blok 


0.3 kav/43-45, T:6583,1555 
Spesialist Transmisi Matic vw, 
honda,bmw,harier,n alpard, 


pajero,merey,volvo,jeep, audi,ja- 
guar,panther:087777782163 


MOBIL DICARI 


AI 0.1 Apa pun jenis mbl anda 
dibayar dgn harga tinggi Andri 
68629818/0818-901-687 


AL, 0.1 Apapun jns mbl anda di 
byr dg hrg tinggi.Bns! Sjt u/pran 
"tara 71682678-08129009011 


Attomotif berani beli mbisegala 
merkkthn dgnhra pantas/tinggi 
ssuaikond Prscot:081219688990 


Bel Sgl Jns Mbl Hrg Tai Th.90- 
2012 Bpkb Asli/duplikat Wahyu 
70283933/08128907676 TGR 


Pemakai Berani Beli Tinggi, Byr 
Cash/Over Kredit Semua Mobil. 
H :85.7502 / 0856 1000 338 


MOBIL DIJUAI 


Maman 


AJM MOBIL 
Evogue2.0 DynmcLux 3/5Doors 
Kredit 1th 08 (79jt-an), 2th 1.86 
(Wlit-an), 3th 38 (28jt-an)/bln 
Call: 081287717711 / 5422 0555 


Aston Martin rapide(4doors)'11 
KmIRb Gray Jual Cpt 4,2M Vr20 
Nopil STNK 1Th 087878789191 


AUTO ONE PONDOK INDAH 
Mini S Coupe PWhite Lounge 
“##Leather, JCW Body Kit' 
021-7203011 / 085780000068 


AUTO ONE SLIPI 
Aston Martin Rapide 6.0 Silver 
sAuto One Premium Cars Btas 
021-29308685 / 081806898787 


AUTO ONE SLIPI 

Panamera Turbo 10 Slvr on Blck 

New Panamera 3,6 V6" 
“White on Marsala Red Bose" 
New Carrera S 991 Wht on Blck 
Porsche 911 Turbo Yellow 2008 
Auto One Premium Cars Bta- 
021-29308685 / 085888668989 


AUTOHAUSE IMPORTS 
Mini Cooper White,Red,Orange 
kisi Pluit 66601313 “ak 


AUTOHAUSEIMPORTSG@PIM2 
Evogue 4D Bick,Whte TV3/TV1 
"nee Pluit 66601313 “ii 


AUTOHAUSEIMPORTS@PIM2 
New Boxster Yellow, Red,White 
Cayenne V6 ATPM Black "“" 
9carera $ new mdi wht kmrb: 
seiek Pluit 66601313 “Win 


'AYUN JAYA MOTOR BOS 
Hummer H2 6.2 double cabin 
Hummer H3 3,7 Ready Stock 
ursa Otomotif Sunter" 
610216523555 “ii 


BEST PRICE @ CHOSEN CARS 
Bentlay Continantal GT 4.0 V8 
Aston Martin DBS Carbon Edt 


0730 V6 T 


1555- 980073. 


CNN AUTO SUNTER 
New Porsche Boxstar Rad 2.7 
265 HP, Ring 2 
021 6525888 / 0821 1111 6685 


CNN AUTO SUNTER 
Rang Rover Evogue Si-4Dovrs 
Black, White & Red Lux Pack 


Evogue 2.0 Dynamic lux Sdr, 
1,195M OTR Black on red recaro 
seat, Scam. nego: 021-97911111 
Pin BB: 323dc6tf 


EXOTIC AUTO 

#etit MC Laran MP4,C12 tot 
Maserati Guattroporte Sport TS 
“Porsche Panamara GTS “3 
Panamara V6 3.6 L" 
Range Rover Evogue 
#4 Vellfire All Type “sr 
See Our Exhibition @Casablanca 
PI:7200099 - Klp.Gdg: 45846110 


EXOTIC AUTO 
kate Cadillac Escalade 
PI: 7200099 -Klp.Gdg: 45846141 


EXOTIC AUTO 
Porsche Cayenne Turbo ATPM, 
Ceramic Brake, Carbon Interior. 
See Our Exhibition @Casablanca 
PI: 7200099 -Klp-Gdg: 45846140 


ih FANTASTIC PRICE !!! 


Lux Pack / 


1524585/15866535 


Fiat Abarth SS/10CBU.red160hp 
MT.Langka,Khs Penagemar.Tgn1. 
Dr Baru,Alvin 93118855 


GARAGE SALE FOR TODAY 
. Rolls Royce . 
Extendeed Wheel Bas 
» Ghost Black Silver 


Warranty ATPM 
0813 1722 1100 / 021- 7248750 
GLAMOUR AUTOBOUTIOUE 
Cayenne S Turbo 4.8L 
Cayenne $ 4.8L . 
. Cayenne 3.61. 
Cayenne Diesel 3.0L . 
. Panamera V6 3.6 L 


Garansi ATPM 4 Tahun 
0857 1085 6280 / 021-724 8750 


Hino Lohan 6 Roda Box Besi '05 
Siap pakai. Jl.Peta Brt No.8(Pra 
patan Rawabokor)02192736956 


Hummer H3 '09 Km 4400 Abu2 
Sunroof Spt br “BRAA Blvr Tmr 
ZA/15 Klp Gdg 4526753-55 


Jaguar XF 3.0 "2010, Abut Met, 
Sunroof Km 5Rb, Rp. 925, Istw 
“BRAO Klp Gading 4526753-55 


Lamborghini New LP 570-4, spr 
Trofeo stradale, red, Limited 
Evogue new, full opt. 92612900 


Land Rover freelander 2004 
black, V6, petrol engine, AT hub: 
0816914045 / 68280565 


Mini Cooper Countryman Th 
2011 Akhir Putih KM 6 Ribu 
Seperti Baru Hro Rp.620Juta 
JMS 4526715-16/92190131 


Mini Cooper S AT TurbotCoupe& 
Hatchback),Pepper White, JCW 
B.Kit, Racaro seat, Sport/ media 
( NiSion/ chili pack, Emirror, 
keyless leather dasi 

cali:021-97911111 Pi 


Mini Cooper S Turbo'10,Merah 
Panoramic,Km7rb,PajakPjg, stw 
123.6262 - 723.6226 “7236336 


Mini Countyman S Sept 2011 W 
Coklat susu Komb putih Harman 
kardon Panoramic V18 Full Ors 
kond sgt baik 0855 117 1717 


MiniCooper Country Man'11 Pth 
Int Beige Org:Arteri Pndk Indah: 
No.B8A Jaksel :08129659911 


New Cayman 2.9 PDK'12 rims18 
only 1.270 on the road “““# 
Carera 3.85 Full Option 2.450 
Off The Road " ee 


75903390/2 


P.Cayenne 3.6 Baru,Black ATPM 
S. Hidrolik, DVD, “ Garage 
Motorsport “0816 1997 890 


P.Cayenne S 4.5 Turbo '2004, 
Km 32Rb, Hitam « P.Cayanne 
3.2 05/06 Silver sunroof hidrolik 
“BRAO Klp Gading 4526753-55 


INTERMESO 


WATCHES 


SI PEBALAP 
WAKTU 


BALAP mobil yang umumnya menjadi 
hobi kaum pria kerap menunjukkan 
sisi ketangguhan yang terpancar 

dari aksesori yang dikenakan oleh si 
pebalap. Bersandar pada ketangguhan 
tersebut, Oris, sebuah merek 

ternama Swiss, mengeluarkan seri 
terbaru dengan nama Oris Artix GT 
Chronograph, 

Pembuatan jam tangan ini 
menghadirkan beberapa fitur 
fungsional yang dapat mendukung 
penampilan Anda, Memanfaatkan 
pergerakan otomatis, fungsi 
Chronograph dan tanggal akan 
menambah kemutakhiran jam 
tangan tersebut, 

Bezel yang dilapisi ceramic 
dan stainless steel ini dilengkapi 
penempatan chronograph yang unik 
yang terdapat di angka 6 dan 12 pada 
jam tangan. Selain itu, penggunaan 
kaca safir antigores dengan lapisan 
antipantul, membuat Anda tetap 
dapat melihat perputaran waktu 
secara jelas, 

Lapisan superluminova yang 
terdapat pada indeks dan jarum pun 

(— 
Artix GT Ch 


# Klub Oris 


674 7661 4434 


memungkinkan Anda dapat tetap 
melihat penunjuk waktu di dalam 
kegelapan sekali pun, Kaca mineral 
pada bagian belakang case akan 
melindungi mechanical movement yang 
dapat dilihat secara langsung. 

Bagi Anda yang menyukai 
kesan sporty dan tangguh, Oris Artix 
GT Chronograph ini sangat cocok 
dikenakan. ("/ASPJ 


INTERMESO 


WATCHES 


AKSI ARLOJI 
“SPORTY” 


SETIAP gaya kini memiliki 
turunannya sendiri jika sudah 
menyangkut kreasi desain. 

Tidak lagi hanya berkutat pada 
satu aliran gaya yang bersifat 
kaku nan baku, melainkan 
memadupadankan setiap elemen 
desain hingga menghasilkan satu 
karya unik. 

Material stainless steel, 
misalnya, dulu identik dengan 
arloji khas untuk pria yang 
bergaya perlente dan selalu rapi. 
Jauh dari kesan sporty. Namun 
sekarang? Memadukan gaya sporty 
dengan menggunakan material 
tersebut bukan lagi hal tabu. 

Lihat saja arloji seri Nightrider 
2 (SM.12426XSTB.HO2MS) dari 
Swiss Military Hanowa, Arloji 
buatan Swiss ini terlihat berbeda 
dengan mengadopsi fungsi 
Tachymeter yang terlihat pada 
bagian casing-nya, Warna silver 
terlihat kontras dengan warna 
hitam pada dial, 


SWISS MILITARY 
HANOWA 


NIGHTRIDER 2 
(SM.12426XSTB.HO2MS) 


Arloji chronograph ini pun 
telah dilengkapi fitur penanggalan 
dan tahan air hingga 10 ATM, 
serta berbagai fitur lainnya 

yang mendukung gaya hidup 
dinamis para pencinta olahraga. 
Selami tiap lekuk desainnya, tilik 
keunggulan fiturnya. (ADT) 


Sbb BUNGA SPECIAL AKA TAHUN |. 


“SI 


Kak PAN 


Mirmksuzuki www.rmk.co.id 


Range Rover Evogue2DRS Black 
On Red (Sport Seat) Dynamic 
plus Cam Panoramic Pwr Back 
Door VR 20. Km 1Rb Langsung 
nama On Rp.1050 M, JMS 
021-4526715/16/92190131 


RANGE ROVER 


) white/gray/silvor 


Viva Auto Spoi 
II 72788080 Sunter 2945 0909 


'ROBBY JAYA AUTOCAR 
Hummer H2 6.2 Double Cabin/ 
Hummer H3, Ready Stock 
021-65866188 / 021-70367088 


Rolls Royce Phantom Spirit of 


" Syarat dan ketentuan berlaku 


#BCAtnano SGG 


PAKUBUWONO CARS 
Rover Sport 5.0 Superchargs 
R.Rover Evogue 2.0 Dynamic 
New Porscho Boxter 2.7 PDK, 

Call (021) 725.2333 / 725.199 


Porsche Boxter 2.9 AT O11 w 
hitam,km 3000, 99 spt baru, 
VR 19,Jkit, E seat, Cabriolet 
Softop Xenon Full ors Jl.Tanah 
Abang II no.66 Ph 3833131 


Porsche Cayenne 4.7 Hitam Th 
2011,KM 1100 AutoMax Gallery 
45857731-45816849-6506888 


Porsche Boxster2.7 Ready 2Unit 
Yellow On Black, White On Redi 
« Full Option. 0817 6674 951, 


Porsche Cayman 2.9Chrono pack 
"2011 biru, pdk, spt baru. Team 
Auto 0813 1601 8888 BOS 


PT. RESTU MAHKOTA KARYA 


Authorized Suzuki Dealer 


Porsche Cayman 2.9 thn 09 A/T 
ATPM, Azt Groy, km Grb,serv 
rec, pajak 05/13, spt baru, VR 
9" Techart, F1 exhaust 
H.900it. Pmik 06170077002 


Range Rover 2.0 AT(4pnt) 2012 
w putih 1006 baru, bs Isg nama: 
VR20, TV3,5Cmr,Jok kit E.seat, 
Panoramic,Keyless, Xenon TT/K. 
Tanah Abang 11/66 ph 39833131 


CIMANGGIS 021-87708918 KEBON JERUK 021-533 2020 
TANGERANG 021-552 5340 ROXY 021-633 2333 
CILEGON” 0254-381500 CILEDUG 021-730 7999 
KARAWANG 0267-403482 PURWAKARTA 0264-822 6166 


R.R Sport 4.2 SC '09/"10 Silver 
Km 11Rb 3TV Rp1.275,- “BRAO 
BlvrTmrZA/15 Gdg 4526753-55 


Range Rover 4.2 SP - Super 
Charge V8 A/T'0B Htm,km 28rb 
Istw,spt Br(serv,Record ATPM) 
Lsg Pemakai, Hp.081382250577 


Range Rover Evogue, Putih dim. 
htm mrh,Panoramic,TV3,Cam 5, 
new,08151820185,0818970007 


Range Rover Evogue 2.0 AT 012 
(2pnb) Putih km3rb,bs las nama 
TV, Samr,JkIt.Eseat,PBD, pnrmc 
Tanah Abang 11/66 Ph 34833131 


Range Rover Evogue New,Sid, 
Bensin,Putih,Panoramic,Int Htm 
merah, 3TV, 5Cam, Guava Spec, 
1.255) nego. Hp:081572072077 


RANGE ROVER EVO@UE 
Dynamic Lux,White 3/5 Doors 
7263777ChristianAuto70774701 


Centenary,new,Rhapsody black. 
anniversary. 6546116,91280777 


VICO AUTO 
Porsche Boxster 2.7 White On 
Red Full Opt hub:02126218887 


VIP - YEAR END SALE 
RANGE ROVER EVOOUE 5DR 
Dynamic Lux Pack 3 TV, 5 Cam 
Black & Whita, @ VIP' Mators 
021-1521M18, 021-1505666: 
AMOI 45866766 open till night. 

VIP MOTORS - PORSCHE 
New Boxstar Yellow & White 
New Design,E.Seat,VR20 BOSE 
GMO 45866766 pen till night 


021 1521116, 021 4505666 


PASANG IKLAN DI: 


Faksimil 


(021) 536 99086/87 


SmuTreRsTocK 


Hubungi kami 


2567 6000-2567 6076 


OTOMOTIF | Mobil 


Membersihkan Filter 


DEBU dapat memengaruhi kinerja mesin 
kendaraan kita. Gangguan sederhana 
akibat debu, mesin “batuk-batuk“ saat 
dijalankan. Sebab itulah dibutuhkan filter 
udara untuk menyaring dan mencegah 
debu tercampur bahan bakar dan masuk 
ke ruang mesin. 

Merawat filter udara relatif mudah 
dan bila harus menggantinya, di pasaran 
jamak dijual. Beragam merek filter udara 
dapat kita temukan di pasar onderdil 
kendaraan. Ada yang berbahan karton, 
spons hingga yang dibuat dari serat 
katun. 

Karena ada beragam jenis filter udara, 
cara merawatnya juga berbeda-beda. 
Filter berbahan karton, usia pakainya 
sekitar 2.500 km hingga 5.000 km. 
Setelah itu harus diganti. Kelemahan 
filter ini yakni permukaannya menjadi 


Udara 


berbulu karena faktor usia. Bila dibiarkan, 
serpihan lembut yang bercampur dengan 
debu bisa terisap ke ruang pembakaran. 
Akibatnya, permukaan silinder bisa 
tergores. 

Untuk merawat filter karton, cukup 
angkat filter dari tempatnya lalu bersihkan 
dengan kompresor udara, Bila perlu 
bagian pinggir filter diketuk perlahan 
dengan gagang obeng untuk merontokkan 
debu yang melekat. 

Filter yang terbuat dari spons biasanya 
bertahan hingga 15.000 km. Cara 
merawatnya juga tak sulit, Celupkan saja 
filter ke dalam air, lalu cuci dengan 
deterjen. Setelah bersih, cukup dijemur 
namun jangan terkena langsung sinar 


matahari. Setelah kering, filter siap 
dipasang kembali. 
Adapun filter dari serat katun, 


KLASIKA 


perawatannya sedikit lebih mahal sebab 
membutuhkan cairan khusus. Cairan 
pembersihnya biasanya mengandung 
sabun dan oli. 

Langkah untuk membersihkan yakni 
melepas filter kemudian mengetuknya 
untuk merontokkan debu. Saat diketuk, 
letakkan filter pada alas yang empuk. 
Setelah itu, cuci filter dengan air mengalir 
lalu disemprot dengan cairan khusus 
tadi. 

Selanjutnya filter didiamkan sekitar 
lima menit lalu disiram lagi dengan air 
hingga air sisa pencucian terlihat bening. 
Perawatan filter udara diakhiri dengan 
mengoleskan oli khusus. (“/TYSJ 


1. KETENTUAN PENULISAN IKLAN MINI 


Is pertaniaIklan baris 


1 Aw kalimat 5 
tia ymbel atau karaktar 


tidak mengand 


€ 

b. tidak mengandung angka kecuali untu dan 
bis dibawah KOP TELEPON dan KOP Mobl 
dial (type mobil) 

« dak mengandung huruf yang tidak! 
memberikan arti pada toks Klan 


1 Karakter soasi berdore lebih dari satu hanya 


akan dipakai satu sa. 


3 Karakter yang tidak boleh digunakan dalam 


teksadalah N dan 


A Pengaunaan rangkalan huruf besar hanya 
diperkenankan untuk pengetikan singkat 
Umum (C/ PLN, BUMN, PAM, TOL ELTI, 


dan merk, 


II. Ketentuan Pemuatan 


1 Bagian Ikan Kompas berha 
menunda pemasangan 
yang diberikan tida ses 


3 hari setelan tanggal ikan dimuat. 
3. Pemuatan Ilan Ralat atau pengulangan Iklan 
yang tak termuat tdak meebihiZ hari koja 

terhitung dar tanggal muat awal 


yang brtaku di bagian Iklan Kompas. 
2 Pengajian kompiain dlakkan tida Ie 


mil 


Mandi 


Seluruh staf Iklan Kompas tidak melayani transaksi barang/jasa yang diiklankan. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


um: 96 karakter - 3 baris 
maksimum. 128 karakter — 4 baris 


Internet Kirim SMS 
www.pasangiklan.com 0812 843 8888 Tarif 
1. Registrasi NI Batasi 
usantara atavia 
WI Pembayaran REG:nama lengkap:no tlp rmh/kantor 5 
Getas Baris (Min 3 brs, maks 12 brs) 55.000/baris — 45.000/baris 
an 
Soon BA an va 2 Teks Iklan 2 la ta 20 mm, maks 150 mm) 58:500/mmk 50.000/mmk 
Kompas Media Misartar ' 5 splay Klasika 
Sa NN ADViteks iklan baris Tana Alas 
Bank Mandiri BW (min 40 mmk) 58:500/mmk 50.000/mmk 
benalu are FC (min 600 mmg 90.000/mmk  75:000/mmk 


") tarif yang tercantum belum termasuk PPN 


KOMPAS / KLASIKA / 
Jumat, 5 Oktober 2012 39 


N m J 
THE AMAZING SPIDER-MAN Pena Aa INTERMESO 3 
POOR TERINGI TWO NIGHT. 3 rm ProuvorY THAT'S ANPanan 8 WATC H E S BO NIA 
BACK TO HOLLYWOOD. NOT FALLING JREMINPED ME 


ON BROADWAY—ANPD NOW IT MY WIFEFOR | BECAUSE HE ER: 


FOR THAT OFA VPER. 
WHERE HE'LL J2) HAMS LINE! 


MAKEATON : SEDERHANA NAMUN 
MORE POUGH 
MEMESONA 


TAMPIL sederhana bukan berarti tidak bisa 
memesona, Asal mengenakan busana elok dan 
aksesori yang tepat, Anda bisa memenjarakan 
beberapa pasang mata, Mau tahu rahasianya? 
Bonia BPT 183-1715. 


THAN 
STARRING IN 
APLAY! 


4 Kasian Jericho! Dua malam di Broadway.. dan # Aku bangga kepadamu karena tidak jatuh hati - Dan aku lebih suka laba-laba! Diberi international warranty hingga dua 
sekarang kembali ke Hollywood, kepada orang menyebalkan itu! : $ 
di tempat di mana dia menghasilkan lebih banyak - Itu karena dia mengingatkanku pada ular tahun, sekilas jam tangan berdiamater 
uang daripada bermain di sebuah pementasan! berbisa. 4,2 cm ini tampak begitu sederhana, white 


dial, duotone, day date display, dengan angka 
12 dan enam yang dibuat lebih besar. Namun, 
siapa sangka kalau ditelisik, jam tangan gents 


3 , "dkt 4 . collections ini memiliki beberapa kelebihan 
PADA 5 Oktober 1886, penemu dan ahli fisika — tanah yang merupakan semacam transmisi yang patut dilirik. 
Pa Hg tadle Menariknya, hingga saat Itu, Unaya Hard crystal glass, all stainless Seal 
nikasi Elektrik. Alat yang dirancang Dolbear ber- — Marconi, dua penemu yang juga bekerja pada IP black bracelet menjadi sejumlah kelebihan 
gantung pada konduksi dalam tanah. Telepon rancangan serupa, Dolbear kemudian mem- yang akan mendongkrak rasa percaya diri 
bekerja melalui batangan baja yang ditancapkan peroleh paten untuk telegraf nirkabel pada Mai 2 
ke dalam tanah, Jangkauan transmisi dapat 1882, ea Arak Anca salah Satunya 
mencapai sekitar 800 meter. Dampak penting keluarnya paten 1886 T/ASP1 
Dolbear telah mengerjakan rancangan ter- adalah Dolbear menghalangi perusahaan Mar- $ 
sebut selama beberapa waktu dan pada 1882 coni, penemu asal Italia, untuk beroper: 5. www.adtime.co.id 
berhasil melakukan komunikasi sejauh Pada akhirnya, Marconi te n 
0 1 A 


BPT 183 - 1715 


BONIA Timepieces Boutigue, Central Park, Upper Ground #127A - Ph. 021 5698 5440 


voc.uu.u.. SEA “(rae Pondokindah Mi 


Emporium Pluit, 26 
8 


Muj enaLajAMRTON IPI MMI DRAMA (01 mOONENAN Honaon Oa moonesaN TnaNA Ip anaumAcmoN In emouan LAKNON | | | t Z m g | Xx 
Oia @eus @ mai | 


“ JADWAL DAPAT Bi SEWAKTU -WAKTU 


-. 


To emGLsi/ COMEOY 


PA " 
SRIDEVI AMITABH BACHCHAN! 


ENJILISH 
VINGLIST 


Med inid 
Kai 2 ng "Tan WI YEN 


p ' OS 1 mo Like eta 
in KAT |) 


ENGLSHVINGUSH 2 RUMAH KENTANG PERAHU KERTAS 2 PREMIUM HUSH 


toy matan comeoy 
(on penrse inoRnon INI Twai ONAMA Nag 2100 2 Taja ai Sintia Ta 
saDaxo 30 THE MELODY Dia 


MOL IR MO: Il4s 130 “ " ia top wmtor nama 


CPacP 3: Tk 170 MO VELVET: 1400 1400 100 


€scrv IMINICIV  tevasetek——1630Warto 
19.00 Sinetron Unggulan: — 17,30 Transformer Prime 


04.00 Liputan 6 Pagi 04.30 Lanjutan Taman Jalan ke Surga 18,00 Untung Ada Sule 
05.30 Behind The Scene Hati 20.00 Sinetron Unggulan: 19.00 Big Movies Plati- 
Perahu Kertas 2 05.30 Lintas Pagi Hikayat Ali Baba num Special HUT: 
06.00 Status Selebriti 06.00 Diary Selebriti 22.00 Live: Harry Potter and 
07.00 SL SCTV Musik Spesial Cherrybelle Konser Dangdut The Chamber of 
Inbox 07.00 Upin Ipin The Movie 00,00 Mitos Secret 
09.00 Hot Shot 08.30 Semangka 00.30 Fokus Malam 22.30 Big Movies Plati- 
ktober 2012 MWUSGNNAKAKN (Semangat Kakak) — 01.00 Sinema Tengah num II Special HUT: 
2 meieisasNi 12.00 SL Liputan 6 Siang 09.00 Serial Pilihan Malam: Love in Ocean's Thirteen 
12.30 SCTV FTV Siang 10.00 Kisah Unggulan Yamman 01.30 100 Sport 
1600 Indi ia/Int 14,30 SL Eat Bulaga 11,30 Lintas Siang 
00 Indonesia/Interna- Indonesia 12.00 Layar Kemilau 
wc KOMPAS sional Terkini 16.30 SL Liputan 6 Petang 13.30 1 Drama tv7ne 
05.00 Islam'is Me 16.03 Musik Sore 17.00 New Cookies: 15.00 Kribo 04.30 Casper 
05:30 Kompas Sport Pagi | 4900 Kartun Anak Lady Gagal 15.30 Lintas Petang 05.00 Khazanah 04.30 Kabar Pagi 
06:00 Kompas Pagi 18.00 Sinetron Drama 18,00 SCTV Sinetron: 16,00 Sik Asyik 05,30 Sport 7 06,30 Apa Kabar Indone- 
08:00 Referensi Indonesia Super ABG 17.00 Drama Spesial 06.00 Ragam Indonesia sia Pagi 
09:00 Showcase 19.00 Indonesia Malam. 19,00 SCTV Sinetron: 18,00 Tendangan 06.30 Redaksi Pagi 09,00 Keliling Indonesia 
10.00 Ala Ryan 20.00 Paket Daerah Ustadz Fotocopy Si Madun Season2 07.30 Selebrita Pagi 09.30 Kabar Pasar Pagi 
11.00 Sebuah Nama 21.00 Bincang Malam: 20.30 SCTV FTV Istimewa 19.00 Aladin 08.15 Makan Besar 10.00 Coffee Break 
Sebuah Cerita De an 22.00 SCTV Sinetron: 20.00 Jagoan Silat 08.45 Ga Nyangka 12.00 Kabar Siang 
12.00 Kompas Siang LKS Inai Si Biang Kerok 2100 Raden Kian Santang 09.15 Ups Salah 18,00 Kabar Haji 
13.00 Big Bear Diary sional Terkini 23.00 SCTV FTV Utama: 22.00 Dia Ayu 09.45 Spotlite 13,30 Ruang Kita 
1830 Word World 22.03 Tinju Bidadari Pencuri Hati 23.00 Tarung Muang Thai 10.45 Warna 14,30 Kabar Pasar 
14.00 Jalan Sesama 23,30 TVRI SPort 0100 Highlight Liga Indonesia 11.30 Redaksi Siang 15.00 Indonesia Super 
Aa Sea 00.00 Indonesia/interna- Champion 00.00 Premier Preview 12.00 Selebrita Siang Match: Pelita 
15.00 Urban sional Terkini 01.30 UEFA Champions 00.30 Sidik 12.30 Si Bolang jalan Jaya VS Persipura 
15,30 Penjuru Kota 00.03 English News League: Nordsjael- 01.00 Obat Malam Jalan Jayapura 
16.00 Megapolitan Sore 00.30 ml lanVS Chelsea FC 01,30 Lintas Malam | 13.00 Buku Harian 17.00 Kabar Petang | 
16.30 Suka-suka Gabaa 02.00 Cerita Dini Hari 1330 PU 1900 AAA SIAPA bilang kacamata hanya Untuk membuat penampilan makin seru 
17.00 Kompas Petang 5 Ta Bi membantu penglihatan yang telah saat berkumpul bersama kerabat. 
18.00 Kompas Sport MeCTI antv METREZTV er BN 20 Aa WAS terganggu? Kimia juga mena Tak Cu desain bingkai, jenis 
Ba Tuan ta 04,30 Seputar Indonesia 93,55 Topik Pagi 15:00 Tau Gak Sih 2100 Kabar Malam salah satu aksesori utama untuk lensa pun bisa disesuaikan dengan 
20.00 Kelakar 06.00 ag Cg Wisata Ha Date Nan ag) | 1 Tn T Pala Pa Manangkan Tabir mendongkrak penampilan. Bahkan, aktivitas harian, Untuk kenyamanan 
i 9 .30 Lensa Olahraga .05 Bedah Editorial .00 Jejak Si Gundul .30 Kabar Arena k ini jadi is 
Akan Planet Dinosaur . 9700Dahsyat Spesial 96:30 Hati ke Hati Bere Madia Indonesia 16:30 Redaksi sora 28.00 Kabar Hari Ini Ba aa aa 
00.00 Fanatik HUT TNI (Live sama Mamah Dedeh 08.05 8 Eleven Show 17.00 Merajut Asa 00.00 Kabar Dari Timur PENA IWAN PENBANANAN SERANG MAKE AGAN UNA YAN 
San Cilangkap) : 07.30 Fenomania 11.30 Metro Siang 17.30 Orang Pinggiran Tengah normal, banyak anak muda yang dapat berubah warna menyesuaikan 
09.00 Sinema Pagi: Antara 08.00 Fresh and Fun 13.05 Wide Shot 18.00 Hitam Putih tetap bergaya dengan kacamata— intensitas cahaya matahari. 
ag Maa Venus dan Boo 08,30 Friends 18.05 Metro Hari Ini ina On The Spot ya N tanpa minus—demi terlihat trendi Untuk menentukan tipe bingkai 
K x 1 n Y n Jav 4 ah : 
04.00 Jalan Jalan Islami 7999 Seputar Indonesia “ 3 Te @ Seleb 2 sa aa Han 2 00 daa ana Ta TRANS Desain kacamata dewasa ini dan lensa yang tepat sesuai 
(daerah): Jambi Siang 11.30 Topik Siang 2105 Top Nine News 28.45 Dua Dunia memang makin unik, kreatif, dan kebutuhan, konsultasikan dengan 
04.30 Aa 12.30 Sinema Siang: DO KLiK 21130 Kick Andy 00.12 Wisata Malam N : stylish. Itu sebabnya, kacamata kini ahlinya, yang bisa dilakukan di Optik 
stiala) Pangeran Kodok” 13.09 Tom & Jerry 28.05 Newsmaker 00.45 Sport7 Malam Akhir 04.30 Reportase Pagi bisa disesuaikan untuk beragam Melawai. Jangan ragu untuk memilih 
05.30 TVRI Sport 15 Kan Ana 13.30 Chhota Bheem 23.30 Metro Sport Pekan 05,30 Islam Itu Indah kondisi. Misalnya, bingkai kacamata lensa berkualitas karena kini juga 
06.00 Indonesia Pagi aa aka Bima Sakti 01.15 Redaksi Malam 06.30 Insert Pagi. dengan desain klasik cocok untuk ada yang dibanderol dengan harga 
. 14,45 Silet 14.00 Tom & J 01.45 Theater7 Malam: — 07.30 New Rangking 1 
07.00 Pelangi Nusantara ' 1539 Seputar Indonesia 1499 Cehata Bra —. : y : nda tampilan formal, sementara desain — bersahabat seperti halnya lensa 
(Daerah): Jambi 5 5 ota Bheem. (wosiar| Already Dead 08.30 Peppy The Explorer bingkai d CkaFA UnIk Mustro. Si tuk bi ? (#ADTI 
08.00 Hari TNI 16.00 Masterchef Indone- aka Bima Sakti 5, 09.00 Police 86 ingkai dengan warna-warni unil ustro. Siap untuk bergaya? 
10.00 Indonesia/Interna- sia Season2 (RR) 15.00 Ghost Gang . GlobalTV 930 nur Harada 
2 sional Terkini 18.00 Layar Drama Indo-” 15,39 Chhota Bheemaka — 05.00 Obat Hati 10,00 (d3ntik 
10.03 Sitkom Tarzan nesia: Putri Bidadari Bima Sakti 06.00 Live Fokus Pagi 05.00 Dora The Explorer 10,30 Moccachino 
An 19.15 Layar Drama Indo- 16.00 Mr. Bean 07.00 Live Kiss Pagi 05.30 Kura-Kura Ninja H.00 Insert Siang 
11.00 Indonesia/Interna- nesia: Yang Masih 16.39 Coboy Junior 08.00 Halo Polisi (TMNT) 12.00 Bioskop Indonesia 
sienal Terkini Di Bawah Umur 17.30 Topik Petang 08.30 Sinema TV Pagi: 06.00 Spongebob 14.00 Reportase Siang 
11,03 Permata Nurani 20.15 Layar Drama 18,00 Pesbukers Gadis Impian Sguarepants 14,30 Sketsa 
Emi Indonesia: Tukang 19,30 Al El Dul 10.00 Sinema TV Spesial: ' 08.00 Avatar The Legend 15.45 Show Imah 
12.00 Sholat Jumat Bubur Naik Haji The 20.30 Coffee Prince Bukan Salah Takdir of Aang 16.45 Reportase Sore 
13.00 Indonesia Siang Series. £ 21.30 Chatting Dengan 12.00 Live Patroli 08.30 Awas Ada Sule 2 17.15 Insert Investigasi Versus 
1830 TV Edukasi 22.00 Box Office Movie: YM 12.30 Drama Korea: 09.30 Hot Spot 18.00 Ethnic Runaway (KOMPASTV : pukul 19.00 WIB) 
14.00 Indonesia/interna- Commando 22.30 Sinema Spesial: God Oh My Lady 10.30 Obsesi 19.00 Cinta Cenat Cenut III p $ 
sional Terkini 00.00 Dalam Mihrab Cinta of Gamblers 2 14.00 Drama Korea Siang: 11,00 Indonesia Bicara 20,30 Tahan Tawa Tayangan hiburan yang juga memberi asupan 
14.03 TV Edukasi 01.00 Seputar Indonesia — 00.30 Topik Malam King 2 Heart 12.00 Buletin Indonesia. 21.30 Bioskop TRANS pengetahuan bagi pemirsa. Tidak hanya menebar 
1430 Obrolan Hukum Malam 01.00 Lensa Olahraga 15.00 Live Kiss Sore Siang TV: The Taking of wawasan, simak bagaimana bila dua orang yang 
15.00 Indonesia/Interna- 01-30 Film Tengah Malam: Malam 16.00 Live Fokus 12.30 FTV: Inikah Rasanya Pelham 123 terkenal dan ahli di bidang yang sama saling 
5 aa Alien VS Predator 01.30 Ripleys Believeit 16.30 Drama Korea Siang: Pacaran 23.30 Gila Liga mengadu kecerdasan. Ada tokoh, anggota dewan, 
15.03 Cerdas Cermat 4 or Not Listen to My Heart 14.30 100 Ampuh 00.00 Sexophone pejabat pemerintahan, penyanyi, bintang film, 
Pilar 18.00 Drama Seri 16.00 Fokus Selebriti 01.00 Reportase Malam budayawan, pengacara dan ragam profesi lainnya menerima tantangan Helmy Yahya: 


Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan kejelian. 


# Acara dapat diubah oleh pengasuh televisi. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS / KLASIKA / 
Jumat, 5 Oktober 2012 


40 


“INFO FILM BIOSKOP LENGKAP DAN JAM MAIN 


TELAH DIBUKA UNTUK UMUM 


Cinema XX 


AT 


KEMANG VILLAGE 


TAKEN 2 
1215-1245 - 14.05 - 14,35 - 15.55-16.25 - 
17.45 - 18.15 - 19,35 - 20.05 - 21.25 - 21.55 
PREMIUM RUSH 
14.40 - 16.50 - 19.00 - 
RESIDENT EVIL 
12.30 - 14.20 - 16.10 - 18.00 - 19,50 - 21.40 


FINDING NEMO 3D 


BIOSKOP KLIK - www.21cineplex.com 


MAUDY AYUNDA 
| ADIPATI DOLKEN. 


5USTER 
GEPENG 


MULAI 11 OKTOBER 2012 


12.30 - 21.10 


12.30 - 1440 - 
TED : 


16.50 - 
13.00 - 15.10 - 17.20 - 


19.00 - 2110 
19.30 - 21.40 


the 
Premlere 


TAKEN 2: 1230 - 


14.20-16.10 
MAL KEMANG VILLAGE LT 


18.00 - 19,50 - 2140 
3 RO21 290 56 866 


SPESIAL HARGA PROMO (waktu tersatas) 


the 
Premtere: 
RP 50.000, (SENIN-JUMAT): 


RP 75.000,- 


(SABTU/MINGGU/LIBUR) 


2D : RP 20.000,- (SENIN-KAMIS): RP 25.000,- (JUMAT): 
RP 35.000,- (SABTU/MINGGU/LIBUR) 


3D: RP 25.000,- (SENIN-KAMISh RP 30.000,- (JUMAT: 
RP 40.000,- (SABTU/MINGGU/LIBUR) 


JL PANGERAN 


SARI NO 


36 JAKARTA SELATAN 


THE WORLD'S MOST IMMERSIVE MOVIE EXPERIENCE 


(HIS YEAN, 
Joe LE Wet 


mnta ra 


Promtore 


KASABLANKA XXI PREMIERE - 
EMPORIUM PLUIT XXI PREMIERE 
7.05 -19,15-21.25 
'EMIERE 


PLAZA SENAYAN XXI PREMIERE « 
GANDARIA XXI PREMIERE 
13,15-15,15-17.15-19,15-21.15 
STUDIO XXI PREMIERE EX 
13.30-15.30 -17.30-19.30-21.30 


SENAYAN CITY XXI « 
HOLLYWOOD XXI » 

EMPORIUM PLUIT XXI « 

PLUIT VILLAGE XXI - BSD XXI 
KASABLANKA XXI - SETIABUDI « 
PLAZA BLOK M - EKALOKASARI 
12.30 14.40-16.50 -19.00-21.10 
FX PLATINUM XXI 

MARGO PLATINUM 

12.45 14.55-17.05 19.15-21.25 
BLITZ MOI 

14.45 -17.00- 19.15-21.30 
KUNINGAN CITY XXI » 

KEMANG VILLAGE XXI 

13.00 -15.10-17.20 19.30-21.40 
ANGGREK XXI : 
BLITZ MOI VELVET : 19.15-21.30 
CIBUBUR : 18,00- 19.50-21.40 
BLITZ CP VELVET : 13.30-18.00 
GM: 12.30-16.50-21.10 


12.15-16.05 -19.55 


RESIDENTI ' 
(3D) : 12.45-17.50 
AVATAR (3D) : 14.35 - 19.45 


EXPERIENCE at (“Yppeypoce XXI GANDARIA CITY 


.£ KS 


PLAZA SENAYAN XXI « 

PURI XXI » GANDARIA XXI » 
PONDOK INDAH 2 XXI « 
PONDOK INDAH 1 XXI « 
PEJATEN VILLAGE XXI » 

BINTARO XXI » METROPOLE XXI « 
SEASON CITY XXI - 

AARTHA GADING XXI - 

BOTANI XXI » KARAWACI XXI « 
UIVING WORLD XXI « 

CBD CILEDUG XXI « 

SEMANGGI LA PIAZZA 
13,00 - 15.00-17.00 19.00-21.00 
BLITZ GI « BLITZ TK. 

13, UR, .15-17.15-19.15-21.15 


LITZ PI 
Iga NAA5: 1645 18.45-20.45 
STUDIO XXI EX 
PLUIT JUNCTION XXI - 
DJAKARTA XXI » TIM XOXI 
GADING XXI - SERPONG XXI 
MEGA BEKASI XXI - CILANDAK 
13.15-15.15-17.15 19.15-21.15 
BLITZ PP VELVET 
13.15-15.15-17.15-19.15-2115 
SURYA M2 

12.45 14.45-16.45 -18.45 -20.45 
BLITZ CI 


12.45. 15.00-17.15 -19.30-21.45 
KALIBATA XXI » BEKASI SGUARE XXI 
9.00 


BLITZ. 
13.00 -15.00-17.00-19.00-21.00 


3D WITH 


PLAZA INDONESIA XXI 3-D » 
KASABLANKA XXI 3-D - 

PLUIT VILLAGE XXI 3-D 
1215/1425 -1635-18.45:-20155 
BLITZ 


1900 1800-1830-2045 
“1 # CIBUBUR 3-D 


PURI XXI 5 SEASON CITY XXI » 
DING XXI UVING, WORLD XXI 

Aan AA ISO, TO ALI 

STUDIO XXI EX » GANDARIA XXI - 

PLAZA SENAYAN XXI - 

KASABLANKA XXI - 

KUNINGAN CITY XXI « 

EMPORIUM PLUIT YOXI » 

PLUIT VILLAGE XXI » 

PONDOK INDAH 1 XXI » 

PEJATEN VILLAGE XXI - 

BOTANI XXI » SERPONG XXI « 

BSD XXI - CBD CILEDUG XXI « 

SEMANGGI - SETIABUDI 

CILANDAK : PLAZA BLOK M » 


ata 1438 Nya HA. 21.25 


XI 
KEMANG VILLAGE XXI 
13.00-15,10-17.20-19.30-21.40 
BLITZ GI 

13.00-15.30 18.00-20.30 
METROPOLITAN XXI « 

MARGO PLATINUM 


ASI XXI 
13.15-15.15 -17.15-19.15-2115 
BLITZ MOI 

12.45-15.00 -17.15-19.30-21.45 
ANGGREK XXI » CITRA XXI 
1408 21755-2148 


Yago, 645-1900-2115 
40-19.00 


CP VELVET : 15.45-20.15 
6.50-19.00-21.10 


sri 
BINTARO XXI 
KARAWACI 


DAPAT BERUBAH 


MEN: OTOMOTIF 


17.05-19.15-21.25 | 
INF 


TOMOTII 


INDONESIAN SUBTITLES 


PLAZA SENAYAN XXI 3-D 
KUNINGAN CITY XXI 3-l 
KEMANG VILLAGE XXI 3: 
PEJATEN VILLAGE XXI 3-D » 


ATRIUM - GADING » ARION » 
CINERE - BOGOR TRADE MALL 

30 14.40-16.50 - 19.00-21.10 
DEPOK 


12.30 -14.30-16,30 18.30-20.30 
HOLLYWOOD XXI » 

SETIABUDI - CILANDAK 

13.00-15.10 -17.20-19.30-21.40 
BUTZ 

14.15: 16,30-18.45- 21.00 


BTC» 
MALL LIPPO CIKARANG 
12.45-14.45 -16.45- 18.45-20.45 
PLATINUM CIBINONG SGUARE 
14.30. 16.30-18,30 


IAM6NE 


PLAZA SENAYAN XXI - 

PONDOK INDAH 1 XXI » 

CITRA XXI » METROPOLE XXI » 

AARTHA GADING XXI » 

KALIBATA XXI « BOTANI XXI » 

CBD CILEDUG XXI - 

MEGA BEKASI XXI 

BEKASI SGUARE XXI 

BLOK M SGUARE - SLIPI - 

DAAN MOGOT - SUNTEI 
CIBUBUR - TAMINI - 

DETOS - KARAWACI 

WTC SERPONG - PONDOK GEDE - 

CILEGON - GRAND MAL BEKASI 

12.45-14.55 -17.05-19.15-21.25 

BLITZ GI » BLTZ TK 


TAKEN 2 


IE mg SMA 


Promtre 


STUDIO XXI PREMIERE EX . 
PLAZA SENAYAN XXI PREMIERE » 
TANAYANG Gk xl PREMIERE - 
XXI PREMIERE » 
EMRORUM Pn PLUIT XXI PREMIERE - 


8 KEMANG VILLAGE XXI PREMIERE - 


PURI XXI PREMIERE « 


N| GADING XXI PREMIERE » 


IMAX 
GANDARIA XXI IMAX 3D 
1245 17.50 


PLAZA INDONESIA X6 

GADING XXI : MEGA BEKASI XXI 

KARAWACI - GRAND MAL BEKASI 
-15,5-1745-19.36-21.25 


LANKA 
KEMANG VILLAGE DK 
SANDANIA XXI « SERPONG XXI » 


LA PIAZZA - 
BLOK M SUARA SUNER 
1220 1420-16.10-1800-19.0-210 


Pa a 1435-1625-18.15-20105 
SURY/ 

13.15- 15.05-16.55 18.45-20.35 
BOGOR TRADE MALL 

12,45 16.45-20.45: 


PONDOK INDAH 1 
13.15. 17.20-21.25 
BLITZ GI 
:19.15-2115 


1: 16.00 
METROPOLE OT 1405-1745-2125 
BLITZ CP : 14. 

BUARAN : 12.30-16.30 -20.30 


MEGA BEKASI XXI 3-D 

1245-14.35-16.25-18.15-2005-21.55 
METROPOLITAN XXI 3-D 
17.05- 19.05-21.05 
NOi 


ORMASI FILM DAN 


BIOSKOP 


KARAWACI XXI PREMIERE 
12.30-14.20. 16.10-18.00 -19.50-21.40 
PONDOK INDAH 2 XXI PREMIERE » 
GANDARIA XXI PREMIERE - 

UUVING WORLD XXI PREMIERE 
1245-1435-16.25-18.15-20.05-21.55 


STUDIO aa Pe SERPONG XXI » 

PLAZA SENAYAI 

SENAYAN CI NO GADING XXI » 

KASABLANKA XXI « PURI XXI « 

EMPORIUM PLUIT XXI » 

KEMANG VILLAGE XXI 

KUNINGAN CITY XXI » BSD XXI 

12.15-12.45 14.05-14.35 -15.55- 

16.25-17.45 -18.15-19,35-20,05- 

21.25-21.55 

FX PLATINUM XOXI 

1290, 1818-1420-1505 161001638 

18.00-18.45 -19.50-20.35-2 

ANGGREK XXI 

1219-1499 -1588-1625-1745- 
LITZ GI Bli Yan 

Hao Kano A00. 10130 2130 

NO T515-1630-1730-1845- 


19.45-21.00 -22.00 
PONDOK GEDE : 14.05-17.45 -21.25 | 


AN S5 taro 


CBD CILEDUG XXI - ATRIUM - 
GADING « DETOS , CINERE » 


SEASON CITY 
ta XX» MEROFOIE Ed . 


KARAWACI XXI » LA PIAIZA - 
UUVING WORLD XOXI « SLIPI » 
BEKASI SGUARE XXI - GM « 
METROPOLITAN XXI » SEMANGGI - 
BLOK M SGUARE BLOKM - 
CIBUBUR - TAMINI » CILEGON - 
EKALOKASARI - WTC SERPONG « 
MARGO PLATINUM 
1215.1405-15.55-17.45-19,35-21.25 
PLAZA INDONESIA XXI » 
HOLLYWOOD XXI 
EPICENTRUM XXI » DJAKARTA XXI - 
INCTION XXI » 


ILANDAK 
1230-1420.16.10-18,00-19.50-2140 
BLITZ TK VELVET 
14.45 17.00-19.15 -21,30 
SURYA M2 - CIJANTUNG « 

JKT » MAL UPPO CIKANANG 
19100 1450 1640 :1830.2 
ac 2 
Kao Td 17 Oo Ip 00 1.00 
BELLANOVA - METROPOLIS 
13,15. 15.05-16.55 -18.45-20.35 
BLITZ MOI VELVI 
14.00 - 16.00-18.00 -20.00-22.00 


BESOK MIDNIGHT SHOW 


TIK NAMA 


BIOSKO 


KIRIM SMS KE 


GOR TRADE MALL 
12.15-14.25-16.35 18.45-20.55 
PLATINUM CIBINONG SGUARE 
12.15-14.15-16,15- 18.15-20.15 
GADING XXI - CIJANTUNG - 
BUARAN » BELLANOVA - 
METROPOLIS - BTC « 

MALL LIPPO CIKARANG 
12.30-14.30 -16.30- 18.30-20.30 
HOLLYWOOD 


PLUIT JUNCTION XXI - 
PURI XXI » BINTARO XXI » 
TIM XXI - LIVING WORLD XXI 
12.45 -14.55-17.05- 19.15-21.25 
16.45 -19.00-21,15 
19.15-21.30 


ATRIUM - GADING « ARION « 
CINERE - CILEGON 


12.30-14.40-16.50-19.00-21,10 
GALAXY - BOGOR TRADE MALL 
12.30-14.30 -16.30- 18.30-20.30 
ATRIUM - GADING - ARION 
12.45-14.55 -17.05-19.15-21.25 
CINERE 

T28 AB. 16:48 18-45-2045 

OPOLS » 


UARAN 

1300-14:30 16.40-16.30 20.20 

MEGA BEKASI XXI 

BLOK M SGUARE « 

SLIPI » SUNTER « 

DAAN MOGOT 

KARAWACI - WTC SERPONG » 

GRAND MAL BEKASI 

13.00 -15.00-17.00-19.00-21.00 

CIJANTUNG - 

MALL LIPPO CIKARANG 

13.15-15.05 -16.55- 18.45-20.35 

CBD CILEDUG XXI 

13,15-15.15-17.15-19.15-21,15 
'ONDOK GEDE 


.35 
KALIBATA XXI » DETOS 


13.00-17.00-21.00 
CITRA XXI : 12.15 16.05-19.55 


Jown CUSACK In EDAN ALLAn Por 


"RA YEN 


BE 
2121 


DARI 


PONSEL 


PLAZA INDONESIA XXI - 
PLAZA SENAYAN XXI 
PONDOK INDAH 1 XXI - 
PEJATEN VILLAGE XOXI » 

CITRA XXI » METROPOLE XXI « 
KALIBATA XXI - BOTANI XXI - 
CBD CILEDUG XXI - 

MEGA BEKASI XXI » 

BEKASI SAUARE XXI - 


AMIN» DETOS KARAWACI - 
SERPONG - PONDOK GEDE - 
MARGO PLATINUM - 
GRAND MAL BEKASI 
12201440: 1650-1900-2110, 
BLITZ TK: 14.15 16.30-18.45 


PLUIT JUNCTION XXI « 


SEASON CITY 
12.15.1425-16.55-19.15-21.35 
PLAZA BLOK M:13.00-15.20 


MEGA BEKASI YO 
3.00-15.45 - 18.30-21.15 

PL BLOK Mt 

17.40-20.25 


Oatsih sonbOkitbvrr UK 


LOOPER 


NDA 


5231 '07 akhir abu2 int beigo 
facelift joystick xenon mis tgn 1 
s.rocrd 087782352868 


52312006 abu?, terawat, record 
service, km 80rb. Peminat hub : 
0813 1601 8888 BOS 


LEBIH TERANG 
DAN JERNIH 


INSPIRASI 
PARA “BIKERS” 


BANYAK pengunjung Indonesia 
International Motor Show 2012 
(IMS 2012) di Jakarta yang baru 
berlalu terpukau melihat deretan jok 
yang dipamerkan di booth MBtech 


Bunga Kredit Mobil Baru 


Tahun : 3.5x 
2 Tahun : 3.59x 
3 Tahun : 3.794 
4 Tahun : 4.39x 
5 Thn : Fix 3 Thn 4.754 « Cap 2 Thn 
6 Thn : Fix 4 Thn 5. 551 4 Cap 2 Thn 6 


nan kawa Baba Pee San MN NU 


# Bebas 
SALAH satu produk menarik di 
Provisi Indonesia International Motor Show 
(IMS) ke-20 adalah autovision yang 
meluncurkan beberapa produk lampu 


kendaraan baru, antara lain Apex3R 


5281 th'06 STNK '07 hitam, mis 
skl, barang simpanan. Hubungi 
081 6181 3331, 021-99 215 315 


523105 Akh Silver Lht Msh Bgs 
Skl 1Unit Saja Kredit Macet Mrh 


279Jt 08567837910, Aga bohlam Halogen H4 12V Terdapat lima desain sadel sepeda 
528111.Sunroof.BlackATPM, motor yang bisa mewakili konsep 
Sa Biasanya mengganti bohlam berlebih, serta aman untuk reflektor Piod Tikasi bergaya sasa Bioganh 


halogen dengan watt yang lebih tinggi 
wajib disertai penambahan rangkaian 
kabel penerangan dan relay tambahan 


lampu kendaraan. Di luar semua 
kelebihan tersebut biaya penggantian 
bohlam standar dengan produk 


MTech.Perfect,Alvin 93118855 
528i A/T 1997 Abu2,Mis,Trawat 


sporty, modern, trendy, dan funky, 
Selain itu, ditampilkan gambar. 
gambar sadel untuk sepeda motor 


sepeda motor sesuai selera masing: 
masing, Kualitas MBtech juga sudah 


MOBIL DIJUAL 


taman 


VIVA AUTO SPORT 

Naw VW Beotie 1.2 
Design Packaga white fand 

sound packagi 
PI 7278 8080 Sun 


VIVA AUTO SPORT 


WILLIAM MOBIL 
aue 2.0 '5Dr/4Dr Kopt 
r H3 ReadyStock 


3.6 ir 


Porsche Panamera 
Suspension, Bose,vlo19”,Grnsi 
ATPM, Black on Mastala Red 


Paw 


A6 24 '04 Burgen Red Kondisi 
Bagus skl Antik TT/K “ 4240789 
0811.970214 - 08.7878.555.255 


5201 E39 Silver Th 2008,Mulus 
5201 E39 2004Hitam,MIs,Trawat 
PMK blok 5/55 Ph:65860561/70 


535 GT, '011/"12, Putih, Km.6Rb 
Panoramic, 3TV, Spt Baru, Grs 
“BRAO Klp Gading 4526753-55 


535GT'11 Putih Panoramic Km 
Grb Vacum door Spt baru 1080Jt 
320 Exc'09 3Rb"087878788181 


735 Li, Th "2004, Silver, Facelift 
Km 61Rb, Rp. 435, “BRAO Blur 
TmrZA/15 Klp Gdg 4526753-55 


AUTOHAUSEIMPORTSGPIM2 
“X6 Facelift Black, White: 

640 M Packagad White “s4 
Pluit 66601313 “#44 


CHRISTIAN AUTO 


halogen dengan watt lebi 


Schott dari Jerman yang 


sinar cahaya lebih jernih, 


sesuai kapasitas lampu. Belum lagi 
panas berlebih pada pancaran lampu 


dapat berisiko pada rumah lampu 
kendaraan, Menggunakan kaca 


standar anti-UV dan daya tembus 
sangat baik untuk cahaya autovision 
Apex3R EcoBright merupakan solusi 
cerdas untuk para pemilik kendaraan 
yang mendambakan pancaran cahaya 
lampu yang 30 persen lebih terang, 


listrik yang tetap efisien, tanpa panas 


h tinggi 


memiliki 


konsumsi 


bohlam terbaru autovision ini relatif 


sangat terjangkau. 
Bohlam Halogen H4 


diperuntukkan bagi kendaraan Toyota 
Innova, Hi-Lux, Avanza, Yaris, Dyna, 
Daihatsu Xenia, GranMax, Sirion, 
Honda Jazz, Freed, Brio, Suzuki 
Ertiga, Swift, SX4, APV, Splash, Estilo, 
Carry, Mitsubishi Triton, Mirage, 
L300, T120SS, Nissan Juke, Livina, 
Evalia, Hyundai Tucson, New Avega, 
Avega, i-10, KIA New Rio, Picanto, 
Hino Dutro, Isuzu Phanter, dan 
beberapa tipe mobil lainnya. PF/GPWJ 


yang ati 
Video Wall 


pengguni 


'aktif melalui Seamless LCD 


Walau diperkenalkan sebagai 
bahan pelapis untuk aplikasi 
interior mobil, permintaan untuk 
digunakan di sepeda motor sangat 
marak belakangan ini. Ba 
n MBtech sudah menjadi 
tren di kalangan para pengguna 
sepeda motor (bikers). 

Berbagai kombinasi warna 
dan varian MBtech yang beragam 
sekarang sudah banyak digunakan 
untuk mempercantik tampilan sadel 


n, kini 


diakui oleh penggunanya, mumpuni 
untuk cuaca ekstrem, tahan terkena 
hujan, dan terkena 
secara langsung, Warna pun tidak 
menjadi pudar dan kusam. 

Sadel sepeda motor yang dilapisi 
bahan MBtech lebih tahan terhadap 
gesekan-gesekan, tetap nyaman, 
serta tidak licin ketika dikendarai, 
Anda yang masih penasaran atau 
tidak sempat datang ke booth MBtech 
di IIMS 2012, dapat menanyakan 
langsung ke customer service MBtech 
021-45842598 atau klik www, 
mbtech.info. P/GPWJ 


anas matahari 


KN na Pa A6/2006/Silver Mutitronic, km | 6101/2011/12 Coupe Cabrolet 
PI:7269999 /'K.Gda 70000. Hub.0821177377 / Pn f 
Mana & 7268777 Full Ori 70774701 1 
07 Guatro 4.2 Fs "2008 Hitam 
Tani Panoramic TV Tip Hidrolik | Mag AA unite Interlor, Black 
BRAO Klp Gading 4526753-55 | 9317 9184 8607 0817 177 599 
SPECIAL PRICE 
|| BMW 401 Gran Cou ad 
oors,Black&.Whit 
318Y01.Silver, AT-STNK Pnjng. urbo, 320HP, Panoranic 
Kond istmw.KM9rb.Tan ke 2. Door, 5 Camera,Keyles: 
180Jt nego.Hub.081298082989 
$SBELIAL PRICE. 
3201 Exctv, Hitam 06/07, E-Seat NG , . aa 
rey, Spion, Full Ors. “' Garage MA I CHRVSLER PT Cruiser /01.Blue Int Grey. | Xenia "2008 Li Family 100cc | Accord Vtil Th'LL new model, | Brio,Jazz,Freed,Civic,CRV,Rdy 
Motorsport “ 0812 8700 9300 LangkaJrg |” Ada.Mis,Trwt. | Silver Km.20.000 Full Ors Gres | Silver,km-Larbsspt baru.P-2000 | #Vcool.Bg01/Ang2itn/TDP32Jtn 
KaBOb, Alvin 93116555 Jual Cpt Hub: 0821.13198299 | jl.Batu Ceper 126.021-92740000 | HondaAristaMangga2”6129999 
CHRYSLER SLIPI 


Gallardo LP 560-4 Green 
Gallardo LP 570-4 Super Trofeo 
Stradale White Ltd.No:007/150 
conTowerSlip1085888668989 


Ferrari 
Jaa 


Spider 

458 385482730 
F458 pth, kning: California F.Opt 
Mrh, Scuderia,F430 Mrh,599,FF- 
mrh“08151820485,0818970007 


3201 Lci'10 SIv/S.Grafit,StnkPjg 
3251 M.Editn'11 Black/Slvr,Istw 
730 Li'10 Black, Km2rb, Stnk Pjg 
BestindoCarUtamaPh:74868000 


330 Ci "2001 Hitam,Sunroof,Full 
Option No Pilihan,Istimewa Hub. 
723 6262 - 723 6226 - 723 6336 


520 D'12 Silver, Stnk Pnjg, Istw 
5281 '06 Silver, Stnk Pnjg, Istuw 
5281 "09 Silver, Stnk Pjg, Km 6rb 
5281 "10 Black/Slvr,LowKm,Istw 
5231 Exc'10 S.Grey/Hitam, Istw 
5281 Exc'11 Black,km8rb,LgsNm 
5281 Exc'11 Silver,km,3300,istw 
530i '09 Black,Lowkm,Knd.Istw 
5301 "10 Silver,Km9rb,Lsg Nama 
BestindoCarUtamaPh:74868000 


520i Hitam'2005 Pemakaian '06 
Tani Serv Rec BMW - 3301 Up 
Hitam (/K Hub:0812.9075888 


520105.Silver Int Black.ATPM. 
Vis,Trwt,S.Pki.Nopol 3 Angka. 
ServRecBMW.Alvin 93118855 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


XI-1.8i "12 Black, Km 2rb/Istw 
D Bns'LL htm,km9rb,istw 
51'04/05/07 Blue/Htm/Slv 
X3-3.51/11, M.Slvr,Low Km,Istw 
X5-3.0D'11,8lck,Kmlrb,Stnk Pig 
BestindoCarUtamaPh:74868000 


X3 2.0d business 2011,X1 2.0d 
1X5 3.0d 2011 langsung nama 
Hub. 70809969,087382075795 


X5 2007 Akhir New Model 
ATPM '3BRS Black On Beige KM 
35 Rb Bagus Sekali Rp. 625 Juta 
JMS 4526715 - 16 / 92190131 


X5 3.0/07 Putih Full Bdy Kit Bgs 
Skl trwt: 670jt nego:Artari Pndk 
Indah/8BA. Jaksel :08129659911 


X5 3.0'10 Panoramic Atpm 780jt 
X5 3.0 Exc'08 htm Panoramic Tv 
Vr19 Spt Baru “087878788181 


Z4 2.3 Hitam Th 2011,KM 3rb, 
Tgn 1,Full Orisinil Hub:AutoMax 
15857731-45846819-6506888. 


1 3854827-30 
EURO MOBIL 
M3 GTS Brand New 2012 Fire 


Orange, full karbon, Rollbar, 444 
BHP"08151820485,0818970007 


ID eevrouet 


Captiva Diesel AWD 09 Pki 10, 
Slvr,Serv Recd,270Jt,khs kredit 
Mega Motor:6546958/68068242 


Captiva, Colorado,Orlando,ready 
Stock Bonus menarik hny di Sun 
Motor Kalimalang Ph.8648515 


Trail Blazer / Captiva/ Orlando 
Indent Sekarang,Oktober Dapat 
Hub.Sun Motor JlPanjang No. 
Kebun Jeruk Jakbar Ph.5321359 


New Chrysler 300 Cs 
Wrangler Sport Platinum,Moun- 
tain/SaharaArtic/Rubicon COD 
Grand Cherokee 3,6 & 5.7 R.Stok 
Jeep Compas,Patriot 24 Ltd 12 

#3Dodge Journey" 
“13 Years ATPM Warranti 
021 - 29308685 / 0818620153 


Jeep Wrangler JK Sport 3.8 4x4 
AT (2 pnt)2011 Silver Km8rb VR 
20 J.Klt Tp Dbl Din Full Ors 
Tanah Abang 11/66 Ph 34833131 


Jeep wrangler sahara brandnew 
2012 Hitam Met,Garansi ATPM 


Jeep Wrangler Sahara- Artic' 12 
putih,km3rb,BBN Stnk a/n pem- 
beli 99,9baru cash/kredit nego: 
021-97911111 Pin 88: 323dc6ff 


Jeep Wrangler YJ '96 Merah, 
Velg Sahara, KM.117 Ribu, Good 
Condition. Call: 08118774649 


Wrangler JK 4pnt 2010 Hitam, 
KM 3000,Jok kitistw spt baru, 
Rp.658Jt nego Hub: 0811936280 


Wrangler Rubicon 4 Door '2011 
Sahara Tan, km 5rb. Auto Royal 
Sunter. Hub 0852.8711.0400 


Poamarsu 


II New Xenia Ang Mulai 2.2jtn 
Granmax PU Angs Mulai 1.5jtan 
Terios Angs. Mulai 2.9Jt-an“" 
Pancoran.......7948303-7900651 
Dewi Sartika... 


'AII new xenia ang1,5jt new Ayla 
,terios,luxio,G.max,serion,R. stk 
krd 1-5th 55781717,95458738 


Terios F700RG TX M/T Standar 
Th 2008 Warna Silver Metalix, 
Tangan Pertama Hrg 14001 
Nego Hub:081511202010 


Xenia ang 2jtn, pu mb, luxio, 
terios, sirion, ayla. Hub Dion: 
14668660 - 082157119709 


Hor 


Everest 4x2 MT 2009 Silver,Jok 
Kulit, Tangan 1, Terawat. Hub : 
0812 8111 2515 / 70066 717 


Everest XLT Limited AT 2010/09 
Silver Tgn 1 J.KIE VR 18 Istw Pk 
Pig.Vikina 29450928 


Fiesta 16 S AT Th 2011. 
Biru Met, Kml6rb.istimewa skli 
Pakubuwono725,2333/725.. ta 


Accord VTI-L AT '06.Facelift. 
Silverstone Int Beige.Jrg Ada. 
S.Pki.km80rb.Alvin 93118855 


Accord VTiL 24 A/T Abu? Met 
108 JulisCRV 2.4 A/T Htm'2010 
Juni Hub:90500688-6327363 


Accord VTIL,A/T'08 SilverStone 
Km7rb Asli,Msh Plastikan"Zion 
Mobil" Mg.2 Sguare.95186969 


Accord, Brio, CRV, Freed, Jaz 
Free Vkool, Bunga 0 GPS 
Honda Mugen Puri 5835 8000, 
0818931972,93385722prosescpt 


NII New CRV 20 MT&AT Warna 
Silver,Limited Stock,Cash/Cred- 
it. Hubungi: UPI 0818.482000 


NI New CRV Ready Stock... 
Dealer Resmi Honda. Hub : 
0857.50000666-021-9372.7678 


Al New Freed, Jazz, City, Cvc, 
Brio, CRV,Accd R.stock C/K Trm 
Tt Honda Cbbr: 081389040489 


Brio,Freed,Jazz,Crv,City,Accord, 
CivicOdysey,Rdy,dptk aksr mn- 
rk plh wrn. Honda Pluit 6677888 


City CRV Civic, Jazz Brio Freed, 
Dp Kecil baru bekas bergaransi 
Aplikasi Online siRajaKredit 


City IDSI,05,biru tua,srvc rectgn 
pertama, kondisi bgs hub 
08121075633/08128068833 


Civic 18 A/T,2008, Silver, Serv 
rec, jok kulit, stnk pja, TT / krdt. 
32308899 - 081387531967" 


CNN MOTOR GADING 
,Abu2Met Km 
Kond.siap 


pal 


021-4587701 


CRV 2.4 at 2012 abu tua, km 
dkit,kond.spt br! gps,hid,rr cam, 
ass allrisk.322jt ng(cash/krdit) 
93603803/081298661729 


CRV 24 Th'2009 W.Abu?, Full 
Original Trwt Skli-Arteri Pondok. 
Indah no.88A Jks:08129659911 


KOMPAS / KLASIKA / 


Jumat, 5 Oktober 2012 


41 


SALES - SERVICE - SPARE PAR 


K.Jaruk (021) 5121389 
12 st 


CRV 20 AT'02 Hitam TgniDari 
Baru Pemilik Langsung. Istmw 
New Mode JkitvCool Nopil STNK 
#AssBaru H-140Jt:08174881388 


CRV/O6 manual 2.0 Gold,Brg Bgs 
Msn Ors,lok Gading Serpong Tar 
0811.8222.53 / 0812.1889.6923 


Edix AT 2005 merah jok kulit 
Jarang ada km low tgn 1 dari 
baru Hub:0812 8786496 


Ellyson 2005 Gold Tgn Pertama 
Trwt, Kond Mulus. @Auto Lotus 
29450828,93001139, 70312368 


Jazz 104 iDsi Matic Silver km 
78rb, tgn 1, body mulus, service 
resmi, Pd Labu, 7512946 


Jazz 2004 IDSI, Matic, Coklat 
Muda Metalik,Tgn 1,STNK pan- 
jang,terawat. 0816-180-8597 


Jazz Idsi 07 AT, abu2 met, stnk 
DJ9, asrn sd apr13, kond bgs, 
exswnt, 021-70086707 


Jazz RS '2010 “2008 Matic 
Merah / Silver Terawat 
Hubungi:021.68168383 


Jazz RS AT(12-09)pth mutr,km 
21rb,100sori,full  peredam,anti 
krt,ass,spt br.0818926185 


Jazz RS MT 2009 Merah, Ban 
Baru, KM 32 Rb, Vkool, Las 
Pemilik, Klp Gading 99958282 


Jazz, Biru Tua, Th2004, Km 
107rb, Hrg 110Jt Nego, Hub: 
0511 889 3191 


Jazz"10 Ivtec S/MT/drkgrey 
ismtw/tan prtma/prwtn honda 
km19rb 175jt hub: 02134704418 


New Civic'2009 (1700cc) A/T 
W.Silver,KM 1000 Asli,Masih 
Plastikan,Zion Mobil,95186969 


Odyssey L # 2006 silver service 
record siap pakai TDP.77,Sjt 
angs.6,3jtan Hub:0812 925 2775 


LULI 


NinewSantafeGrand avega Tuc- 
son HiFreeSamsungGalaxyNote 
Data bs Dibantu Bs Tukar Tam- 
bah 99403954-082111357016 


H1/08-10x110'09x120/10“Trajet 
"074Avega'08#Santafe'07-09- 
Getz 03tTucson'05 Auto Safa 
Pdk Indah 7293129/ 7293338-9 


New tucson GLS AT'11/12 putih 
Int Cokit SptBr MshPlastik F.Ori 
Baruna Motor Ph.7504217-18 


isuzu 


All New GIGA FRR, FTR, FVR 
(4x2),FVZ Dump 6x4 Rdy,M.Bus 
16/12 Seat, Panther, DP Ringan 
/Bunga Ok"! Hub : Karabha 
Perkasa 021-6299318 / 6399500 


Dump Truck FVZ 6x4,FVM 6x2, 
FRR 4x2 FTR 4x2 box/bangtruck 
EIF 6/ ban,Microbus 16/12 seat 
,D-Max single/double cabin Disc 
(bunga mnrik Hub:PT.Rahardja 
Ekalancar 6266370-56911588 


EIF Truk Box Almunium, DP Mrh 
Tenor Ath, Pakat Bunga Ot, 
Pasar Minggu 7985333-7975333 
Kelapa Gading, 1531921-22 
Bekasi............8804006-8803883 


Giga Thronton fvz34p 285ps(6x 
A)trr. 190ps(4x2)Mb12/16seat 
Tsd,panther disc spcl hdh revo. 
Dati camera,bb,notebook,Icd,R. 
Stk,Kalimalang. 8656979, 8651 
201 Keb jeruk 5321260,9503 
5377 Tn abang|I:3843333, 7046 
4640 Mgg bsr:6240010,6284115 


Ha 


'AII New: Sportage, Picanto RIO: 
Pregio. » Travelo: Ambulance, 
Hadiah Isg GPS, Hub: 790.2858 


Carnival Diesel 2000.Mulus, 
Terawat,jarang — pakai,No.can- 
tik.90Jt no. hub: 085778401009. 


Jl mazoa 


6 Th 07/08 Hitam,KF3M,Cat Ori 
Body Velg Import Intr bersih, 
Tani/KM 35rb C/K PaskahMbi 
108567881988--087887212001 


(X9 th 2010 Des Hitam, masih 
spt baru TT/Krd Hub: 4240789, 
0811.970214 - 08.7878.555.255 


Rx 8, Putih, AT, 2011 Low, Km, 
Good Condition”: 
Hub:15843933WM92120611 


Jp mercenes 


250C Coupe Collector th' 70 jon 
Condition “Hub 
72798185-. .082112795967 


AUTO ONE SLIPI 

E 250 Cabrio "11 Black on Beige 
CLS 350diamond black on black 
sand Passion Leather Interior, 
(AMG pack sunroof,tv tuner,back 
Camera DVD, Harman Kardon SL 
350 blek "11 night edt low km 
Auto One Premium Cars Bta- 
021-29308685 / 081542729900 


AUTOHAUSEIMPORTSGPIM2 
2 CLS 350 AMG White, Black “" 
SLK250&E250 Special Price “ 
Pluit 66601313 


C 180 classic th 2011 kmgrb. 
hitam. jok kulit. seperti baru. 
085691227744 


180 th'2002 Pajak panjang hrg 
nego hitam Bekasi Timur. 0812 
180603151 02132725593 


san) 


C 200 Baru & Bekas Bergaransi 
Dp Kecil proses mudah 3jam OK. 
Aplikasi Online siRajaKredit 


€ 200 K Classic, Th 2009 Km 20 
Rb, Cub Silver. Istimewa Hub: 
087888887583 


C 240 (Elegance) Matic'2004 
Hitam,KM 25rb,Masih Plastik, 
Hub.0818.902.799-68777299 


C 240 Elg 2005 Silver,Ors,48Rb 
Km,Sunroof,elec seat,spt. baru 
hub.087882093500,02170070730 


C 250 '2010/"2011, AMG, AVG 
Putih/Palladium Silver "Senang 
Mobil" 021-45845534-98135668 


20008 pakai 09 Grey tgn 1spt 
baru 354jt/Dp.204 Radio dlm ry 
(1AT. 0813 1557 5391 


200 '2011 Facelift, AVG, Silver 
Km.10Rb , Lsng Nama, "Senang 
Mobil” 021-45845534-98135668 


200 CGi Hitam "2010/2011 
C200 Kompresor Silver'2009 
BOS Sunter Hub:0816.734173 


1C2000 Classic 09/10 hitam met, 
nopol 1 angka,jrg pki,trwt,Hub: 
081932138530,08129582238 


6200avg09palladiumsilverstone 
AudioHarmanKardon,FullOri,Spt 
Br, TT/K, 3806668 - 92900318 


250 "10 cgi avg amg black low 
km, istmwih.545 (cash/kredit) 
T.93603803/ 081298661729 


250 A/T'O11 Hitam, Avg AMG 
istw, tgn IIndual Bursa KGP I/9 
ph 45846737-0816.804267 


CHOSEN AUTOCARS 
CLS350 amg/CLS68 PrfrmnPack 
Black/White, Sunroof, TV Tuner 
Armtesspn, lanekepng,blindspot 
mass,saat,,F.optn, Ready stock!! 
Gading 2938 5555 / 70078198 


CLS 500 hitam thn'05 Lorinser 
bodykit. 15.000skm.Full opt and 
leather Int. Velg 20”. Hub : 0812 
1050 027 


CNN AUTO SUNTER 

CLS 350 AMG White 
SLK.250 Magic Sky Black, White 
E250 AMG Coupe Black, White 
021 6525888 / 0821 1111 6685 


E 200 CGI AT 2011 htm bin 9 km 
3000&S300 L AT 2010 htm bin 6: 
(021)7890885-081286690083. 


E 240 AVG, Hitam, 2006, TV 2, 
Telp, Pnramic, Keyless, Terawat 
Hub:45803333WJM'91668581 


E 250 Avangarde'2010 istw, ors 
C 200 Avangarde'2011 new mmdi, 
Hub 0813 800 15 988 


E 250 Coupe '2011/'2012, Hitam 
7GTronic,Km 2500, Seperti Baru 
“BRAO Klp Gading 4526753-55 


E 280 AVDT'06 hitam bln 06 
km74rb terawat 320jt. hub: 
081388790431 


E 320 Th.2001 Silver, Sunroof, 
Facelift, Jok Kulit Abu-Abu, 
Mulus. Hub: 0816.884897 


E-260 Elegant'04 Akh, Htm 
Mengklp Km50Rb Xenon CD 
Krdt Mct 308Jt 085718859537 


E200 CGI 09/10 indium grey 
6SOjt ng istmw km3grb Cbu 
grnsi atpm, tan1:081808614697 


E200 K '04 Htm 255Jt4S320 '01 
Htm 290Jt-S280 L/05S300 "11 
4B170/061180'04. 08387069002 


E200 K '07 Fclft, Hitam, Rp.310 
4 5280 1.03 Silver Istw “BRAG 
BlvrTmrZA/15 Gdg 4526753-55 


E200K'05 Htm Mengkip In Begi 
Km53Rb Lht Sgt Bgs S'Prkr CD 
S'Systam 279Jt 56163381. 


E230 7G Tronic '2009,Hitam, 
KMR, int Beige, Tan 1, 
Istimewa, Hub: 08121006660 


E250 Cabrio Th 2011 Putih, Kr 
Rendah Full Orisinill, Bagus Skl 
la 722.7225 


E300 Avg'10 silver,km7rb ATPM 
dynamic Seat, ful ori 100'imulus 
AutoFit 085717069700,6542860 


E300 Th'2009 Panoramic KM 
Rendah Masih Ada Garansi 
Hub:Grand Auto Ph.68300111 


'GL500 Tahun '2007, Hitam, 3TV, 
Panoramic, 3 Brs, Istw “BRAO 
BlvrTmrZA/15 Gdg 4526753-55 


'GL500 Th'09,Atpm 4-Matic,Htm 
Km.16.000,Spt. Baru,P-2000.JI. 
Batu Ceper 12C.021-93417878 


'GL500/09.Black Int Beige.ATPM. 
Tani Dr Baru.Serv Rec.Full Opt. 
3TV.Good Cond.Alvin 93118855 


Jeep GE 300 (2960cc) Th/1998 
Hitam Met KM.29Rb Terawat 
580Jt Nego Hub:021.6881.7599 


Mini'75 msn ganti tubo diesel, 
biru, full restorasi, AC, Pwr 
Steering, siap touring. hrg:44jt 
Nego. 0818899254 


ML350 '09.black int black.ATPM 
Tani dr Baru.Serv Rec.Km40Rb. 
Perfect Cond,Alvin 93118855 


PAKUBUWONO CARS 
CLS 350 AMG White,Cam Park 
Pwr Back Door,TV, DVD, Heater, 
Call ........ 72790162 / 725.2333 


R 300 RSE Silver Brand New Grs 
ATPM 3thn Ready stock Harga 
1,120M Nego 0819 0828 8612 


S 2801 th/2004 black ““- 
E 260 Elg th'2003 black “ 
AutoRoyal BOS 0813.9999.8618 


$S 3201 ' 96 ATPM / CE 300 "93 
ATPM / S 280 '71 ATPM. Tgn 1 
Call : 021 - 5600 346: 


S 350L 2004 Hitam TV elct.seat 
keyless mulus mesin terjamin 
jual murah Hub:085711130383 


5280-L/04 Akh Slv Km40Rb F' 
Elect Vcum Lkp Mis No.1 Mrh 
Krdt Mct355Jt 085285534398. 


528001 Htm Int Beige (D)Lok. 
Bdg, Full Spek, Setara 5600, 
Km.Rendah-087827623126 


$350 '09 Black-Beige, Like New 
Foptory 3Tvvacum,facelift'11 
“Hubungi : 0817.4859.127" 


53501 "2012 CBU (Baru)-Hitam 
Harga Special 
ub : 021 - 27236333 


5500, 06 Des, CBU, Hitam Int 
Beige,km 33rb,Rear seat ent, 
kulkas, lgs nama, H.1.550 nego, 
Hubungi: 0858 8183 3734 


SL 350 2003 AMG Silver On Red 
Nappa leather Panoramic Km 28 
Rb. Klp Gading 4526715 - 16 


Bat 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


SLK 200 K '2010 Hitam Km.7rb 
Pajak panjang Seperti baru # 
18004 Km.49rb. 02133389533 


SLK 200 Warna Hitam, Th 2012 
New, Carbiolet. @ Auto Lotus 
29450828,93001139,70312368 


SLK 200, SLK 250 AMG,Ready 
stock garansi ATPM 3thn Brand 
New Hub: 0816 786 007 


SLK 200”10 Bin 9,KM 10rb,Slvr, 
arand edit,£v-kool,velg19,-Ors ! 
0812.9661.4701/0617.102:196 


SLK200 (2pintu)abu? met 2009 
Cebriolet pjk pjg lux ors s.pakai 
antik jarang ada: 081398670368 


Smart '11/'12 Hijau Panoramic, 
Km 500, Seperti Baru, “BRAG 
BlurTmrZA/15 Gdg 4526753-55 


SPECIAL PRICE 
ML 350 4 Matic Blue Eficiency, 
306hp,NewModel&Engine,ready 


SPECIAL PRICE 
SLIK 250 / 350 AMG Paci 
00L Most Full Op 
ady Stock, All Colour 
srminal Motor 
7225222, KG45 111,15 


Tiger Th'1985 hitam solid,mesin 
terawat,AC dingin,interior bgs, 
body mulus,kaki? ” ok,tinggal 
pakai. Hub: 0811-984710 (Parti) 


VIP - YEAR END SALE 
New SLK 250 Sport AMG 
7G Tronik, Panoramic, Vrac.18 
Eseat, Harman Kardon, Nappa 
Red, Black, Whita 
021-4521408, 021-4505666 
GMOI 45866766 open till night. 


VIVA AUTO SPORT 
E250 AMG Coupe white: 
CLS 350 AMG whi 
CLS 63 AMG performa 
IK 250 AMG Silvor 
PI 7278 8080 Sunttar 2945 0909 


PD oursusisai 


All New 2.5 Pajero Sport 2WD 
Ready Stock Hub Linda HP : 
08121999152 / 02170688620 


'AII new PajeroSportfreelcd#GPS 
#R.camevkool, bngOfi, R.stok all 
c1r081542814787-081398951363 


AI New2-5PajeroSport2WD Out 
lander mirage bns2dinmontr Gps 
rearcam vkol dewi 08161119296 


Colt Diesel 4Ban 4 6Ban “Kudas 
Mobil?Lainnya(: 150 Unit)Mobil 
Bagus Hrg Menarik Lihat Mobil 
Tgl 4-7 Oktober 2012 Whole TC 
Mangga Dua Parkiran Lantai 10 
Otomas — Hub:021.6082-8817, 
08-2122-2122-33-Banyk Hadiah 


Grandis GT 24 AT 2010 Abu Tua 
Met, TV, Km23rb Asli, Full Ors 
Spt Baru, Vikina Mtr 70741110 


Pajero Sport '10, Putih & Hitam 
srv rec, Km3Srb,stnk pjg,tt/krdt 
“3132308899 - 081387531967” 


Pajero Th 2010 Abu-Abu Kondisi 
Terawat, Mulus “4 Antan Carz 
081111 0817.1 


Strada Triton 2.5 Exceed'2010 
M/T,Warna Hitam, tgnl, Low 
Km RHYS 0819.3231.1212 C/K 


Strada Triton GLS 4x4 Th/2008 
Merah Kanopi,J.KIt,a/n.Pribadi 
TT/K,Freeway Mtr.0816903828 


Grand livina 1.5 '2011 SV mnl 
abu?met tgl stnk juni140t krdt 
Tdp29jt ang3.492rb.T:93535534 


Grand Livina SV Des 09 Ex.Wa 
nita Abu2 Mat 140jt Ng Km4Srb 
081316033660 / 70330528 


Grand Livina XV-AT slvr'07 dr 
brVkoolj.kit,f.lamp,f.audio khs 
pmki,Stnk 1th:08121077967 


Livina X-Gear At'08 Abu2 Met 
125,5jt#XR At08 Htm Met 116,5 
It Nego 58356865/5804264/66 


March A/T'11 Grey B Jkt Single 
Nirbag,rem ABS,prkg sensor,srg 
Jok IkpC/K:Agis 0857 8253 7202 


Murano CBU AT Hitam 2005,KM 
70rb,Mobil Istimewa, Jual Cepat 
BU Call or SMS 0815.188.1118 


PAKUBUWONO CARS 
New Nissan GTR 3.8 Facelift 
Th'2012, White, 550Hp, Full Opt 
R.Stock.!!!, 725.1893/727.90162 


Serena Highway Star A/T "09 Hi 
tam,Pajak Panjang 208jt Nego. 
Hub:700 70 333 / 0818 833 844 


Serena HWS Autech "12, Hitam 
km.700, full ori, spt baru, 
46132308899 - 081387531967" 


Serena HWS Th 2008 Hitam,Km 
Rendah, Full Orisinil, Hubungi 
Batavia 722.7225 


Serena HWS/2004 Tgn-l Pajak 
lth KM Low Camera Belakang 
Cash/Krd Hub:0812.9075.888 


TERMINAL MOTOR 
New Elgrand 2.5 HWS "J1, Black 
RoundCam 9rb,nopol B1 
PI7225. 11,4520000 


APV '2006 Type X,w.Gold,Nopil, 
Jok Kulit, Masih Bagus. Hub: 
0811 81 3736 (Jam Kantor) 


Grand Vitara Matic, Abu2, 2007, 
Tan ke-1, buku servis, 10015 
orisinil, prima, khusus pemakai. 
081250876678/ 081513581999 


X-Road Mt'2010 Abu-abu met. 
129,5jt (Nego) C/K Kedoya-JB 
ph:58356865/580426A/66 
jovora 


AI Alphard 24 All Type” 3x3 


20000 


3.1608 


Landcruiser 4.5 Diesel UK "““ 
C Jmtr 6527788/081389051838 


All Alphard X, SC, G HDI 
Vellfire X, ZG, V HDD New" 
Alphard & Vellfire Wel Chai 
Lexus "Facelift" RX 270 HK“ 
“Harrier 2.4 White / Black? 
Land Cruiser 4.5 Dsl UK Faceli 
4 Prado 2.7 TXL/ TX New 3 
“8 FT 86 CBU White / Black ““ 
We receive ur car in best price 
'Arron'z Auto BOS 02165837777 


ANI New Alph Wellcab SC,6,S,X 
Vellfre ZG,,Z,X/Harrier/RX270 
Facelift/LC ZX,UK.G Auto Lotus 
93001139-70312368-29450828 


AII New Avanza,Frtnrinv,Rush, 
Yaris Disc Bsr.DP105/Bng 3,588 
1-Sth. 99222979/085695573735 


Mphard 2.4 G 2010 hitam 2tve 
3cam elec.seat,18spke,ful ori low 
km ser rec Ikp' Dp.170jt ag-16jt 
an Bryan cars:081385498555 


Alphard 2.4 G'10Pth km8rb s.rec 
iiklt,auto Ither 3cam,tv2,18spea 
kere.seat,tgn1,T.085319068817 


Alphard Z4V AS '06 Hitam,TV, 
Camera,Km.57rb,istmw,Tan 1. 
"BSA", Fatmuti 37, 0811118181 


Mlphard 2006 3.0 MZG Silver 
Pwr Back Door,Interior Mewah 
Auto High MG2708131958 0015 


Alphard 2007 ASG Slvr,AS Slvr 
Alphard 2006 ASG Slvr,AS Htm 
Auto High MG2“08131958 0015 


Alphard asg '04 silver tv2, ikit, 
(ot seat, fr rr cam, low km, sat 
istw. H.310jt ng (cash/krdit) 
93603803 / 081298661729 


Alphard ASG '07(Slvr)'08(Grey) 
PjkPja,BU.J.Cpt,kmLow,SevcRec 
handy.70870825-085811145168 


Alphard ASG '2006 black " 
Vellfire V 2009 silver, cool box 
Harrier 2.4 L Prem'2005 1 
Previa GL'2007 silver “ 
AutoRoyal BOS 0819.7344.: 3756 


Alphard G & Vellfire V, Um: 
60jltan, 2Tv, ACam, 18 Spkr, Tkr 
tmbh, 0878 8766 8277 


Mphard G 2005 Hm thtr hitam 
Km 65rb Tan Itrwt, Pk pjg hub: 
0818751458 / 97411930 


Alphard G 2009 Hitam Km.20Rb 
Harrier 2.4 G 2008 Abu-abu Met 
29450828,93001139,70312368 


Mphard G,X,V Ready Stock 
ATPM Bunga 3174 Unit 
Terbatas Segera : 0811192325 


Alphard MZG 3.0 Th 08 Hitam 
Full.Opt & Ori body,2Cam-GPS & 
Car,2Sunroof,Electric.Seats 
Krey # Laather,PBD C/K Paskah 
0816.791.838--0856,788.1988 


Alphard S '11 Pth 18Spkr 3Cam 
Alphard S "10 htm Int.beige PBD 
Alphard S 09Htm.02133389533 


Mphard Type G Bulan 8 Th'2009 
Sangat Mulus 28.000KM Hub 
ungl: Parwo 08121910514 TP 


Alphard V 3.5 htm'08/"09 ATPM 
KM Low,Pjk Pjg,Cool Box,F.Opt 
"JB Motor" 3808232/3808786 


ALPHARD/VELLFIRE "GREY" 
New Alphrd SC/Vellfire ZG Gray 
R.Stock Tdp250jtan,angsrnSjtan 
"ti Java Auto - 30830202 “"" 
087882970274 / 081510377455 


Alphard'05 AS Alcantara White, 
Full Option,Tv,DvD,camera,body 
Kit,Velg Rac'22,KM.56.000, Hub: 
08161889744/45-087781875139 


Altis J '2007 Hitam Pajak Pan 
jang VRac 19 BBS#Ban Baru 
H2153jt Ful Ors 081398107733 


Altis Hartler#Fortuner#Camry 
Avanza 4 Mobil? Lainnya (& 150 
Unit) Mobil Bagus Hrg Menarik 
LihatMobil Tal 4-7 Oktober2012 
Whole TC Mangga Dua Parkiran 
Lantai 10 Otomas Hub:021- 
6082-8817 , 08-2122- 2122-33 « 
Banyak Hadiah 


ANTONCARZ 45877555 
FT 86 CBU White 
Harrlar L Prem White 
LC UK 4.5 Facelift 
Valifira 2G / V/ X 
Alphard G/S5 
Prado TXL " Laxus RX 270 Feliftt 
Hub : 0817.865,312 


AUTO GRAHA 7948000 
AII New Alphard 2.4 Facelift" 
II New Valifira 2.4 Facelift: 
(II New LC UK 4.5 Facelift 
NI New RX 270 Facelift " 

"#Cepat, Langkap, Murah 
TDP 2/5Jt-an , Angs 4,9Jt-an 
081585535355 / 087889500508 


AUTO GRAHA 7949000 
Vellfire 2.4 Z Aless Hitam'"'s 
2TV, 1 Camera,y,,,, Special Price 
TDP 268 Jt-an, Angs 5,8 Jt-an 
052111774449 / 081806188779 


AUTO ONE PONDOK INDAH 
“Now Alphard & Velifire4 
“24 G Black & White 18 SP" 
24 S C Edt PBD,Exec Seat Alos 
"24 2 G Edt, PBD, Exec Seat 
Dp 308,Ang BJtan,3th Free TV 
L.Sat Info Call : 085719627018 


'AUTOHAUSE IMPORTS 
X270 facelift wht,gry,si 
“ox Pluit 66601313 “ 


Avanza S Th'08 AT, Silver (B) 
Jl.Cpt Murah B.U,Pjk Pjg,Istw 
tinggal pakai T:081572222263 


biak 


Avanza Veloz,Innova Diesel R' 
Stock Csh/Krdt, Bng Mrh3, 146 
PastiOke:021-7490725/7490726 


AAYUN JAYA MOTOR BOS 
Alphard SGG, Vellfire ZGV 
#98 Lexus RX270 Facelift 
Bursa Otomotif Sunter" 

119216523555 DARA 


Camry 24 V AT '07 SILVER 
KM:59rb asli STNK:08.13 Tgn 1 
Siap pakai Hub: 0812 997 4691 


Camry 24 V Facelift 109 Silver, 
Tan-1 dr br, 1005 Ors Cat,Spt Br, 
TT/K. Hub:3806663-92900318 


Camry 2.4 V'2011 hitam,km 6rb, 
istw, srvc rec, 385Jt khs leasing 
TDP 85Jt. Hub 0816-1870029 


Camry 246 A/T'07 Silver Km 
“Abrb dr br Jok Kit Jl Cililin 3/20 
Kby Br Hub.081827383 


Camry Z4V AT'12htm met,tgn1 
Ex org asing,sgt trwt,kond.mlus 
spt baru,irg pakai 08174859127 


Camry 2007/08 24V Htm 255jt 
Harrier 2007 L-Prem Hitam PBD 
Auto High MG2”08131958 0015 


Camry 24V th'09/10, med silver 
km 15.8rb, Tgn | dr baru, 330jt, 
tangerang 0811809955 


Camry 3,5 O/AT '2006 Silver 
Met:245JtNego(Cash/ Krdt):745 
3431/68934017-Bintaro Tngrg 


Camry 3.50 08/07,new model, 
1005 Orsinil,Km 26rb Hrg 275jt 
pake dr baru Hub:082164555569 


CHRISTIAN AUTO 
# #84 Alphard G3.S V6 
Alphard G 18Spkr 2. 


“# Vellfire ZG 18 Spkr 2.4 “ 
? Vellfire X 24 
«RX 270 Faceli 
FT 86 GT Limited 
2 & 7263717 Ready -83831353 


CNN AUTO SUNTER 
Mphard & Velifire All Tyoe' 
Naw RX270 facelift white,black 
Toyota FT 86 GT 21 White” 

LC UK Diesel VB 
525886 / 0821 1111 6685 


Cygnus 4.7 L '2004 black, niaht 
vision, good cond. Auto Royal 
HP 0856 9372 1000 i 


Cyanus 4.7L AT Flift '03 Hitam 
10080ri N.Vis Km60rb3Tv. Cam 
'AirSusp 575jt0817 000 2517 


FANTASTIC PRICE !!! 

C 4.5 Diesel UK Facelift 

Ready Black @ Supreme Car 
0214521585 / 15866535 


FANTASTIC PRICE 1! 


Mphard 6,Vell 
Alphard X, Vellfire X Facelift 
Alphard X Welcab 
021-452.1585 / 4586,6535 


Fortuner 2,7 G Lux A/T Jan'12 
Hitam Km 17000 Harga 375it 
Hub.083891000592 


Fortuner 2.5 G AT silver 2010 
diesel, tgn I, full asesories, serv 
rc 305jt nego.Vikina 29450928 


Fortuner 27G Lux,A/T,KM 55rb 
th.05,hitam met,ori,tan I,DVD 
mIs,240it nego, Hub:70745120 


Fortuner Dsl Turbo mt Putih dis- 
kon spesial & TRD mt black, 
Avanza G a/t 10014 br.70788977 


Fortuner New G 2.5 Diesel 2010 
Hitam,Jok Kulit, VKoo Ful Ori 
Body.Tan1,Km23rb, Record Auto 
2000 C/K Paskah Mobil 0857.18 
000. 742 / 0856.7999.785 


Fortuner Th:2010, AT, Putih,Full 
Is Km Rendah,Bagus Sekali 
0812.8777,5838 


Ftnr Yaris Avz Inv Rush Alphrd 
Alits Camry prs mudah 3jam OK 
Api! Online siRajaKredit 


Harrier 2.4 AT'2004 Silver Met, 
Km.Low, Mulus, Terawat, Jual 
cpt,hrg nego.Hp:0838 9093 3308 


Pan 24 L Th'2006 Silver 
Kondisi Prima Hubungi :021. 
91318787 - 021.68168383 


Harrier 2.4 L-Prem'2010 Hitam 
Harrier 2.4 Alcantara '08 Hitam 
PMK @-L0 C/K Hp:08129075888 


Harrier 2.4 Lprem'08 km4drb jrg 
pakai mulus all risk 1 thn pajak 
1 thn. Hub : 087777880858. 


Harrier 2.L prem/05silverjk ori 
PBD Panoramic,Parking sensor 
Heatar 9 Airbag, Pjk Pjg Ithyistw 
723.6262-723.6226 - 723.6336 


Harrier "2006, hitam, jrng pakai 
sangat. bagus,Km. 30rbikhusus 
pemakai. Hub.08.111.28.222 


Harrier 3.0 AIRS 03 Hitam Tgn 1 
3TV Sound System Mahal Km 
60rb, Vikina Mtr 29450928 


Harriar L.Prem 2006 Hitam pbd 
jok heater km 42rb mulus pajak 
panjang BU 087782352868 


Harrier Th 2008,Warna Silver, 
Jok Kulit,Pajak Panjang,Mulus, 
Km 39rb. Hub: 08111 686 32 


Hiace Commuter 25 Diesel,Ptih 
R.Stok,Luxury Leather Seat,TV 
Hub : 081317963000/5228795 


Innova 2.0 V,AT,Th'2010 Hitam 
Innova 2.0 V,MT,Th'2009 Hitam 
Innova 2.0 G,MT 09/08 Coklat 
V,AT'08 Slvr,TT/K,0811167759 


Innova G AT 2010 Abu Met, KM 
66RibuServRec,AssAII Risk,ANZ 
Tower Sudirman 081317193473 


Innova G HitamMlet AT 2005 km 
70rb tgn-2 Intr.Rapi Msn Sehat 
Body Lempeng 081314418400 


Innova V AT 09 Grey tgn 1 pik 
pjg Interior rapi trawat TDP.5djt 
a9.5,8jt BAG Auto tt 93737468 


JAVA AUTO 3483 0202 
Alphard 2.4/Vellfire 2.4 Facelift 
Harrier 2.4 / RX 270 Facelift" 
Prado TXL 2.7 / Evogue Dynmc 
Tdp mulai 250jtan/Angsrn 7jtan 
«4 Mudah, Cepat, Flexible “4 
081281111737 / 08176333146 


JB MOTOR 
Alphard G/SC Alles: 
Vellfire V/ZG Alless"is 


Harriar 2.4 PLP 
Call Us : 021.- 5405232/5008786- 


Kijang Capsul SGX Th.2002 
(April),Silver, Dijual. Cepat, 
Rp.105Jt. Hub:0811954608 (TP) 


Kijang Krista 1.8 EFI 2000,Biru 
Metalik,CD/VCD/TV,panel wood 
mis,trwt,khs pemakai.68715788 


LC Cygnus 4.7 Mark levinson'07 
hitam, night view, TV, Cam mdr, 
(.Box,ors cat.Hub 0818-661979 


Land Cruiser VX100 Dsl A/T 
2002 htm,3brs,C box,D tanaki,S 
roof,tgn1 jakbar:089627353803 


Landcruiser VX-R Thn.98, Abu? 
Met, Jin.Meruya Ilir No.12 
Jakbar, Hub. 0855 8000 789 


LC 200 4.7 Th'2008 Hitam Now 
Model 3Camera E.Seat Cool Box 
Hub:Grand Auto Ph.6546952/53 


LC 4.6 ZX '09 Htm Bensin F.Opt 
2IV Coolbox Hidrolik Km.25Rb 
#BRAO Klp Gading 4526753-55 


LC Prado TXL, Tahun 2012 “ 
Black on Black KM : 9000 ““ 
4 Hub : 0888 08515986 “““ 


LC VX Limited "2006 Hitam 
Touring, Hidrolik,Cool Box, Diesel 
a/n.Sndri,Nego-0813 9457 9813 


Lexus LS 400'93 Putih Interior 
Beige Mulus(D) Dijual: 99Jt 
Hub:087827623126 


Lexus LX 470,Th 02,Hitam.... 
Coolbox,5 Roof,€ seat, istw 
Calls: 7251893 / 72790162 


LEXUS RX 270 ULTIMATE 
«#Full Option, Black & White 
021-29308685 / 08170707122 


New Alphard SCaudioless2.4 AT 
012 Htm, 1005 baru bs Isg nama 
TanahAbang 11/66 Ph 39833131 


New Camry 24V Hitam 2006, 
Model 2010, siap pakai. Hub: ph 
021.72798485- 082.112.795967 


New LCruiser 200 pk09 Htm,Km 
sdkt 1M #New Fortuner Dsi '09/ 
Jan,Km dkt 275jt:083850281999 


NewLexusRX270“B“W&Harrier 
24 j.ori B“W&Vell 2.4 all type 
B: , The Winner 5201888 


PAKUBUWONO CARS 
Alphard 2.4 Wellcab. 
Ih 


Lexus RX 271 
RStock(021) 


PREMIUM MOTOR 
... New Lexus RX 270 Facelift... 
Evogue Luxury & Dynamic Plus 
LC 4.5L UK Facelift 
. Hub: 021 - 651 5000 


RAV 4 Cruiser 2.0 A/T "03 Bulan 
4, KM 68rb.Htm Tgn 1, Sunroof. 
Hub: 0818833883, 02165868303 


SANNY AUTO GALLERY 
GT86 Limited, RX270 Facelift 
Alphard X,SC,6Velifire X,,ZG,V 
Landeruiser UK 3TV,Prado TXL 
Kgd 021-45853188/Str 6525678 


SIMPRUG CBU CENTER 
—Leyus CBU & All Toyota CBI 
—-Best Price & Bergaransi 
-—e-Kredit & Tukar Tambah: 
Surat Surat Terjamin -- Service, 
S.Part, Body Repair 726.4024/ 
722,6383/ 739.4513/ 72799999 


Velfire Z pltnm 2010 Pth 18 spk 
3cam 2TV PBD Otoman j-klt tgn 
1 nopil Langka Hub:70636705 


Vellfire 2.4 V'08 Hitam Facelift, 
18Spk#3 Camera,Istw,Spt Baru 
Lsg Pemakai Ph.021-97771789 


Velifire 2012 V 18Spk 2TV 4Cam 
Elec.Seat,PB.Door,OTR.835jt!! 
Htm/Putih Rdy“08131958 0015 


Velifire Z premium sound 2009 
Putih Low Km PBD Kondisi 
Terawat DBS Auto 72786814-6 


Vellfire Z/1lhtm JK PBD TVcam 
Mlphard S"10htm18spk Int-beige 
Alphard 3.0 (“04:'074'08) Hitam 
MphardAS'06Abu.02133389533 


Vios 1.5 G MT'2008 Silver Trwt 
138jt TDp:lejt angs:4,8jtx35bln 
"45860.555 / 0856.998,3307” 


Vios 1.5G A/T th 2007 silver,km 
101000 kond bagus & istw tan |, 
Santo 0816.986421-25675878 


Vios TRD Matic2010 silver 
metalik Istimewa Terawat 205jt 
nego 65867436/0818747269 


VIP - YEAR END SALE 
Lexus Naw RX 270 Facelift 
Black » White 0 VIP Moi 
021-1521M8, 021-15056 
@MO1 45866766 open Lil night 


VIP - YEAR END SALE 
Valifira 24 V Home Theater 
Colboxs lack,White,Silver 

Only @ VIP Motors 
021-4524118,  021-4505666: 
GGMOI 45866766 open LIII night 


WILLIAM MOBIL 
Alphard G 18 Spkt Facelift 
Pearl Gold, White, Black 

Alphard 'x Audi 
Valifira V 18spkr 
PI:7269999 / K.6dg:15 


WILLIAM MOBIL 
FT 86 GT white,blaek,orange" 
New RX270 “silver,black,white 


KWhite 


Ready Stock 
P1:7289999 / K.Gd9:45877777 
Wish'2003 (1.8cc)A/T,Full Body 
Kit & Sunroof,Wrn Hitam, Hub: 
Zion Mobilindo Ph.95186969 


How 


Esta 197 Akhir Matic Turbo 
Ingat Mulus Hub 
Ant 913-77770 Jaksel 


New XC60 T5 ready stock,Putih 
hitam,bronze,silver 0811898464 
0812.9453.484 / 0812.9914,934 


Mw 

CHOSEN AUTOCARS 
-—-New Beetle 1.2 TSI, Black: 
Turbo, Velg 17", Ready Stock. 
K.Gading 29385555 / 33522239 


Golf 2010 TSI Silver Tgnl 
H-285Jt Nego Hub:Dave Car 
0813.177.55.688 


New Beetle 1.2 TSi Ready Stock 
WW BrandNew Garansi 2th Dapat 
kan BonusMenarik!!SpecialPrice 
Baruna Motor Ph.7504217-18 


SANNY AUTO GALLERY 
New Beatle Panoramic F1 Steer 
“Red and Titanium Full Option" 
Kad 021-45853188/Str 6525678 


TWIN TURBO 5.0 DIESEL 
Engina : R8 /. Lamborghini 
Gallardo. Lihat YouTube: al 
Gear-VW Touareg Tor 
Jumbo Jet. 4021 5600 346 Ml 


WILLIAM MOBIL 
a Ie 1.2 full opt 
ck, Yellow 
Ready Stock 
P1:7269999 / K/GM0:45877777 


MOBIL DISEWAKAN 


ALA2, alphd 1,2jt, avz, inv, xtril 
Bjam225 12jam250,bln/thn prsh 
disc Sinar 4500099, 83932888 


(LA2:T.Avz,InvVelfire pth wedd 
sFtnr,Piro,APV 250rb/12jm,EIf. 
Roy Rent 70161644 / 99699607. 


ALA4, New Alphard 2012, 
Vellfie.V,Fortuner 1 jt Nabila RC 
081280070140 / 081281877877 


T.Avanza,Inova,APV,Nirmala RC 
7423063 / 709467/74715030/ 
08551021922 R.Stock B.Price 


T.Avz,Bis P'wisata,Elf,jzz,Inv dil 
Aceh Pidie RC:081386249149- 
08158813274 -93580953 


T-inv- avz, apv, march dll, 12jm « 
spr mli 250rb. Ik 3,8it/bl. zero 
70004116/ 94444401/ 7812159 


T.Inv. Avz. Mercy E250 bln / Th, 
Best Price — 021-8853882, 
087878125397 - KHANSA 


T.Vell 2012 putih 2,5jt wedd car 
no OLemry,invnew bmw,mroy, 
new avz, 70537429, 96267384 


MOTOR DIJU, 


Trooper Sport 200cc,10jt(Off je 
nis/S'part H.Tiger)#Scotic scut 
er 125cc(jenis Mio/S'part Spin) 
08881351818-6620338-5846187 


(arus pavioson 


HD Ultra Limited/10/11 Hitam 
Biru, Full Accs,km3rb,Bagus SI 
0818.77.5838, 


JI motor sesar 


BMW GS 1200 Triple Black 
Adventure Brandnew Full 


Option Hub:0812.8777.5838 


Pakai TASO : Pasti AMAN ... IN 
TAHAN AA, TAMAN Soo 
NAK MELENDUI 
MUAL AMA SLUMUK OK 


Atap Baja Bluescope ZA/GI 
Floordeck, Almfoil, pbrk Isg 
Majatruss 6269177, Buktikan 


Atap Baja Ringan Unimitra Ke- 
kuatan Ganda,Kokoh, Bergaransi 
Ekonomis Hub:47885085 


Baja Ringan & Renovasi Atap 
“it Australia Design “xi 
KaryaTruss86610537/68799558 


Bursa gypsum mrh Jl eleph jy 
Arholow GRC psg partisiplafon 
ist:34256563,7691663 


Gipsum Murah t'psg 50rb/m 
Rangka Hollo,List Profil, 021651 
3839, 99465817, 081283616235 


Jual Material Baja Ringan 
C75,660,C50, Bersertifikasi dan 
diakui oleh Pemda DKI Hubungi: 
02117861618 / 021.37577688 


Sewa Papan Cor Mdl Triplek Tbl 
2em 222rb,Ph:5813626 sw bala 
521rb/Sw kaso utksteger 


INDEKOST 


Kost 2.2jt/Kmr,Kmd Dim AC TV 
air pns parkir strgs 3922042/ 
087887597875 jln kalipasir 22 


Kost baru renov,bisa harlan/bu- 
lanan, Jl Mangga Dua Abdad no: 
'M blok A no 1 ph 021-71570699 


Kost bln 850rb,hrian75rb,AC,TV 
Sbed,kmd,pt bbsrampera 6/20,6 
sahari sbrg Mg2sguare 6411885 


Kost bindharian 100rb,ac5 bed 
TV kmd,air panas,parkirpnt bbs 
manggabesar 4/198 ph:6284241 
Mgg Besar Ry/38C ph:62303413 


Kost:K'wan/ti,baik? AC Non AC 
strgs,indentitas jelas,JI.Johar 
No.23 Menteng, 0856.91759112 


Lux, Ikp, Aman 24 jam,Parkir, 
215i dkt Slipi Jaya. 
Kemanggisan Utama Raya F3. 
Hub: 5300595/ 081519852306 


APARTEMEN 
( DuuaL 


Ancol Mansion Apt, 2KT, Hoek 
Vio Laut, Siap Huni, bisa 60x 
bin, Froe Msk Anco! 
Kn Na heatar, 021-6402000 


APT.KEMANG VILLAGE 
98m2, 2BR high ceiling, fully 
renov. Call Owner:0811983611 


Best Western Mgg2 Apt dpn ITC 
M9g2,2kmr/55m full furnish lux 
bat.bw koper aj.081703410955 


Casablanca Mansion Apartemen 
Dijual 3kt, Full Furnished. 
Lt.76,5m?. Hub: 081 131 60 20 


Casablanca Mansion,Jual Cpt,FF 
1s.62,5m?,3BR,2Km“RWTebet 
8303294 Suzan 0817778380 


Central Park 2br- dan 38r 
dtyview hra.ok cek u/ invst 
021-29335818-9 / 32.599.599 


CENTURY21 MEDITERANIA 

Central Park,Lt:39/1b:49m,1,3M 
Green Bay Pluit:Lt.8/Lb.21m 
230jt,Marina Ancol,Lt.17V'Laut 
CBD Pluit,3Kt,Lt.19:Hrg 1,45M 
Jual Cpt:Roos 0815 9800 801 


Cibubur Village Apt,F.I PA 
Exit Tol Cibubur 5Meni 
50 6317--089605108339 Pagan 


Cityhome,mnhattan,hawaian,St 
Minica, hramnrksRaywhitesguaro 
Hengki 087886111100/70109692: 


CITYLOFT APT DI SENAR 
Type Favorit 


Cosmo Mansion 2BRr, 73m?- 
——Lokasi Bagus, Strategi 
——Dila 0812 8777 6761: 


Darmawangsa Apt "195m? 
3Kt Mewah”““Fully furnished: 
FC“718 0255/0816 1485953 TP! 


Denpasar Residence Kuningan 
CityTower Kintam 

Br 4 187, Lt5, 
Full Furnished # AC, Hub :Tandi 
0216868 0336 & 02199300657 


Epicentrum Kuningan Apt 1BR 
office 900jt(12x) R.stok S.huni 
info 0816782241 


Four Season 3k”Senayan Res 
184m195m”Residen8 1/2/3k” 
Setiabudi Res 3k“Kemang Vill 
Empire 2/3k4081511161258 


GdgResort,105m,Furnish,Intrior 
Siap huni, 31 KT, “Harcourts': 
0817 494 7562 / 021- 9388 1999 


GreenLakeView,@135Jt-an Bnga 
08Angs 1,3Jt-an,dkt 4 Univ & 
Pd Indah, Bulan Don Hrg Akan 
Naik. Hub: 97711918, 71027884 


Istana Sahid, Penthouse, 509m? 
7BR, 2Lt, Lux, Garden, Jacuzzi 
C21 Amb 0815 8766 518 


Kalibata Apartemen 1 Unit 
kamar, unit Raffles lantai 7 
Hub : 0812 8917 1727 “"“ 


Bunga ringan & pasti, 
mewujudkan rumah 


Kemang Mansion 146m,2BR FF, 
Harga Miring 2.7M (Nego) 
erlus: 0857 8291 6419" 


Kemang Mansion, 62 sam, Lux, 
Semi Furnished,Bgs, Rp.1,25M 
Jaksel Murah.0811.163.0802 TP 


MEDIT TANJUNG DUREN 1 
1kmr,SF,lantai tengah,Isg invest 
Rp 375 “Shanty 081584232506 


Nirvana Apartment Kemang, 
Jaksel. Luas 189m2 Semi 
Furnished. Call 081805809169 


Puri Parkview — Apartment, 
Kebon Jeruk, Jakbar. 35m?, 2BR 
unfurnished, Call 081805809169 


Rasuna Epcntrm,The 18th Rsdn, 
View Pool, 60m?, 2BR, FF, BU 
Murah, Hub: 0813 8259 6515 


Residence 8 @ senopati Ibr & 
3br good.invst at scbd area 
021-2929.1199 / 5616.5616 


R'WHITE PURI 58.3000.88 
Apartement TA “Dijamin Bagus' 
2BR,FF "bonus home theather" 
——-Susan"0811.99.36.138----- 


Sahid Sudirman Type:TU,3KT, 
180M?-AM, Type:C, 2KT,90M? 
22M, Type D,1KT,/40M? #1,4M, 
Type:T,3KT,100M? - 2,2M, Type: 
XX,IKT,50M?51,5M, Hub : 021- 
93312938 // 087882881169 


Jagaan Residence Apt.3#1BR 
150m 4M “Essence 3br 100m 
63x1br 136m'"081213878738 


Senayan Residence, 3BR, Good 
location, | Good invest, for 
rent/sell Call: 0857 1582 0999 


Sudirman park Apt dijual cpt BU 
3 bt,2km 2 bikon 18m hub:P Kas 
02199623631/087876518454 


Taman Anggrek Kondominlum, 2 
BR,best View, full Furnish 
Hub.082 12356 818 


The Mansion @Duku Golf Maha 
karya terbaru @Asg,hrg perdana 
hnya 650jt/2br. 081510087082 


The Pakubuwono Residence 
Dijual,Luxury,Unit tersewa Hrga 
menarik. Hub: 0816 1923 537 


The Pakubuwono View Dijual. 
2BR & 38R, Furnished/Unfurnis 
had Best Price:0812 8069 2300 


(DISEWAKAN 


Casa Grande, Kota Kasablanka, 
1BR,51M,FF,1200 USD/bin,new: 
Sgt Lgkp sekali 087886167979 


Gading med Apt.2km,2ac,ktchn 
set.meja mkn hias,lemari baju 
hokdll, 08128220812/99187171 


Grand ITC Prmta Hijau, 3kt, new 
FF, Lt,26, Sewa Cpt“RWBIokM'" 
Rima“08159953259 / 7398833 


GriyaPancoran Apt 9Dfountain 
Park)USD” 1.100/bin,T:A.Sujai 
021-46833789/081808112711 


Kempinski,3Br 252m? &Setiabu- 
di Residence 38r 120m?,Furnish 
Nice View. 08170045698 


Kondominium Menara Klp Gdg, 
1KTC72M2), 2KTC106M2),3 KT 
(MSM2), FF, T, 0818-179957 


Pakubuwono View.Disewakan 
2BR&3BR. Apr luxury Furnished: 
/Unfurnished: 0813 1575 2831 


Residence 8, 112kt, Hampton, 
1LOM2, 2kt-US 2100, The Peak 
243kt,120#150M3,Four Seasson 
200M2 ,3kt-U$ 3500,Thamrin 
2k660M2  U$1000. Hub: 
021-93312938/087882881169 

Residence8 @snopati BrandNew 
Apt 1BR(76m2)FF Lux,V.Pool 
MaharaniProperti 08121008927. 


Sahid Sudirman...20 Unit,Brand 
Nevy1KTsUS 1100, 2KTz U$ 
1600:3KT-U52000/U$ 3000. Sky 
Garden,180M?, 3KT-U$ 3000 : 
021-93312938 / 087882881169 


Saraswati Cipete Ry,tipe Apt 75 
m,JBR split level 45m,FF,5 mnt 
dr Citos,sdg Disc:085287593431 


Setiabudi Residence, 2BR, FF, 
MT Haryono Resdnc2BR,Lt9 
Unfurnish.Hub: 0816 144 2562 


Somerset Kuningan,Ls.135m? 
2#1BR, FF, Rent $ 1700/mth 
Hubungi: 3700 1188 / 37001199 


Summit apt twr everest, klp ada 
lux, 2 kt furnished, hub: 3225 
2250/0816988519/45845325 


The Pakubuwono Residence , 
Lux Apartemen, Best Price Good 
furnished, Hub : 0815 8760 033 


MAH DIJU, 


Rumah 2 Lantai 
SERTIFIKAT HAK MILIK 
10 Menit Akses Bandara Soakarno Hatta 
“Aas Buy KoldresHamery 
“5 Men Ak TolGontara 
Ta Dalam Kota 
 alOR Op bsa danur 
# dah teruni S 


r Pemasaran dan Lokasi 
Ii Utama 1 batam No. 3810 
'gkareng - Jakarta Barat 


3 4 KAMAR TIDUR 
Ph:5441092-93, 38283136 


| BODETABEK 


(Sutera Jelita Lt/b:280/420 
Kt4s1,Km4s1” Hrg Menarik, Bgs 
LiHooker08174819997:97888002 


ASutara Palma” Lt21001via 
AurorasHarga Menarik:Siap huni 
Ltooker 001519001133/99613183 


Alam Sutera,Jual Cpt,2Lt, 193/ 
210,dpn taman Lady 49 777 311 
Informasi Properti 581 1991 


Bekasi, Jt.Asih Komp.Pemda,lt 
182,lb.90,4kt,2km,dkt pnt tol, 
hub:08174868641,021-93720020 


BRIGHTON KARAWACI 
Spring Grisea 180m2 44660109 
C.Ry wtrpoint 200m2 91925787 
PHG Turguoise 162m 70419758 
Vila Melati Mas 120m 34033338 
BPR Lippo Krw 700m 70812002 
Jual Beli Sewa hub. 5573 8888 


Bsd D'green105/153,langka:Full 
Han bas,D'gren Ha 
bgs,renovsriver viewsIngka:Audy 
087580905679 ihookar5348893 


Sudoku terdiri dari 9x9 kotak yang dibagi dalam 3x3 kotak 


kecil (sel) yang disebut area, 


Tujuan permainan Sudoku adalah mengisi sel-sel kosong 
dengan angka antara 1-9 (setiap sel hanya 1 angka) 

« Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap baris, 

- Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap kolom, 

- Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap area. 


Conceptis Sudoku 


By Duve Green 


Diftieuliy Level at dear 


Jawaban edisi sebelumnya 


& 
Ka 


| 


oaalw 


Tana 
lola 


Ho vujola ala 
“Ino ca c0 


Fs ala 
ala no 


aon uc oa 
amal utatala 
- av calo 


KOMPAS / KLASIKA / 
Jumat, 5 Oktober 2012 


PROPERTI 


HAROLD PARK 


GLEBE'S SECRET BACKYARD 


CIKIDANG Gea an 


PLANTATION ESTATE - uas Tanding 2.500 m2 telah 


sn hg 


(MIT Va 
MULIA HOTEL, GERBERA ROOM Lt. 2 Senayan, Jakarta 
6 - 7 OCT 2012, SATURDAY & SUNDAY 10.00 - 18.00 WIB 


Kunjungi pameran kami di: 
- Senayan City, 28 Sept - 07 Okt 2012 
- Mal Artha Gading, 8 - 21 Okt 2012 


PT. Kidang Gesit Perkasa 
jalana 021-5451920, Sukabumi 0266-621213 


“Syarat & ketentuan berlaku 


YAROLI PARK 


SLB SECBET BACKYARO 


Tersedia 1, 2,3 bedroom Apartments mulai dari AUS$535, 000 dan Dwaa Homes 


Lokasi ditengah kota SYDNEY hanya 2,5Km dari CBD. 

Tahap awal terdiri dari 266 apartment dan 30 Terrace home. 

Dibangun diatas lahan seluas 3,8Ha, dimana 35X nya adalah taman. 

Dekat dengan Jubilee Park MLRT, University of Sydney (650m) & UTS (3Km). 
Ada 6 rute Bis: Bis langsung ke University of Sydney, UNSW & ke kota. 
Hanya 10 menit ke Darling Harbour via MLRT. 


"LOKASI 
LO MODEL ve yi aan Siareeis 


01-87 923 880 “Wi 


PT Bintang Perdana Mulia 
sanam 


GUDANG MULTIGUNA CAKUNG 


HOTLINE : 
t62 21 3199 1381 
t62 21 4586 9188 


RSVP & INFO 
@ Hak Milik selamanya 
MH DP hanya 10x 

@ KPR max. 30 tahun 


PERTAMA DI INDONESIA !!! 
SELURUH KAWASAN GUDANG DI MONITOR DENGAN CCTV CENTRAL ROOM 


CICILAN 


JUTA/BULAN 


SERAH TERIMA 
MULAI MEI 2013 


multigudang 


daan mogot 


« Dikelilingi oleh 4 jalur tot (Bi 


KEAMANAN TERJAMIN 10074 


TU GNOUP 


Gudang Office 


» Bebas Banjir & Keamanan 24 Jam 


RUMAH DIJU, 


BODETABEK 


BSD JILRy Blvd, 475/500,214, 
SHM, bs U/Ush,Dkt Tol PI, 
085780251098(Kreasi Property) 


Bsd latinos,full renov,144/200,4 
#1/3,Machgb hub:08159003339, 
051382005800 (TP) 


BSD Puspita Loka 300/275 SHM 
Bos,mrh,ERA Griya Selaras 
5388218 Yvonne 081311666093 


Bsd Sek 1.4:250/173,cck u/ F&B 
dpn klinik,bgs,langka“Rmh Kost 
Sek1.6:240/154skt14,wc dim,tull 
Lok istmwazmau pensiun“Audy 
087888998879 Lihooker5388899 


BSD Tgl 492/740 3it 2Ktu 4Ktt 
km,dr lain s.pool r.cinema grasi 
Smbl gazebo lux mnmis solid 
Jati, 0818472090/91880613 TP 


Canary119/2ltSek120/21t90/21t 
Fiordini119/97“Garnet124/105 
M2126772121-0813.1497.5956 


Cemara No3 Pd Ranji Ciputat 
Lt200m SHM 3kt 2km RK Sm 
furn AC jual/sewa 08179999848 


Century I(Tmn) 264/202m2,3KT 
Siap Huni & SHM “ Ling-Tenang 
7398833 “ Rully " 08159413736 


Cinere Pln ry Pan 1b.600m 
cek invest 7p.2 Hub 
08121971583 - Dentasenon 


Ciputat Cluster baru, rmh ready 
stock 2Lt,4KT 3KM, Kav.Strate- 
9is. 10217401089,081380156220 


Depok,mh mrah,GDC Purilnsani 
2 38/90 2kt 1Km.087882409314 
, 081383008715, 98904525 


Fiordini Cillago) G.Serpong, 136/ 
137 “Kt 31, PPJB, Multiland G. 
Srpg 5466000/Nancy 49011160 


G.Serpong For Sale !! Rumah Se 
rnade Lake 206/110,kt3#1 Huk 
sok bagus“Ferdinand” 0821 
24203597“United 53158082 


@m290 290 


@m745 3799 


Gd Srpg PHG Ruby Selatan Lks 
Bgs Siap Huni Leo 0816.1700, 
8979-087.8888.93968 Pluit Pro 


Gdg Serp Alexandrite Jual Cpt 
180/158, Kt3#1,Km3#1,dpn mali 
jarang ada,Hrg Nego, “Century 
21Emr“Herlina 0818 94 99 18 


Gdg  Srpg,B9s,Huk,4#1Kt,Siap 
pakai,It.426/350m2:6dg  Srpg 
Bas,Huk,Siap  pakai,It.165/170 
SHM,3t2KtGraha Raya Bintaro 
Lt.96/55,2Kt/HGB,Sjap — Nego 
Mega Top 0812.815.25638 


Grand Galaxy 2It br mewah hrg 
murah AKT shm lokasi bgs.First 
Galaxy 82421333-0818968882 


Green Pinang Hills,T 45/72,Lks 
stras dkt kwsn Bintaro, H.457jt 
Hub:081386661493/70160924 


Jl Gg H.Lecang Cledug Tngrang 
RmhKost 33kmr Shm Lt461/510 
m2 BU 1.5M. Pmik 02196851988 


Jl. Alfa Raya Cimone Tng, jual 
cpt Rmh 155 Lt. luas 162m? Lks 
strategis. HP: 0817753993 Ahin 


Jl. Duta XI - Kemang Pratama- 
Bekasi Barat Rmh 2 Lt, 240/216, 
SHM, Hub. 0818900995 (TP) 


Jl.Bambu Ori 4,Tmn Ysmn Bgr 
SHM,Lt/1b98/58,3kt,1km f.trlis 
10813.9864.4704/0817.102.196 


Metro Permata 1Jl.Karang 
Tengah,Baru, Siap” Huni,Spk 
Mewah,Lt.400/Lb.610(3LT) 
543Kt5#IKm,somi — fumished, 
daerah berkembang,5M nego, 
0818899251, 08159664481 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


TN 2936.8000 


Workshop 


33 


B2 


Sentul city golf hijau medit 1,LT 
178/108:2L4/4KT/AKM, S.Huni. 
850. 08161862566 Pmilik Lsg 


Summarecon Bekasi,Palm 7x19 
Premium,3#1,Jual Cepat“Guruh 
RWKGB 0815 8966 9606 


Taman Galaxy Rumah excIsve jl 
TamanSikas 1t238/303,542kt,4t 
2km,hrg 3.2M Ng, Lia Rwhi 0812 
81238231,98886061,88387130 


Turguise (PHG) 6. Srpg Lt 114, 2 
It, kt 3#1,SIt. Multiland G,Ser- 
pong 5466000 / Liana 70537863 


Vmm 413/700, 160/117, 120/70 
102/72” Bsm235/200"Bsd98,72 
M21”26772121-0816.1987127 


VMM Lt.136,Renovjlcon 144/96 
New,S.huni,CB Gracia 53158200 
“ts alan 0812 1220 2987“ 


Vmm380/270,350/500,288/200 
275/180,230/220,163/170,144/ 
90"26772121-0813.1497.5956 


JAKARTA BARAT 


Anggreknellimurnirayaslipi,2'-It, 
222/353,PLN11-000W,AC 118h, 
Grs 3 Mb|H:3,2M Convenience, 
Confort, Strgs U/Home&Office 
Hub:08179880629/08161975720 


Casa Jardin Rmh Baru Cash, , 
Daan Mogot. Blok F6/6, 8 x 15, 
2lt, Owner : 085838002999 


Eratopsojang Imah Uka91aD 
##1KEHook,Furnish,Ada Taman 
Hendi 0816728199-29030690 


Gelong Baru Barat/Tomang/jual 
ot Lb.200m Kt 4s2,Km 3 view 
Tmn Anggrek T.085765516395 


Golf Lake 2Lt, 8x20/10x20, Bgs 
Lokasi strategis. Abun Golden 
Property 98354050 / 36628893 


Green Ville Blok AK It/Ib.(7x22) 
/110,4Kt,3Km,2Line — Tlp,SHM, 
Hrg Rp.3,1M.Hub:93058008(TP) 


TERSEDIA MAKET PROJECT 2 MX 1.5 M 


Green Ville Open house Ls.9x18 
Hoek,New. Happy 0818 971 697 
Informasi Properti 581 1991 


GreenVilleblokX/61,62loksprbys 
Dpn&BIkgJlnBsr,12,5Jt/m?0838 
98625225- 70737885-5656227 


Jl Taman AA no7,Lt:158(10x15) 
2It beton, SHM,Sbrng Ramayana 
Cengkareng,83Sit hub:41210822 


JIAlaydrus-Gajahmada,409m? 
SHM, Hdp Sltn,5#1kt,2Gdg, OM 
Ray White Sguare 0818193835 


JIlGelong Baru Utara-SHM 
T/B:418/500-2Lt-Dlm Kompleks 
EraTop 08161818528-29030690 


JogloKavlingPemda DKI t/b270 
(200,Akt,3kmd,Grs,Tmn.Hrg Ng 
Hub.021 92996882-0818856615 


Kav DKI Meruya Utara Blok 121 
No,2 Ada Pndsi,Pgr,Tmbk Srtgs 
Dkt Tol Hub: 021 - 8233 1543 


Kedoya,Metro tv,Lt.480/Lb.720 
6r1kt,4#1km,shmsLinsahEaston 
081381637817 / 58356999" 


TOP #4 OFFICE Kemanggisan' 
STNK da 201 


Ii 141625/21t 60Kt" 
ti Murah ML 
Palmerah utara2 
Lt.456/21 “te 
5 Palmerah Barat 
BB Ruang Kost" 
SGG 7272 Lt, 18O/18KE 
« Poseng Pasar Baru 750/21t " 
Vani"0816 193 0155/9141 1911 


Meruya,Puri & Kb Jeruk rumah 
baru jln 2 mobil hy 675jt hrg 
perdana,terbatas! 0818 0888 
5665 investasi menarik 


P.Buana,Ls.144/200 & 150/250, 
Hrg nego.Happy 0818.97.1697 
Informasi Properti 581 1991 


Perum.POT blok C56,It.228m/Lb 
180m,SHM,5kt,3Km,Grs,Rp.2M 
Hp:0818961114,Tanpa Perantara 


Pmt.Buana, Rmh htg Tnh Ls.335. 
Supercheap Happy 0818.971697 
Informasi Properti 581 1991 


R'WHITE PURI 58.3000.88 
-Kav DKI,555/1625m?,21t,hook- 
kondisi bagus,siap huni---— 
Bams0821.6789.3388-— 


R'WHITE PURI 58,3000.88 
-Puri Indah blk J,uk.343/500m- 
Hadap selatan, "lokasi d'best” 
"212———-0812.9023.79: 


R'WHITE PURI 58.3000.88 
Puri Botanical, 162/175,cluster 
Asri,2ltdkt JORR,siap huni/BU" 
-——Cerilia'"0816.1175.302---— 


R'WHITE PURI 58,3000.88 
Puri Indah blk F,398/400,21t,Akt 
Semi fumish,terawat,siap huni 


PT. PRAXIS INVESTINDO 


Ruko Mall of Indonesia 


“Meet & Greet MIRVAC'S Top Executives 


Block K No. 1, Kelapa Gading 
Jakarta Utara 14240 


R'WHITE PURI 58.3000.88 
Tanjung Duren,Rp 900 juta nego 
Lokasi strategis,bebas banjir-- 
Natalla'"0818.600.520--—-— 


RWHITE PURI 58.3000.88 
TPB,200/535m,cluster baru,lux 
Puri Media,uk.90/120m,3kt,2km 
em SaNt0”0813.16,595,638---0- 


Sunrise Garden,New,Ls.10x14 
Minimalis.Happy  0818.97.1697 
Informasi Properti 581 1991 


Tmn Ratu LT:450/LB:390,Green 
Grden 6x18m,Mangga 4,3x22m, 
Winata 085781881863,smitprop 


Tomang Jl.PuloMacan4(90/150) 
AkmrsRmhbaru, 511721416), 3kmr 
5670384,0816888204,33226088 


Tomang It:90m? &1t:160m?,mini 
malis,bgs skali,bbs bnjr,s.huni, 
Andi 051995241029 (smtprpty) 


Villa Meruya,Dijual Rmh Baru, 
Daveloper,Indent,Ls. 160m2 / 
168m2, 2lt, At1KM, HGB. Hub: 
68997678 / 58902565 


JAKARTA PUSAT 


ArteriP.Indah,Rk 
Sa 0052 873 SU 
cm kesehatanRy360 

Petakan 0512 1072 9080 
MI Kmangisan,1800 
0813 8387 1005 
M krmatStiong400 
El 0813 1019 3616 
“Hot Vendor, Harus terjual" 
Ray WhiteSenayan 57968999" 


Blossom Kmyrn Lt:490m?,3Ltt 
basement,6kt#3,gazebo,jacuzzi 
Yanti081218523120ueen5464099 


Jl kramat baru It 270 1b350 kt6 
km4 lok aman strtgs 27m 
19.082111357733/02171213330 


Jl.Ciasem (Cikini) rmh (hitung 
tanah),Is.16x25m2/400m2 SHM 
021 6819 6338/0813 8612 0009 


JlGondangdia Dlm4,lok-bgs,cek 
u/hunian,It305m.Ming20857824 
29292, Rajawali Realty 6336401 


Jl.Lembang,rmh tua,Ls.1000m? 
Shm,Lok mantap,hdp sitn.Hub. 
08161899392 / 082123673701 


KramtPulo F5 huk 2It250m Sbih 
Lrah/Alfa Indom 3Nur Hti Oplet 
NJOP842jt 1.3M Shm 99200021 


Menteng,bangunan tua,lok.bgs 
Ls.600/500m?, 4br,hrg Rp.20M 
Hub. Roy 0857 1006 1188 


Menteng--- Tengku Umar 
3000/1500-Iok-elit-0818686801. 
ColdwellBankerRadiant7501889 


Rajawali-Townhouse 2,5 Lt, 233 
m2, AKT, semi furnish, br renov 
bgs “71252671/081298287973 


Springhill-Town House (10x25) 
2Le:18smn AT SKM,2KP Lift 

Pool Grsiombl, GolfView,| 
Wendy Lim: 0856 7280 008 an 


Springhills-Kemayoran,Lt.9x17 
Alt,bgs sekali!full frnsh.RWMK 
Hendro 085881025872/6627007 


JAKARTA SELATAN 


ii Perkaian 1-300/300 ---Tenang--- 
ikit Hijau-596/ 700-Mewah 
Ka cepat — 0816.910.116 - 


Aditiawrman 1400-Abdul Majid 
950 lux-Taman Patra 520 Lux 
Brawijaya 700-Martimbang 800 
Tulodong 300 BU-Cikajang 600 
Polim 400 dpn taman6330511M 
Gandaria 400 sepi-Laksana 360 
Iskandarsyah Il 800-Dempo 260 
Wolter Mnsidi 400-Ciasem 200 
Ah.Dahlan470 BU-08118881293 


Adityawarman 1500 m bagus 
taman patra 520 m tirtayasa 
pangpol dil 082113003000 


AG PROPERTV 
“Serenia Hills-Lebak Bulus" 
“#Green Andara- Cilandak" 

taste Cayoa - Cilandak " 
« Cavea - Ciganjur “#x 
Town House,Ready Stock,Tol: 
081908115282 / 021-98648505 


AIRLANGGA 320M 
Ciniru 200m,Cipaku 380m,Hang 
Jebat 300 m. 081288554555 


(Alam Asri:341/500,21t-Veteran: 
107/340.lebak bls:600/400,4 kt. 
082260602928, 081808907557 


Andalan Teras Realty“Pd.Indah 
1487/1200“ “new““spool“lok ok 
Junaidi 0811 89 22947509553 


Andalan TerasReaity“Keb.Lama 
Perm Hijau#930/700“2 Lt“ Pool 
Ciledug”100M dr Jl.Raya1200m 
Prima0816 188 94367509553 


Asem II / 12... Open House...! 
Town House, Brand New,Pool 
331/600, 110/200 " 0811952929 


Bacang 300:5,5M“Dempo 260 
Ciomas 210“Gandaria 230“Ray 
WhiteKD7263456:081315005394 


Benda 1/7 Polim Kby Baru Rmh 
baru bgs 1 Lt 200/140 SHM 4KT 
Hrg,3M TP 087781467683 


Bintaro 1-Cendrawasih-300/330 
bagus-—lok.ok—-085692149896 
ColdwellBankerRadiant7501889 


Bintaro 5 Jl.Puyuh Timur II, 90/ 
130m2, 2lt, Dkt STAN, HGB, 
AREALty Pro. 08129066348 


Bintaro 9#Tmn Puri Ta 
278/350”Bang.stgh jr 
Nilam:0811811041 Era Radin 


Phone : #62 21 4586 9188 
E : enguiry@praxisinvestindo.com 


Bintaro Jl H Gari, Brand New, 
SHM, JakSel, House Hrg 1,1 M 
Lt148/81.Hub.02170770991 


Bintaro sek.2 area-—-1200/700 
sgt asri-5.huni--0815.8036,889 
ColdwellBankerRadiant7501889 


Bintaro”Grand Dhaya Pesona" 
72/85“90/96" Clust Br“Grt 3AC 
1ka:082184484474 Era Radiant 


Bintaro-Bunga Mayang 235/205 
Bintaro Jaya 11257/300m"ERA 
Graha 765.3888/0812.933.9297 


Bit Hj 554/1000,pool,lux,K.Prmi: 
386/400,Matro ry 1400/900.Era 
Graha 765.3898 / 0816.395.821 


Bntr Emrld 117/118,Kt 341,Shm 
Bgs.0815-10610719,9933-1220 
Harcourts Bintaro 021-7371110 


Bntro3 b new 153/130-1 M 
183/130-1.2M sek9 211/270 
22.5M “081316816626 TP 


Btro5 Perkici 120 / 100,S.huni 
90/100,New.Djoko 0816-916559 
Harcourts Bintaro 021-7371110 


Buana, Pdk Pinang, dkt PI & Tol 
194m?, AKT,carport 2,jln 2 mobil 
Felice 0816 1325271 Ten Realty 


Bukit Cinere Indah Ls.212/180m 
Mlantai “ Bagus " Jalan Lebar 
0812.811.3172 / 7653888 ERA 


Cibulan “ 350 / 250m?“ Jl.Lebar 
Cibeber " 450/400m? " Asri,Tng 
Twblkm 7398833/085691253252 


Cilandak Kav.Polri-——-1200/500 
Strategis 0815.8036.8389 
ColdwellBankerRadiant7501889 


Cilandak Tengah "Town House” 
Belakang Citos. Good Invest. 
Hny 12Unit.Mub: 021-96553500 


Cilandak, Komp. — Kewangan 
1.738m3, hrg 8,5M. Petrus 0818 
187972,71112509 BB:2A3DD90F 


CiledugLarindah,SHM,boulevard 
LT/LB 285/228m, AKT 4 2Kmd, 
2KP # 1, Mieke 081.104.364 


-5000/900 
Cck Guest Hoz---Lux-—-Cantik. 
ERA Vic-0816 622 683-Martine 


Cipete " 600/850 “ 2Lt " GKT 
Ling. Tenang “ Lokasi Strategis 
twbikm 7398833/081283600967 


Cipete 140066jt/980-11/985.8 
saidi2. 564.7,aharu,TCindk Murh 
2500-17bgs 081280990966 


Cipete Ry, khusus kuliner 
500m? Dicari Peminat lang- 
sung Hub:0852 8759 3431 


Cipete”2lok300m'“b.new“pool 


Murah&218”5.Huni“Best Loc. 
RwmIw7202929”085885189340 


MS. DIANA SARCASMO & MS. KATHY ARICI direct from Australia” 


PT. A ONE Property Investments 
The Boulevard, #G Mezzanine Level 


Jl. Fachrudin Raya No. 5 


Jakarta 10250 


Phone : #62 21 3199 1381 


Cipete,Sawo,/t.330/348,2lt,shm 
5kt,5kmJhdputr,bos,jra adajjlcpt 
IntitamaProperty081311401493 


Darmawangsa365/350 new pool 
Cipate950/800 pool/lux Ampera 
kavPolri 850pool 081310175583 


Gandaria 220 best location 4.5M 
Ciomas 210m “Terusan Hang 
lekir 2800m “081213878788 


Halimun, Luas.298/200m?, 3BR 
ILK, pinggir jln raya,hrg” 13M 
Hubungi: 0857 1006 1188 


Jagakarsa,Town House R.Stocl, 
T.125/115, 900jtan SHM,KT3#1 
free srte&PJk 02191340540 


JambuTownHouseS.Pol, Kemang 
Jaksel,JualBU,It/1b.256/310 Thn 
2010.hub:0818908667-98745566 


Jgkarsa Kav DKI 1050/420 j cpt 
Cipete 286/300,SHM 2,8M !! 
BSM" 75912929”0818.894.094 


Jl. Pondok Hijau Lt.255/350, 
Siap Huni, 5Kt, 3Km, SHM, 
JualCepat Hub : 0816736598 


JlCiomas 210m?,/Kt,Rmh Siap 
Pakai, Harga Pasar, Jual Cepat. 
Hubungi: 085210167788 


Jl.Jaya mandala 1/17 blkg hero 
Gatsu.rmh induk 6ktx20kt 487m 
(shm,cp 6 mbI:08170852257 


Jl.Sambas---207/150m----SHM. 
Rmh Tua-Lok Strgs-Dkt P.Polim 
ERA Vic--0813 8555 5095--L20 


Kalibata Tengah,rmh baru, 2It, 
171/259,SHM,lux,3KT,sat nymn 
call Mandiripro 081218883370 


Kby 2500-30,trtys,brwiy&drmw 
98500-14/700-10/17.5625,krtn 
973705485adtwrmn0818902323 


Kby Br,Sinabung Il,strgis,invest 
(Hunian expat),1211/1761,Pool 
SHM. 7210101, 71688289/90 


KBY WIJAYA SHM 
Hunian Elite Tenang Strategis 
2081808691236”"0811103015 


Keb baru“Brand new“Exclusiv 
3It: S.Pool'“ 5kt"« 0816950382 
Professionals Kemang 7195522 


Keb.Baru"Hang Jebat”390/160 
Shm Lok Strategis“bbs banjir 
Ratih:0816805395 Era Radiant 


Kebagusan II -—- 718/400m- 
'cpt bwh psr hrg 3M 
087827938455 


Kebagusan Townhse JlKebagu 
san Ry24 one gate lux 21t It310/ 
725/1b235-295 3kt 3km 1kp tmn 
1508129869936/081911720555 


E : info@aonepropertyinvestments.com 


KEMANG DALAM 800M 
1000m, 600m, 500m semua ada 
Bangunannya. 081287258787 


Kemang Utara 3, LT: 334m? LB: 
200m?, 3#1KT, 3#1KM, Utara, 
SHM. Hub: Chan 021-60438991 


Kemang1000,Simpruk Golf770, 
898 S.pool,Prmt Hijau 800-1380 
m 081703218000/26251177 


Kmg Ry &Ampera 800-8Rb, 250, 
49061200 tua/B,loc, Nw 10612, 
pitnBrt 2300-18b30818902323 


Komp Margasatwa br,cilandak 
604/350”3kt, Pool'' Murah!3,5M 
FC“718 0255 / 0818846 279 


Komp. Lemigas - Cidodol '“ 
230/150m?,SHM,lok, Nymn,Tnh 
Ktk, Aditya 081387520129 RWG 


Lb.Bulus PertanianRy,dlm Komp 
Tng,S.huni,300/240,3,75M "Ray 
WhiteKD7263456:081315005394 


Lebak Bulus, rumah baru dalam 
cluster fasilitas lengkap, It/lb 
171/180m2, developer terkenal, 
Hub: 081314511111 
085715761617 / 08170818124, 


Menteng Dim Lt245/b280,SHM 
Dekat Kuningan,casblnca, 2,6M 
nego. 8309408/ 081226929328 


Nangka Jagakarsa“Rumah Lux“ 
Lt.1,066/750 m2”2Lttbasement 
AKt#1 R.Kerja#1 R.Musik“Pool 
Era Home 7266888,0818131152 


P.Polim,AKt,2Km,SHM,:00/270 
cck usaha, good invest.7210101, 
0817-6710-102, 71688289/90 


Patra Kuningan “ 470/500 “ 2Lt 
Rmh Bagus, Ling.Tenang, S.Pool 
RWBIkM 7398833/08159443736 


Pd.Indah 300/380,Best Location 
jrg ada,siap huni Langsung.ERA: 
Graha 765.3888 : 0816.181.3292 


Pd.Indah-Gd.Hijau 195,Siap Bgn 
shm ““ Banyak Stock !! ““ ERA 
Graha 765.3888 / 0816.395.821 


Pd.Labu, T/B 240/310m, AKT#1, 
4Kmdr1, SHM, Baru,S.Huni, dkt 
Lap Golf, Selatan, 0811.104364 


Pd.Labu-Pinang Raya 907/300m 
Asri.Shuni Djoko 0816-916554 
Harcourts Bintaro 021-7371110 


Pdk Pinang Town House 17unit 
lux dkt Pdk Indah 2!t marmer Sh 
im fasum S-pool&playground one 
Gate Jl H Muhi 0856-2476-8545 


Pejaten Siaga" “255/300” SHM 
Komp“BU“Agus 08129389561 
Professionals Kemang 7195522 
Permata Uu) kan Aa uni 
Simprug 


80/600- 
Graha KEY Dal 355. Dn 


KOMPAS / KLASIKA / 
Jumat, 5 Oktober 2012 


43 


" PROPERTI 


PA Len! 


SAFETY 
SECURITY 
PEACE 
PROSPERITY 


£. Somun tasiitas dan infrastruktur 
selesai dibangun 
« Cara pembayaran yang Ieksibel 


a 


PENAWARAN EKSKLUSIF 


« Gratis perjalanan ke New Zealand untuk 
z0rang" 

. Harga mulai dari 4 #c00 USO 

“ Reservasi unik mula dari USD $ 4.200 USD 


6-7 Okt 2012, 10.00 - 19.00 
Iris Room, Hotel Senayan Jakarta 


Untuk informau dan registrari seminar, hubungi 


Ken Farisi Meydi 
0812 1888 5758 | 0815 101 101 79 | 0816 482 9899 


Enctane 
Maraatng 
Agent 


INDOPROPERTY 
2———m— 
1021-6660 1234 


Lam mana can 


GOME & GELEBRATES 30 YEARS OF THE BMW E30 


BMW £30 PARADE « E30 FUN DRUG RAGE « £30 FUN GYMKANA E3O PHOTO GONTEST 


«£ HANYA 5 KM DARI KELAPA GADING 

« PERUMAHAN DENGAN AKSES TOL LANGSUNG 

«£ TELAH TERBUKTI INVESTASI MENGUNTUNGKAN 

P DIKEMBANGKAN OLEH DEVELOPER TERKEMUKA DARI SINGAPURA, KEPPEL LAND 
« FASILITAS : SEKOLAH , PASAR MODERN, SHOPPING ARCADE, CLUB HOUSE, DLL 


Uu .moma, an) maw Ah 
aa 


Km (02114683 8888 


Kaca 


SHUTTERsTOCK 


mrioperkoran @ & 


ENTRAL 
"CAKUNG 


| | BUSINESS PARK 


8 OKTOBER 2012 


TAHAP 1 


GROUND BREAKING 


AKSES STRATEGIS LANGSUNG TOL CAKUNG 


- Bangunan Multifungsi - Ramah Lingkungan - 
» Bebas Kuli Bongkar - Keamanan 24 Jam - 
- Bebas Banjir - 


Kontan 


0 


JL CAKUNG CILINCING TIMUR Km3 


JAKARTA UTARA 14140 
WWW, CENTRALCAKUNG.COM 


4683 6666 / 451 7272 


RUMAH DIJU, 


(C JAKARTA SELATAN 


Permata Hijau It 800,900,lokasi 
bagus,jra ada-hub Lie yohanes 
02581052577. 


PI 625/1200,new tropis,Modern 
Lokasi Favorit Pd,Indah “ ERA 
Graha 7653888 / 0816.181.3292 


Pondok Indah“703/800“Bagus 
Asri,Pool“Kt.Luas Lok.Tenang 
Ratih:0816805395 ERA Radiant 


Pondok Indah-Rumah Baru Lux" 
705/715,AK#1”Lok dekat Bukit 
Golf"Open hse by appoint“ERA 
home,Agus0818131152,7266888 


PONDOK INDAH 
1000/1800- 1005 
Best Loc Dekat Golf 
Evelin--0812 9923188ERA Vic 


Baru 


Praja Dalam “Bagus" Minimalis 
282/563"2,2kt”bikg Samsung 
FC" 718 0255 / 0818 846 279 


Ps.Minggu----Jl.Poltangan Raya 
1500/500--strgs--08158036889 
ColdwellBankerRadiant7501889 


Siaga Raya,1875/350,dekat RS 
Siaga,Tnh kotak,Lok Strgs"Ray 
WhiteKD 7263456”0818472797 


Simprug Golf “ 782/400 “ SHM 
T'sewa s/d April 2013 “Rwblkm 
7398833 “ Rully “ 08159443736 


Taman Rempoa Indah“222/235 
Lokasi Tenang, BU-- RWM 
0217202929"4081213277733 


Tanah Kusir-Delman---315/300 
B'New.-Lokasi Tenang-Jl Lebar 
0818933399EraV081286600888 


Tebet Barat X,LT/LB:285/400 
Hoek,jln Ibr,blkg RS Tebet" Joko 
057880721168 RWT 8303294 


Tebet TmriVC/6,SHM,Permnent 
2lt, Siap Pakai, Tnh 100m, 
Bngnan 150m,Ani 31719702. 


Tebet---Brand New—-Minimalis 
130/130- Dekat Jln Labar 
Natalic---0811130738--ERA Vic 


VILA CINEREMAS RMH TNGT 
1001New t/b:212/260 Akt tmn 
dpn # bel, SHM. 081399302144 


Vila dima timur ry12A 500/780 
Lux,Open House jum,sbt-mgg 


GUDANG MULTI GUNA 


KOMPLEK " ROYAL KOSAMBI " 
AJ. Salembaran Raya, Kosambi  Dakap 


(JAKARTA TIMUR 


Cibubur Bukit Golf,cluster, renv, 
40/90 hrg 210jt'”“B0/127 hrg 
195it. Bs kpr""085213267989 


Cibubur,Citra Grand,Rosewood 
(lstr,352/334,Shm,S,Huni, “nita 
081381595128 / RW 7353322: 


Kav Dki jl.Sabut 2/1 Pdk Klp tmr 
baru Lux istw It.290/lb, 400 2lt 
Shm hub.0818911624 


Kayu Mas Prime area Trn hrg 
562/400,5.huni,B9s”Ray White 
Sguare'Edo'"087881181928 


Kayu Putih Ls.600m,20x30,1Lt 
@wikt,jalan lebar" GuruhRWKGB: 
ketat 9BL5 8966 9606 "ti 


Kayu Putih Turun Hrg 535/400 
Hit. Tah/6M,530/1100,Lux,8,5M 
Ray White Sguara" 

" Edo 0878 8118 1928 


Komplek AL Jatimakmur Pdk 
Gede t/b94/60 SHM Rp360jt 
Jual Cepat Hub 0816745177 


Pdk Bambu Townhouse Jual Be 
barapa Rmh Lux Security 24jam 
spool 86605303/92273604 


Persahabatan Timur1/10 Rawa- 
mangun,hook 1t/1b410/400SHM 
hdp Timr&Selt hub08129360170 


Rawamnguryrmh kost mrh waru 
M00Jt 3Lt Bpnt Lb/Lt:135/45 T: 
087882409314,081383008715 


(JAKARTA UTARA 


Agung Permai 265m?,2Lt,Timur 
Jual Cepat!!”'Ray White Sunter 
Billy 0812 837 5951/ 6518910 


Akasia - BGM, 144m,B9s,Reno 
minimalis. Garden 8x17,ira ada 
jual cepat, Mitraland 37327345 


Ancol Metro Marina 6x15m,2Lti 
Akmr Tidur, Full Furniture Hub : 
0878-0909-0808 / 3696-8383 


Artha gdg,jln utama,brand new, 
350m, 3Lt, Pool, CCTV, Marmer, 
harcourts93720137,0817723975 


BGM PIK Garden House 6x17, 
Pantai Mutiara 450m (6,8M) Rkc 
Miami ct rst hdp Jorr (2,95M) & 
Rk Baru M.krg ry'"'Ayang 0815 
8758000 GoldenLand 28fe2982 


Camar Permai 7x23 / Minimalis 
(S5 / Brand New - Multiland PIK 
5880189 / Ellis 08569891189 


CENTURY21 MEDITERANIA2 

Crown Golf 330:Kav300an,v'golf 
Mayang 17x27,TH Ebony 18x25 
Mediterania-Pik600:new:classic 
“HerryYang 0856.8888.3222” 


CENTURY21 MEDITERANIA 
Kenari Golf 6xl6:sltn:dpn taman 


Danau Indah Brt 12x25,Brt,Mwh 
Jual Cpt!RWhiteSunter 6518910 
Anggi 08174874211/90337000 


EASTONS SUNTER 
Agung Jaya,uk.9x15m?,2Lantai 
Derrick 08568811578,65831818 


EASTONS SUNTER 
Danau Indah 6x18m?,2Lantai 
Hendrik 0818792377,65831818 


EASTONS SUNTER 
Griya Inti Sentosa,10x20m?,2Lt 
Derrick 08568811578:65831818 


EASTONS SUNTER 
Griya Inti Sentosa,10x18,5m,21t 
Derrick 08568811578:65831818 


Gading Elok Raya,11x21m,2it 
s.frnish,s.huni,RayWhiteSguare 
Susi 08111635070/70058066 


Gading Nias6x17,hgb,2It,furnish 
,rapi,siap huni,br renov& hybrida: 
16X15,standard, 0816714606 


Gd orchard eboni Dijual Cpt rmh 
1t.352/360,b.new, apt mdtrnia 
kgp ca5 bfh hdp kolam luas 90m: 
mthri pgi.3kt 3ac, hub: Monica 
0816.11.33.614 


Kelapa Gading, Rukan Modern 
It.6x18m, 1b360m 2,4It, jalan 
Ajalur masuk dari Jln.Bulevar 
Timur,hub:0856 851 4680 


Kelapa Nias 102m,8/new,Puyuh 
180mJJln Ibr FC Gdg 45842357 
0816 139 8121/0816 782 164 


Kip Gading,dijual cepat(BU) Rp. 
2,3M,Jl.Molek & Z-2/18, shm, 
bangunan baru(24 18),6x 17 
/4#Ikt,3#1km, Kitc,Set, It.granit 
.hdp sel,hp: 081586003870: 


Klp Gdg “'Klp Molek”: Lt.90sLb, 
150 , Selatan, 2lti Full, Bagus | 
0818813538 : (021745853068 


Kllp Gdg, Perum Cluster,3Lt,Rapi 
Bagus, S.Huni,Jln Lbr, Harcourts 
0817 494 7582 / 021-9388 1999 


KlpGading Pelangi B2B/20 
1 house,sabtu bolt pk:10 
3 081: 5 Ih 452400 


M.Krng P2U ngantong, Florence 
120,L.Prmai 150.Rwpik 5882200 
1« Heriyanto 0898 9866 378 


Medit Blvd PIK Uk 9x30, 11 Kt, 
Dijual Cpt “Tiwi 0815 8000 068/ 
709 51 022 “Rwpik 588 2200 


Medit Resort PIK18x37,2!, IteBa 
sement,542Kt,Pool, SHM, Sel, Ve 
ronica 92877829,085282080029 


Nirwana Grdn 6x15,Jual/Sewa 
Maple Park,JnrElok,Kav.Bgv.Lih 
KGT Rina 0811833056,29068595. 


Orchard,Kelapa gading, Exlusive 
Bagus, Rapi, ““Harcourts" 
0817 494 7582 / 021- 9388 1999 


Pademangan,Rmh Kost,T:662m 
8:1900m,65kmr,incme/bln 75it" 
an,Sltn,SHM.Chan 02160438991 


Pantai Indh Kapuk(wallet Indh) 
HoeksIt/Ib:370/500,J'Cpt:HrgOk 
Owner Mau Pindah:0811.3688,33 
"#Century21 Mediterania2"" 


Paradise(2unit)6x20,6x18,Bisma 
6x15, Jual Cpt!RWhiteStr6518910 
Honda081807205765/99099878 


Perum Kelapa Gading (BCS) jl. 
Export blok6/9 SHM Lt126x2Int 
hdp Utara hub: 32781817 


PikeCrown Golf 300/400 Best 
view Golf&Tlagajualcpt,jrg ada 
hub:70237718,081281802909 


PikeKat.Indah — 200/400”'jual 
cpt' Furnish,B new" Bags'" Mrh 
Hub:70237718,081281802909 


PIK.Tipe volendam,uk 6x12(3it 
fulldkt sak int.masih cicil dev, 
1.7M jual cpt:082122638957 


PM"2400/650m” & 300m, Rapi, 
Renoviliany 0816 185 8686 
Century21 Nagamas 66693838 


Str Agung Tengah,16/x30,Kt4#1 
Km4s1, Nyaman,semi furn,Yanti 
0812 185 2312 ueen 5161099 


Sunter PermaiJaya,360m? utara 
JualCpt!RWhiteSunter65/8910 
Cynthia 70857912/081311362233 


Sunter STS Lt.16,5x13,5 (Hook) 
21t,Kt31, Km241,SHM,S.furni 
Vant1081218523120u0en564099 


SunterMasPratama,7xl6,Mnmis 
Jual Cpt!RWhiteSunter6518910 
Henry085645676868/99261388 


Villa Gading Indah 387/450m 
2lt,S.huni,lux”RayWhiteSguara 
Serly 081808126999/33757323 


Walet Indah 7x25,Venice 7x20, 
Crown G.8x24 “Rwpik 5882200 


ASutera Danau Biru"Jelita” 
Telaga Biru“Kav Komersil 
Ljhooker08158803377/70020528 


ASutra kv Olivia 1/17,huk 
TM/ST,374m,walking distance 
to new mall,hub:0856.173.2121 


AAl.Sutera Palma Utama 480m 
Bdan,tmur,Jingga Sltn 480m 
Lisa 081213777750/53140777 


Al.Sutra“Palma-550m”jual cpt 
Delima190/250,new,bgs,jual cpt 
ERA Victoria A.Sutra75399888 


(Nam Sutera,Lavender Lt.420m? 
Tanah di Legok BSD Lt.4000m? 
Mega De House 0817.865.475 


Alam Sutra,Buana 420:9.5jt/m 
Buana Utama 480m : Asri 300m 
Wina (Win Pro) 0816.196.7269 


Nisut.Palma Lt480m? Murah 
Onyx  Lt.752,Feronia  Lt.262 
Julie-Da House 082111982308 


BSD De Park Cajuputi 387m2, 
Sel-Tim,good Invest" Ferdinand 
082124203597 "united53158082 


Bsd GrenCv252,D'BestKav:Semi 
hoekslangkalok istimewa" Audy 
087888998879 Lihooker5388899 


BUMI CITRA PERMAI 
Kawasan Industri Millennium, 
Cikupa, Tngrang Dijual Kavling 
Industri “SHGB, Fasilitas 
Telepon, WTP, Gas & PLN Bebas 
Banjir & Kuli-Bongkar Muat, 
Kantor Pemasaran Minggu / 
Libur"Buka-Open” Hub.5990000 


Cibubur,JI.Letda Natsir/Lt.1040 
m2,SHM,cck utk kantor/gudang, 
Lok.bgs,Jln bsr: 0816-1480-8597 


Ciledug-Deplu,Jl.Cendrawasih 3 
kav.cluster Riverside mulai 93m 
03jt/m,Ph:7374366,40000022 


Ds Limusnunggal Cileungsi Bgr 
LT 15.062M LB 3.200M SHM cck 
u/usaha.Ph:823.0303 Snin-Jmat 


Industri” Manis-Tgrng,7600m? 
Satria-Jaktim,6005m? “RWM2 
Hendrik 08170797778, 6126969 


JlMustika Sari,Bksi Brt,5000m, 
SHM,Tanah Sdh Dipagar Beton, 
cck utk prumahan 08568433333 


Jl.Raya Daan Mogot(Tangerang) 
Dijual tanah luas 1375m2,SHM, 
Hub : 081314730377 (TP) 


Kav. Scarlet (Spring) G. Srpg, 10 
x25 / Brt / Multiland G.Srpg 
5166000 / Nancy 49011160 


Kavling Alam Sutera Kedaton/ 
Survanapadi Pondok Damar 
C-10lLuas 332 — m2.Harga 
3.it/m2.Hub Poppy 0811828718 
atau Chandra 0816805796 


Kedawung jual tah blkg bandara 
Soekarno-Hatta,Ls,2,1Ha (200x 
100m),bisa bell separo,Pinggir 
JI Cek U/Gudang, Home Industri 
Serius?Hub:HIU PRO 081.811 
887 Yohanes 0812.80.795.795 


Modernland Kav View Golf Bou 
levard Luas 1250m? Good Invest 
Rp 5,5it/m. 021-99172006 


Modernland Tng Jual Cepat 2 
unit kavling golf view sertifikat 
Hub: Naviri Pro Ribka 97853354 


Modernland”” “jual murah / cpt 
Grand Golf 4 uk.14x22 hdp Sitan 
492709579/08164846079. 


Raya Gatot Subroto Cimone 
Tangerang 2,6Ha SHM, pinggir 
jalan 4 jalur ,0813.177.21792 


Serang,letak strgs,Raya Serang 
Km.66 u/ Industri/ gudang, HM. 
1s.10.100m'.Tono 08161850967 


Serpong Jual Cepat Tanah Kotak 
Jelupang .Hub:0818 0611 6099 


SerpongRaya Lt.4000m? Pinggir 
Jalanslok ramaiscck u/showroom. 
LHooker 0818743057/33871557 


Tenjo Tangerang,L.12ha,Hrg 250 
tb/m?. Tnh di Ciganjur L.7000 
m2 hrg 3jt/m2, Tnh di Margon 
da, Depok L.2,4ha hrg 7it/m? 
Tnh di Cipedak L.3,2ha hrg 1,6jt 
(m3. lok.lain ok, Petrus0818487 
972,021-71412509BB:2A3DD90F 


(JAKARTA BARAT 


Casa Jardin/11x26,JI cpt,di nego 
Smp deal Happy 0818.97.1697 
Informasi Properti 581 1991 


Century21PertiwiTOP/M1Off12th 
Joglo ry It2500m?,hayam wuruk 
6800m2,“9518-9797 / 566-7272 


Perumahan Kedoya Permai 
Kebon Jeruk.LT:373m? DiJual 


R.W Tomang Lt2370M2(F.2700) 
Rwbelong Kb Jrk,Dkt Binus, Str 
9s .Fendy, 0818173656-5630101 


R'WHITE PURI 58.3000.88 
-Kav Puri Media,171m,Selatan- 
—"Jual Cepat",masih murah 
—BaM$0821.6789.8388-—— 


RIWHITE PURI 58.3000.88 
-Kav Puri Metropolitan, 201m2- 
-—hoek, tenggara-barat daya— 
—-Bams#0821.6789.8388--—- 


R'WHITE PURI 58,3000.88 
Kav Kelapa Duatdkt SMS)15x28 
"lok ok,jln bsr,SHM,@3,5jt/m2-—- 
—-lin'4087.881.60.8865-— 


R'WHITE PURI 58.3000.88 
Kav Puri Metropolitan, 180/200 
dkt Puri Indah&GreenLake,SHM 
—Cerilia”"0816.1175.302-— 


R'WHITE PURI 58.3000.88 
KavPurMed,392m,Ibr bikg,hoek 
bivrd,Brt-sitn,9x18,kotak,SHM 
— 087.88 1.60.886! 


(C JAKARTA PUSAT 


CENTURY21 MEDITERANIA 
Kh.HasyimAshariRy,30x50:2300 
smp9WalikotaJaktim3059m:cck 
u/htl&gdg,HandyH0OBI61958034 


Kotabambu Ry 40m dari Ks 
Tubun,Lkm dr psr tn abang,Tnh 
SHM 5808525m2 cocok utk 
hotel,Ruko Hub:0818112199 


(C JAKARTA SELATAN 


Andil Pro” "JI.Bangau-Cilandal 
6459m? SHM Hrg NJOP" 5 
Jual BU Maliki 0812.944.6887 


Bintaro 9“Bbrpa Kav.Ukurn Bsr 
& Kel" Cck u/Rmh Tggl & Usaha 
Rina:081310168464 Era Radiant 


Bintaro”Kav.Pdk — Ranji”1775 
M2" Beli Kav.dpt Bengkel 
1ka:082184484474 Era Radiant 


Century 21 Akasia. Tb.Simatu- 
pang, 45x30, cck gdg/hti/ruko 
murah, 08118201512/5637979 


Century21 Famaco, Gandaria,BU 
Tepi Jl. Iskandar Muda, 2500m 
125it/m, Felix 087771817959 


Cilandak KKO Ry"1.979m, beli 
Tanah Gratis Pom Bensin # Ijin 
br50 cek u/ruko“081310833395 
Prime Property” “75816009” 


GATOT SUBROTO 
16 Has 28juta/m 
Evelin--08567 256888-—ERA Vic 


Jl Pisok Sektor 5 Bintaro Dijual 
Tanah Ls 3000m cocok untuk 
usaha/ town hause/ cluster lok 
tenang HM Hub:0816737788/ 
93068168/ 08176499632 


JLH Kemang no17 pdk labu 
Jaksel,Tnh L1025m hrg 5M cck 
utk town house strgs:70124207 


Kav Kuningan — Imperium 
Persada 4200m”“ Permata 
Hijau 1000m'" 081511161258 


by.Baru,Sinabung II,Lok-bagus, 
Strtas,Cck rmh tinggal,900m?, 
SHM.Ph:7210101,71688289/90 


Kemang Raya LT. 1800m?, SHM, 
Lok. Strgs, Pinggir Jln, Jrg Ada" 
RwBlokM 7396833 / 68883781 


Kuningan Imperium Persada, 
Tanah :/200m?, Komersial Ho 
tel/Apt.081386000081 


PD.INDAH 6.500 HOTEL 
1000m @18jt,cck u/ Apartemen 
408161818058 / 0215600346 # 


Pejaten Ry no.57, Pasar Minggu, 
SHM, L3150m, 3 bngunan rmh 
(1 Look, 2 Semi Look), cck untk 
Perhotelan, Komersil DII, Hub: 
08561098118/0217970837 pik 


Permata Hijau area----strategis 
810,1000,1970----08129775705 
ColdwellBankerRadiant7501889 


Prapanca Raya, Luas.700m?, 
SHM,Lokasi Bagus,Harga 25M 
Hubungi 0811 109 633 


(JAKARTA TIMUR 


Duren Sawit"363”hrg 26jt/m 
Kav.Merinir''260"Agung”86117 
88 Era Agung 08129070360 


JlSasak Alternatip Cibubur, 
dempet dng Citra Gren.Tnh Ls 
6000m 1,6jt/1m," 08129564097 


Jin.Alternative Cibubur Jual tnh 


depan Nissan, SHM, luas tanah 
45000m2 Hub. 0811228926 


(C JAKARTA UTARA 


Ancol Bukit 570m,630m,840m? 
1050m?:Marina 625m? “RWM2 


Blvd Ry Klp Gdg 10x22.8m,500m 
Hoek&2500m,cck banRK,gedung 
harcourts93720137,0817723975 


CENTURY21 MEDITERANIA2 
Akasia 480,V'danau,Layar 450m 
Diamond 600-1700m:V:9olf:Mrh 
Crown 600m:View Golf:Hrg Ok 
Gold Coast 550m:V'danau,Mrh 
#HenryYang 0856.8888.3222” 


CENTURY21 MEDITERANIA 
Kav.KapukRaya 1459m?sLbr.39m. 
SHM:cck u/gdng: 085890700200 


CENTURY21 MEDITERANIA 
Kavling Smpg CBD Pluit 3898m? 
HandyHO08161958034/70005298 


CHIKA GADING “451 5551” 
“Artha Gading Villa,12x30,Srtfkt 
Exclusive,LokBagus,hdp Selatan 
Jarang ada“Tina 081 77 99 425 


J.Muara Tawar Marunda Jakut 
jual Tanah SHM 4000m2 tembok 
keliling & siap pakai Hub:Silvy 
087881116099 08161809629 


Kamal pinggir jin utama, cck utk 
ruko, 600m2,5HM, ad rmh 
burung, 3jt/m, 08159664481 
(ivan), 0818899254, 36882381 


Kanolndh 993M?,L.Prmai903M? 
JoharRy 21x25 “Rwpik 5882200 
Heriyanto 0898 9866 878 ““ 


Klp gading, Uk 14x17m, 9x20m, 
15x20m, Jalan lebar, Harcourts. 
0816 1182 799 / 928 365 68 


Pantai Mutiara ,kavling darat, 
13x36m,1500m2,hadap taman, 
Jual TP, hub 081617117527 


Pantai Mutiara Kavl Darat Uk: 
38x44m,Is1500,brt utrbik SD: 
ERATOPOB1385758883,5708099 


PIK.Katamaran Indah 7/27,kav 
hoek(578m?).smpg jogging tra 
ckjual cpt 13.5Jt:082122638957 


RAY WHITE BOULEVARD 
Kavling BGM Kelapa Gading 
818m? / Hook / Lokasi Bagus 
'Antony081908882009/45866000 


RW PIK SELATAN 29032689 
kav.kapuk 1y,2100m,3600mCHk) 
strgs u/ rk & gdg,ElIy 5120.6605 


II RUANGUSAHA —) 
( Duuat 


BangunamisiMesin? Percetakan 
yang sudah jalan Rp.600jt, Jin. 
Mawardi Grogol.081389894715 


BUMI CITRA PERMAI 
Dijual Gudang Uk.12x24, 18x30, 
18x92, di Kawasan Industri 
Milleontum, Cikupa, Tangerang 
SHGB, Fas:Telp,WTP, Gas & PLN 
Bebas Banjir & Kuli Bongkar 
Muat, Kantor Pemasaran 
Minggu, / Libur "Buka-Open" 
Hubungi : 5990000 


Cellcon Prop Ruko Gandeng 
Kirana Butik Office/Graha 
Blvr/Blvr Tmr.08121889922 


CENTURY21 MEDITERANIA 
Bangunn restoran Komp kuliner 
Alam Sutra Lt1997, Lb.2800 
Ada genset 250KVA, Rp.39M 
Roos 0815 9800 801 / 92854083 


CENTURY21 MEDITERANIA 
Gudng Elang laut9x28,21t-bgnan 
Full Office 3LBlvd-pintu msk 2 
SisijTambun It/b:1415/2045,Mrh 
EDY HUANG 085 890 700 200 


CENTURY21 MEDITERANIA 
Rk.Golf Island 6x15,Hoeks4Lt 
J'rugi:blvd,murah:081908097168 


Dijual Pom Bensin-4200m?, lok. 
Strgs, Hrg. 24M, Nago, Hub. 
33069973 / 081311239278 


EASTONS SUNTER 
Gud Kosambi 11.000m?,450KVA 
Lily 0812 940 75277, 65831818 


EASTONS SUNTER 
GudHuseinSastrangra1500m,3It 
Derrick 08568811578,65831818 


Gudang 2 Gandeng.Tmn Tekno, 
BSD. Lt/Lb. 1.080/750. Jrg ada 
Hubungi : 0857-7704-2005" 


Gudang 3.100m? ------ M Kapuk 
Poglar Raya -- - Hubungi: 
464 0818195 65 93 WA akar 


Gudang 3in1 B/T.375/150 2,5Lt. 
Jl.Raya pantai dadap(termurah) 
Harga 990jt hub: 08128080578 


Gudang Bitz Park Daan Mogot 
9x32/4m,sltn DM1/76BU3,6M ng 
overKrd: 0816716116-95295263 


Hidaro Property-Rk Bandengan 
Jakut,(BU),Lt,147m?,Lb.600m2, 
Hub:085717402956/66601010 


Hidaro Property-Ruko Gunung 
Sari,Jakpus(BU)LL.67,5m7 Lb.t 


BSM475912929"0811.89.2929 SHM:Lok Bgs:mrh:081908097168 


PORPERTI | Taman 


Heriyanto 0898 9866 878 Eksklusif !! Cail 081805809169 


Hendrik 08170797778/6126969 | 300m2085717402956/66601010 


Rumah Indah dengan Taman Air 


RUMAH yang memiliki taman air tampak 
menyenangkan. Atmosfer di sekitar rumah 
menjadi sejuk dan asri. Jika taman air diberi 
pancuran kecil yang menghadirkan gemericik 
air, itu bisa memberi rasa tenang dan 
tenteram. 

Namun, semua keindahan itu akan buyar 
jika taman air, sesederhana apa pun, tak 
dirawat. Bila itu terjadi, taman air malah 
memperburuk. penampilan rumah dan 
menjadi sarang penyakit. Menguras kolam 
dan menata letak ulang tanaman harus 
dilakukan secara rutin. 

Ukuran kolam dapat menjadi penanda 
seberapa sering kita harus mengurasnya. 
Kolam yang berukuran kecil lebih cepat kotor 
dan berlumpur. Oleh sebab itu, kolam yang 
kecil harus lebih sering dibersihkan. Saat 
membersihkan kolam, pindahkan dulu ikan- 
ikan ke wadah lain. 

Di dasar kolam biasanya terdapat endapan 
lumpur, ini yang acap membuat air menjadi 


keruh. Lumpur ini harus dibersihkan dengan 
menggunakan pond vacuum, kecuali jika 
kolam dibuat dengan pond-liner (plastik). 

Setelah lumpur diangkat, selanjutnya 
adalah membersihkan filter (saringan) air. 
Kemudian sikat lumut-lumut yang tumbuh di 
dinding kolam sampai bersih. Setelah selesai, 
isikan air bersih ke dalam kolam. Kolam pun 
akan tampak jernih dan sehat. 

Pot dan tanaman yang diletakkan di 
sekeliling kolam juga perlu dirapikan dan 
dibersihkan. Daun atau bunga yang layu 
dibuang agar yang tersisa hanya kesan segar. 
Bersihkan juga tanah yang biasanya keluar 
dari dasar pot agar lingkungan kolam kian 
terlihat bersih. 

Ada juga yang melengkapi taman air 
dengan lampu sebagai pencahayaan. Lampu- 
lampu ini sebenarnya tak terlalu penting, 
tetapi tetap saja ada gunanya. Tanpa lampu, 
ikan dan tanaman tetap dapat tumbuh sehat. 
Manfaat lampu lebih kentara di malam hari, 


taman air dapat terlihat lebih dramatis. 

Lampu yang umum dipakai pada area 
basah adalah jenis spotlight dengan tegangan 
rendah sekitar 12-24 Volt. Jika tegangannya 
tinggi bisa mengundang potensi bahaya. 
Lampu dengan tegangan rendah memiliki 
trafo penurun tegangan. Model ini relatif 
aman digunakan di dalam air atau area luar 
ruangan. Yang penting adalah trafo penurun 
tegangan diletakkan pada lokasi yang 
tertutup rapat, kering, dan jauh dari 
jangkauan air. 

Perhatikan juga rumah lampunya. Untuk 
pemasangan di luar ruangan atau di dalam 
air, rumah lampu harus tertutup rapat dan 
kedap air sehingga tak ada setitik air yang 
dapat masuk. Bisa pula memakai lampu yang 
mudah dipasang di mana saja, termasuk di 
dalam kolam, yang disebut lampu serat 
optik. P/TYSI 


44 


KOMPAS / KLASIKA / 


Jumat, 5 Oktober 2012 


ORNAMEN 


AMERICAN GIANT MATTRESS 


DISCOUNT! 


FREE 2 PILLOWSI! 


FREE BENCH! 


Silahkan kunjungi showroom kami di 


Mali Taman Anggrek LV 1 
#mporiuon Lt. HI () O21 6667 653 


nona 


Ps. Raya Manggarai Lt.V 10 OZ 9642 YDY7 
Marga City Depok Lt. (1) 0821 1097 0814 
Mali Artha Gading Lu, II (1021 45064128 


KUIS: 


1, Sebutkan slogan dari American Giant Mattress (AGM). 
2. Sebutkan merek-merek matras terkenal di dunia yang disediakan AGM. 


ing 


FLORENGE 


ORNAMEN | Matras 


Gerai untuk Matras Berkualitas 


PERKEMBANGAN perlengkapan tidur demikian 
pesat. Hampir semua toko mebel atau perabotan 
rumah tangga menyediakan beragam model ranjang, 
matras, bantal, dan perlengkapan tidur lainnya. 
Namun, untuk mendapatkan tidur yang berkualitas, 
dibutuhkan perlengkapan yang didesain secara 
khusus dengan mempertimbangkan seluruh aspek 
kesehatan manusia. 

Matras, misalnya, tak semua dirancang dapat 
memenuhi semua persyaratan untuk tidur yang sehat. 
Matras yang berkualitas dibuat dengan teknologi dan 
standar tinggi, serta menggunakan bahan pilihan. 
Oleh sebab itu, matras-matras yang terkenal di dunia 
karena kualitasnya, tidak dijual di sembarang toko 
mebel. 

American Giant Mattress (AGM) merupakan dis- 
tributor matras terkemuka dunia yang menyediakan 
berbagai macam merek terkenal dunia, seperti King 


“AS 


1-STOP SHOPPING 


DANA Anin mo 
Ev 100 SETx 
URNITURE 


Jl.Aiternatit Cibubur Km.3 No.76 
(021) 5459 8948 / 49 
Jl.Raya Serpong Km. 8, Serpong 
250m sebelum WTC.5386364-65 
TELAH DIBUKA Spri 
Center Klp Gading : 
J.Bouleyard Timur NB1 No,53: 
www.dianae vafurriture.com 


Duniorz#!o Latex Foam with 
8076 or more Rubber Content 
is Naturally Anti-MicroBacterial 


Hubungi : 921-389 8626 


Cicilan OYo BCA, 
bm Permata 


email : sales@dunlopillo.co.id 


Koil, Serta, Tempur, Stressless, Florence, dan Winner, 
AGM berada di lokasi yang strategis dan didukung 
oleh tenaga pemasar yang ramah. Mereka amat 
mengerti produk yang ditawarkan. Selain itu, AGM 
menghadirkan suasana belanja yang nyaman sehing- 
ga membantu Anda memilih matras dengan mudah. 
Hal itu seiring dengan slogan AGM “For Your 
Complete Sleeping Needs”, AGM bisa menjadi rujukan 
Anda untuk menemukan matras yang sesuai dengan 
gaya hidup dan standar kesehatan yang tinggi. AGM 
siap membuka gerai ke-21 di BSD dan menjadi gerai 
AGM terbesar di Indonesia, Dalam waktu dekat, AGM 
akan membuka gerai ke-20 di Mall Kota Kasablanka. 
Secara lengkap gerai AGM terletak di Ruko Bidex 
Blok C1-C2, Jalan Pahlawan Seribu, BSD, dan Mall 
Kota Kasablanka, Jalan Casablanka Raya Kav 88 
Lantai 1 Nomor 140-142, Jakarta Selatan. AGM juga 
menyediakan promosi-promosi menarik. (#/TYS) 


Durian Put (03 


00102 
Dumpu 
“Terma d 
Condtiana Apa 


DOK KING KPI 


" 317.500. 
.» 281.250, 
xx 220.000. 


EHANDRAKARYA 


of Eternal oa R3 


DISC P. LIST PABRIK « CICLAN 06. 


PALI | Dipercaya sesaGA| 
REKANAN TV NASION 


" www.chandrakarya.com 
sales@chandrakarya.com 


Mandiri MSIC 
WA CIMB CET Pora 


ta 5 5 
JL. PRAMUKA RAYA NO. 180 JAKARTA PUSAT 
Ph.420 5550 Fax. 421 5566 Partai 


707 66180 


Dapatkan hadiah lima buah bantal KING KOIL untuk lima pemenang masing-masing senilal 
Rp 450.000. Jawaban kuis dikirim ke alamat surel inspiratorial@kompas.co.id atau faks 
(021) 53699093 paling lambat Rabu, 10 Oktober 2012 (dilengkapi data diri, alamat, nomor 


telepon, dan nomor identitas). 


Nama Pemenang kuis 28 September 2012: 


1, Rini Diyanti 081686421 


2, Listriani Wahyuni 08988742xxx 
3, Oky Firmansyah 08389998 1xxx 


4. Kartika Sarif 021-92813xxx 
5. Oktaviany 085283590xxx 


Pemenang dapat menghubungi: 


Shifa (021-536 79599 ext 6184) 


KOMPAS 


all uni 3 2 23 


JI. KH. Masyim Ashari No, 71-7IAB, Telp. (021) 633 8288 / 633 1010 - Rosi, 
Jakarta Pusat 10150 - Email: sales#suburfurmitute.com - waw.suburfumniture.com 


www.serta.co.id 


"JL. PRAMUKA RAYA NO. 180 
KARYA Ph. 420 5550-421 2323 


Kantor Strata Title Di Kawasan 
PremiumCBDThamrin,Angsuran 
mulai 20jtan,Siap beroperasi, 
free overtime bebas 3 in 1 
#ererhub:(021) 392 9988" 


OfficeBuildingCentralPark Is.128 
M/FL18:95935922:081311297922 
“Century21 Mediterania2” 


RKantor Grand Slipi Tower, 
murah/BU: bagus,Stratedis,sisi 
toll (free 3inLview Semanggi) 
18.82,41m? Hrg 15,5Jt/m? (ng), 
hrg normal 18jt/me, Cali/SMS: 
108788.2995.888 (Pemilik). 


RAY WHITE BOULEVARD 
Ruko Cemp Putih Raya 700m / 
Lokasi Super Ramai / Mrh !! 
Brian - 0816915338/45866000 


Ray White Citra Garden “ " “ 
GdngCentralKosambi:587/432m 
Gudang PIK Elang Laut:240m 
Gudang Kamal Indah,700/600m 
Hermanto 98195178 /54380779 


Rk 2 Gandeng Gn Sahari 10x15 
#Wlt,cck u/kos2an,Rp4,3M,RWhi 
teGading 08176888403/4515993 


RK Alam Sutera jual 2Lt, pasar & 
good view,strtgs Hub.Bans F&R 
0817 883 988 // 021-32123499 


RK G Srp 3It green dot com 5x15 
Pintu Kaca Tembus depan&bela- 
kang,CBD,Aston, hrg BU “Centu 
1y21Emr" Herlina:0818 94 99 18 


Rk Gandeng Baru,Kesehatan Ry 
BintaroP20xL10:6x2/4t,Parkldm 
smpg7eleven,Bank,Superindo:R 
WhiteKD 7263456:08129500097 


Rk Gdg 3(14,5x19)Gd9 Srng 
Segera Bngn,Smpng Sklh,Rp.9M 
0818752978RadjaPro54217300 


Rk Grand Kalimalang Indah8x20 
kt GranWisata bks u/tbts.First 
Galaxy 98065500 - 82421333 


RK TiDurenRy 4.6x25 Zlt 90jt/th 
Rmh Cideng bs usaha 45jt/th 
Percetakan Negara 3lt B5jt/th 
“#Sangaji Lt 3,4,5 Rp Sjt/bin" 
Rmh Kerajinan bs usaha 35jt/th 
“Roxy Lt 385 Rp 70jt/thn 
G.Sahari andg c/shwrm350it/th 
Kbn Jrk,gandeng,mwh 200it/th 
TomgUt bs ushsmes 3it 7Sjt/th 
Mlaydrus, At, 4.2x15 70jtth 
Nego! 08174922700 / 6338080 


pa oerea Rk. Cideng Barat 
2 Sit(It1G20ffice) 
Lt 3 Ada 2 Apt, 
1485 Pnthouse) 
Good Cmbnation 
For Business & 
iving. Cocok u 
(08835 7272 Invest &Sdh ada 
yg mau sewa u/Office,Rk Bntk L 
(br bikng), SammyO8161981905 


RK toho A/3A,hdp blvrd&danau 
prkr luas.Pantai Indah Kapuk 
Rp.2,9M 4,5x15(3,51t)68887914 


RI. Beryl G.serpong 4,5x14, 3 It, 
HGB, J cpt Multiland G. Serpong 
5466000 / Liana 70537863 


Rk.Kalimalang Indah 2it 4x17 
dkt GranWisata bks u/tbts.First 
Galaxy 98065500-82421333 


Rk.Semper,5 x 15m,3Lt,lok.bgs, 
Sdg t'sewa" FirstChoice Klp Gdg 
1581 2357/Tina 0815 882 7038 


Rukan fresh market @Green 
Lake City,  strategis,samping 
CBD.perdana.hub:08112512732. 


Rukan P.Jayakarta Centre Alt 
(Komp, Ht! Ibis)uk:4,75x15,1lina 
Tlp, HGB. Hub:0812 8604 2225 


Ruko 1 unit di Jl.Gunung Sahari 
Raya no.26: 5,5x30m?: Ait.minat 
Hub: 021-3804461/ 32767093 - 
021-99166272 Imelda/Yetti 


Ruko 2,5Lt jualSHM JLP.Antasa 
MI Ry 19C Cilandak Jksi t/b100/ 
190,3kmd 5500w.08179999848 

Ruko 2Gandeng,WismaEkaJiwa 
Altsuk.11x17m2,Mdp Jalan Raya 


Kondisi Bagus 


Ruko 2It Bogor,strategis,SHM 
LTD Stock:1.350M“Mega Top 
449 0812.815.25638 "“W 


Ruko 3Lt (4x15) Komplek Duta 
Harapan Indah & Ciputat Hub: 
021-92871616 : 0856 168 1616 


Ruko 4Lt Pondok Pinang, Strtgs 
Lt/Lb.95/350m2,SHGB “RWPIA 
08128763 9180 Denny 7227430 


Ruko 4Lt(4,5x15) F.renov.S.Huni 
MutiaraPalem blk C8 /55 Jakbar 
081316438509,02141886097 TP 


Ruko 4Lt,5x15, Hook, Boutigue 
Office Park Kemayoran.Hub: 
48 08 111 59 184 (TP) ““ 


Ruko Baru Citra Garden I, 3,5lt, 
5x25m,HGB'31, Hdp Brt.H:1,75M 
Minat Hub:085714812318 (TP) 


Ruko Daerah Menteng, blakang 
plaza BII, 414 It, good location, 
“——am-D6SSy 0815 1898 775-e 


Ruko Dasana Centre,Tgr, 3 It, 
Hoek, murah, dkt Waterboom. 
Hub. 082113268308 


Ruko Dijual Kompleks Pratama 
Plaza, Bekasi Timur Hub: 0877 
55221988 


Ruko Gandeng 3 Lt Serpong Jual 
Cepat. Hub: 0818 0611 6099 


Ruko Gandeng Graha Sahardjo 
SHM, 4lt, 8x16m?: 
——Dila 0812 8777 6761: 


Ruko Gandeng Grand Panglima 
Polim 32-33 uk.9x15m Hg 7,5M 
nego Ph:6016450 Daliana/ Fredy 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Ruko Gandeng, Medit, 4, 8x13, 
3,Slt, Ruko Golf Laka, 4, 5x15,on 
street,b'new,Andreas 32739189 


Ruko Gdg Serpong,Baru,Hock/ 
Gandeng Badan, 3Lt,hdp jalan, 
Hubilady 0812 27' 6000 53 
Informasi Properti 581 1991 


Ruko Griya Sentosa,3Gandeng 
3lt, Jarang Ada, Hadap Jalan,-lual 
Cupat "5 9852.8782.7777” 


Top xOr716E Ruko, Intercon 
ki 2118/AI.9udang 
D.Mogot 
1.595/1000, Ring 
Road 1,4 Ha "8 
Ea 
Ej m9g9 
566 7272 Iije 390m ta 
'##Apartemen Bumi Mas 28R”" 
Rika”:0B17 702 934/9293 8189" 


Ruko Jembatan Lima,126m?, 
3BR,2KM, 3Lt, hrg Rp800 Jt 
Hubungi: 0857 1006 1188 


Ruko Jl, Bukit Gading Raya 4Int, 
'0m?,nice location: 
rdy 0817 6488 099-—— 


Ruko JI.Duri Kosambi Raya-3!/Lt 
Uk4,5 x 15-Jual/Sewa-Cepat 
EraTop 08161818528-29030690 


Ruko jl.Utama ry 15(ramai)sbih 
traver&bca Lt.136m(2I)Rp.2m. 
SHM otr Cengkareng 68887914 


Ruko Margonda Raya,(5x10) 
Jual Cepat,3Lt“RayWhiteTebet 
8303294 Suzan 0817778380 


Ruko Muara Karang 5x25,2Lt 
PIK-T.House Cordoba"'8x15"3Lt 
Century21 Nagarnas 66693838 


Ruko Plaza 5 Pondok Indah bikg 
PIM 1 T/B 78/298m uk (515.5) 
dit Hrg 6,25M. 085799111222 


Ruko sekt.1 BSD,4,5x17,2,5Lt 
Blvrd,Strgs,5.Pakai,CB” Gracia 
5315 8200 Tyas 08788 5808 200 


Ruko Sunter 4 gndng,ex bengkel 
jalan utama,245m,7x23,3ULt 
Guruh RWKGB 0815 8966 9606 


Ruko Tg.Duren/Wijaya Kusuma 
Tomang. Hub Yenny 9259 6118 
Informasi Properti 581 1991 


Ruko Tmn Semanan Indah blok 
H/10, sebelah PHD, uk.6x16m, 
SHM. Hub: 0815-11011098 


Ruko Voronez 4,5x18,Lok. CA 24 
No.27Gadi por 
N9-08561 


Ruko3lt huk Komp Soka Terusan 
Bandengan Utara 91 depan Sek 
Methodist ,0813.177.21792 


R'WHITE PURI 58,3000.88 
——Ruko Puri Mansion, 3lt---- 
-hdp ring road”Harga Special"- 
-0816.198.5589: 


R'WHITE PURI 58,3000.88 
—Rukan gandeng 6 Tb.Angke--- 
-Cocok untuk Gudang & Kantor- 
—-Susan70811.99.36.138- 


R'WHITE PURI 58.3000.88 
Ruko L'Agricola, 3It, uk.4,5x19m 
3lt, dkt jln blvrd Gading Serpong 
"emelin'1087.881.60.8805--———- 


Tk bangunan It.540m? Strtgis Jl 
Ry tmn margasatwa 300m dr rig 
road Simatupang :08129157910 


Ruko deret 18 unit dlm Komp, 
Jt.Bening 1008 br lux,3 1/2Lt. 
86901947,7910048,0818815518 


(AREA PROPERTY 
Disewakan-—-R.Kantor-Pdk.Indah 
Lt.21m?-—-24m2--74m?--—100m? 

#DHANY---0812 12 30269” 


Cold Storage disewakan, Pesing 
Poglar-Kali angke gud 88, Hub : 
Nlex, Hp 08126395269 


Gedung 245m2 mnghadap jl. 
kemang rya no. 20A,cck u/cafe, 
salon, rstauran. 08561095339 


Gedung 3it Uk.15x16 Fas:Tlp,AC 
Parkir luas,Strtgis Jl.Raya Dewi 
Sartika Jaktim Cocok Utk Bank, 
Perkantoran 082112402226 


Gadung Srts.dkt SudimnjMega 

Kuningn&R.said.lb:900m,4it.Inv 
es IM/Th.Jl S 296(sblm Sh 
211) 0817779129,089652777777 


Gudang disewa ex Sanyo di Yos 
Sudarso 500m & di Daan Mogot 
400m, Hub:30701800 


Gudang Gandeng Cikupa 1053/ 
780/unit ERA Griya Selaras 
5388 218 Sandra 0812 900 5251 


Gudang Luas 9.350m? dekat air- 
port, Disewakan. Hubungi:Lany 
0813-98762588 


Gudang Perancis 75:Lt/Lb:600/ 
600m-HerryYang 085688883222 
“#Century21 Mediterania2" 


Gudang Tekno, BSD1400/1215 
brand new,bagus,stras" Yessica 
087812222733 Gokten63160605 


Kantor di SCBD hanya Rp.605. 
000,1Line Telp, Call Divert 
Hub: (021752898099, 5152363. 


Kantor Mrh,Mwh,Strgs,Lok Gd 
di Pancoran Hanya LJtan/Bln bs 
urus domisili Ph: 085719862223 


Kios Sentra Onderdil Mobil 
Cinere (blk ps segar cinere), 
2,5x2,5m?, Lok. strgs 18Jt/th, 
Hub: 0857 18511876 / 72 


R.Ktr/Toko, strgs, JktPus, mlai 
50rb/m2, Is, ssuai keb, fas. Ikp 
free OT,Hub.3806511,99561225 


RAY WHITE GANDARIA, SAM 
Jl.kyai maja-mayestik 2 gandeng 
strgs,pinggir jalan,0819 801 053 


Ruang Kantor Ls.60m, Fasilitas 
Lgkp,AC,Tlp,PAM, Partisi, Parkir. 
Hub: TIS 0811138138 - 3807567 


Ruang Kantor uk 30 s/d 130m? 
Gdg Senatama Jl.kwitang Raya 
108 hub: 021.341 5575 


RuangPerkantoranStrategis JI. 
HOS Cokroaminoto 81 Lt.2Luas. 
85m? Mtg Wawa 3905381-80 


RuKan-Tmn Kbn Jeruk,Meruya" 
24 Lt,5x20,5 R.Kerja/l R.Tamu 
Era Home 7266888,0818131152 


Ruko 2 unit,JI.Gunung Sahari 
raya n0.26B&C, 9x22m,dlt.minat 
Hub: 021-3804461/ 32767093 - 
021-99166272 Imelda/Yatti 


Ruko 4Lt disewa Jl Arteri Pd 
Indah(sbrg — Gansi)t/b150/400 
5500w tlp ipump 08179999848 


RUKO 4LT TANG CITY TNG 
7,5x20 Jend Sudirman, Pkr Luas 
Cak Utk Bank, hp 087883676869 


Ruko Gdg 2 unit Jl Ry Serpong 
dkt Teras kota 259/504 Mrh, 


SHM, 2ln Telp ERA Griya 
Selaras 5388218 — Yvonne 
081311666093 


Ruko Radio Dalam Ry-strategis 
3lantai,komersil”0815 896 8480 
Ray White Senopati : 5213006 


RW PIK SELATAN 29032689 
Rk-Gandeng 364,outer ring road 
CGK.dkt Pm Mal Ely 51206605 


DICARI 


Dicari Ruko di mangga besar 
dan sekitarnya LiHooker MB 
6120991/Devi  085697030899/ 
Eko 085691720105 


GUDANG - PABRIK 
Agen Properti Spesialis Gudang 
Yoyo 0818961861. Pin 22034758 


RUMAH DIKONTRAKKAN 


Bintaro 9#TMN Puri Bintaro” 
171/190"F'Furnish"4AC Nego 
Sylvi:081281891739 EraRadiant 


BSD Fontainebleau Golf Resi 
dence 375 & 500.The Green 240 : 
021-93312938 / 087882881169 


Jl. Taman Kencana 1- 


Jl.Adhyaksa raya,Lebak bulus,tt 
503m?,klmRenang,kt4t4km3#1. 
jaksel.6505710jk,088210788635 


Jl.Dharmawangsa VIII,Kbayoran 
3 Lt#1 Basement,7Kt,8Km,Lift 
ERA Commerce 0812 9397 331. 


JlParang Tritis Raya No.19, 
Hadap Barat, uk 12x30 (tingkat) 
(TP, Hub: (021) 711 20303 


PROPERTI 


Johar Hj 8x15,Venice 6 Uk 8x15, 
Crown 8x23 “““ Rwpik 5882200 
“4 Hariyanto 0898 9866 878 "' 


Kusumaatmaja No.38 Menteng 
Jakpus Rmh Berupa Kmr/Mes/ 
Mini Apt, Prkr,FF Ani 31719702. 


Optima Indonesia Luxury Town 
Housa, JI.Pintu Air 2/67,Gandul, 
(blkg UPN-Pdk Labu) 30 mnt dr 
Citos,3 Rmh,bs u/kompleks/ktr, 
Hrg 70-90 jtc2th) Lb.120-250m2 
Hub. 021-8292418/0817123910 


Pantai Indah Kapuk.Cluster eme 
rald/17Cbaru) smpg psr modarn 
Uk.8x15(3lt) 3kt:08999978168 


PI 400/700m--FF-Pools600/500 
dpn taman,by appointment.ERA 
Graha 7653888 / 0816.855.197 


Pondok Indah,Kencana Permai 4 
no.6,dkm, Akmd, Pool, pls call: 
08158837476,70070202 


Kebagusan Nice location 
41, Free Club, tan 
ila 0812 8777 67b1----— 


TANAH DISEWAKAN 


Tanah disewakan 2ha sdh padat 
Jl. Pegangsaan Dua Klpa Gading 
Hub:0818 837001-0812 8586667 


KLASIKA 


Untuk Informasi lebih lanjut 


(hubungi bagian iklan Kompas 
2567 6000-2567 6076 


DI BUKA HARI INI..! 


PAMERAN KOPERASI & UKM 
, MAKANAN, MINUMAN 


DAN KEMASAN 


3-7 OKTOBER 2012 | SME TOWER 


AGEN PERWAKILAN 


Agen & Ahli Antena Tv 100rb 
parabola 1,5it,Cam CCTV 3,5Jt 
Indvsn 149rb,Top tv 85rb, Hub: 
19124800-70756333-51212486 


Jl Accu Mbl Mutu Dijamin Sama 
Aki GS Bs TT Hg.Ns70-Rp.360rb 
#N120-Rp.670rb.Hub:5818626 


AGROINDUSTRI 


Penawaran Krjsm P'kebunan 
“Sengon &Jabon.s 1,5ha, Ditami 
“rb Phn Sengon 2200 Phn jabon. 
Hasil Panen 41000m3. Cash & 
Krdt. Keamnan, Prwtan, Pok s/d 
Panen (Pkt Singkong 10 Bin, 
Ha. Panen 56Ton. Sewa / Beli 
Lhn). PT, Panca Niaga Persada. 
0253 -501836 / 081275511666 


1 Jend. Gatot Subroto Kav. 94, Jakarta: 


Cita Rasa Lokal 


Selera Global 


Talkshow I Aneka Kuliner | Band Top 40 & Akustik 
Aneka Lomba I Demo Masak Bersama Ibu Sisca Soewitomo 


'ANTENA/PARABOI 


Agar Bayang & ditv anda 
benar benar bersh, " ant 100rb" 
pabola 1,S5it,Indvdn,Top tv,cctv 
M1443335-56958877-83311183 


Agen & Ahli Antena Tv.Hy100rb 
Pabola 1,5it,CCTV,IDVSN,Top tv 
Jkrt:56962844: 311184 

Tgr9:561818! pok:71115853 


'Agen&Ahli Antena TV Rp.100Rb 
Parabola (LSI) CCTV (,5J0 
Hub: "(CV.Central Elektro)” Tip: 
56980784-68857744-83225656 


BINATANG 


Ikan Koi Impor Kohaku # showa 
6 Ekor Uk.z 50Cm, Bagus2 Hub. 
08128168207 


JUAL SILVER HUSKY 
Turunan Champion Istimewa!!! 
umur2bln,Blue eyes,tulangkasar 
sehat, lincah (km rumahan jd 
sgt terawat sekali), stambum, 
vaksin, Hub: 02131831186 


BIRO IKLAN 


Adv.Citra Kompas Smua Koran 
baris/klm/daerah :02183795120 
-91282114-081319910825 Tebet 


AdvMsp08128804884/99733071 
Miyn iklan dkcita, Disply, baris 
Koran daerah/slrh indo.Disc Bsr 


PRODUK PROMOSI 


Lsg workshp hrg murah CV Belia 
mgrjkn kaos prtai,kmeja,rompi, 
topi,dgti prntg 0813 1499 2047 


KOMPAS / KLASIKA / 
Jumat, 5 Oktober 2012 


Kalimalang (021)865 2888 — Alam Sutera (021) 5312 0808 


Lia TENGEN ANNIVERSARY 


— (pisxon 


304 


BELI 2 


C2 GREEN TEA BTL 360ML 
HONEY, LEMON, APPLE 


Ta sio | 


OLAY TOTAL EFFECTS 50 GR 
(ALL VARIANT) 
“Super Indo berhak melakukan pembatasan pembelian, “Harga tudah termasuk diskon 


EJ wwwsuperindo.co.id "Ff! facebook.com/superindosupermarket (MP) @infoSuperindo 


SUSTAGEN KID & SCHOOL 
KLG 800GR (ALL VARIANT) 


KUSUKA KERIPIK SINGKONG 
BARBEOUE / AYAM LADA HITAM 
Jpck coGR 


F, 


TOMAT BANDUNG 


DISKON 


ta 


NICE FACIAL TISSUE GENUINE 553 
PCK 900GR 


Sidoarjo (03t) 855 7080 


HEAD &SHOULDERS SHAMPOO 
ANTI DANDRUFF BTL 180ML 
(ALL VARIANT) 


ce Ben 


PAMPERS ACTIVE BABY 
34 XL, 38 L, 44 M 


KABAR BAIK BAGI PENDERITA KANKER 
Prof. DR.dr. Yu Zhenyang, MD, Phd. (Fix #& , 8x) 


ahli terapi gen biologi dan pengobatan klinis tumor perpaduan pengobatan Timur-Barat 
terkenal di Asia akan hadir pada acara 


SEMINAR DAN KONSULTASI GRATIS 


SERI ISAT , 


BEAMENGO DR TAMMRELEA7" 


“Pengobatan Kanker Tercanggih, Harapan Baru Bagi Penderita 


dan Stem Cell Untuk Kanker dan Anti-Ageing” 


Pada hari Sabtu, 6 Oktober 2012, jam 09.00 hingga selesai 
di MGK Kemayoran office tower B, Lt 10, Jl. Angkasa Kav.B6, 
Kemayoran, Jakarta 


Hubungi: 


NANYANG TUMOUR HOSPITAL GUANGZHOU 


LEMBAGA PADUAN PENC 


ATAN CARA TI 


ONGHUA DAN BARAT BEIJING 


KANTOR PERWAKILAN JAKARTA 


RUKAN CITY HOME M56, MALL OF INDONESIA - KELAPA GADING, JAKARTA UTARA 


021-700-64880 / 021-45870065 


(Tempat Terbatas, HARUS RESERVASI) 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Malang (0341) 482 888 


R 


Bandung (022)7508999 — Denpasar (0361) 847 5888 


BANGUNAN 


FURNISH FAIR 


: 3 25 SEPTEMBER-70KTOBER 20121 | 


LADY AMERICANA 
PARK LAND 
DUNLOPILLO 
SPRING AIR 
SLUMBERLAND 


SE KUNJUNGI PAMERAN KAMI 


MAL ARTHA GADING: "LANTAI DASAR 


JAKARTA CULINARY CE 


@ Jadwal Pembukaan Professional Class 


JCC Sudirman 31 Oktober 
ICE Mal Ciputra 31 Oktober JCC Mal Artha Gading 30 Oktober N 
@ Opening Claw JCC Mal Gd Alam Sutera mulai $ November 


@ Segera Hadir Culinary Enterpreneur Program 


Pendidikan 3 Tahu 
2 3 Kulincri yang 


meng 


BIRO JASA 


(Ace & Jasa Penerjemah,Depkeh, 
Deplu, Notary Legal/Non Legal, 
Jmpt.BSE 021 8281013,8352323 


Ahli Program/Software.MImPor 
otyKontrk.Pmerinth.Rs.BprKopr 
.Pabrik.Hotel DI 081315967486 


Akta PT,CV,PMA,Merek,gpnsi,si 
vjk,SIUP,TOP, NPIK,NIK.PT.Glo 
bal02168601235,081399263935 


Bpom.Depks,pbf.klink-alkes,obat 
kosmtk.pangan,Merk,Export.dl 
Jb. JrkA9/111 H-081219174825 


Dicari-Jasa Perusahaan Tele- 
marketing untuk kontrak jangka 
panjang bersama kami. Kirim 
profile perusahaan ke Siti 
087862822002 


Penerjemah,reg-sworn,ATS,021 
70703989:70701270:081314618 
137(24jam)bamiats(ayahoo.com 


Ac & Ampiy beli :A'Msik,S.Sytm 
Spkr,Keybrd,Cmera,Lptop,TV,dII 
168817703/081288282889 Andi 


Beli.Keybroad.Amply.Power.Mi 
xer.Speaker.Drum.Laptop.Cam 
era.Tv Lcd-DII(Arief)70001573 


CCTV Specialist-terlgkp&terbaik 
Trm pemasangan & bisa pantau 
via laptop & HP, paket 4 CCTV 4 
DVR 4ch mulai dr Rp 1,3Jt. Hub 
2kcctv.com ph 021-6125518-9 


FOTOCOPY/LITCHDURK. 


1R5-6000.5-6020-18jt. 5-6570- 
13jtIR3-457025, 5jt.IR3300-8,Sjt 
Kyocera 7,5it. Toner Super 
70Rb- Part Ori Komplit. Murah 
WISUDA 021-4700089-4897863 


Kredit$ & Bergaransi 3 thn bisa 
Tukar tambah Mesin Rekondisi 
MF (6 in 1) & sewa mulai 199rb/ 
bln PT MCM 6318655/63860575 
"1602868, Cikarang 29083323-24 


IV FURVITUR 


Jual Sofa Import 2:1-1 mewah 
Bhn kaingsintetis,Brarnsi Hrg 
Pabrik it Hub. 081317733014 


KULIT ASLI 
Furniture, ” Promotion,Fashion, 
Shoes,Car,Bag,atc.Ph:612 8883 


Rapihsofa Spesialis Ganti kain 
jok sofa,kursi ukir,klt asliimi- 
tasi oscar,politur dll:85160829 


on UN menjadi 
n, ndal 
(orang | Metititram “. Wsaaa | 


TELAH DIBUKA 2 


Info Lebih Lanjut : www.jakartaculinary.com/about & infolijakartaculinary.com 


| MESIN & ALAT BERAT 


PT, AO CIPTA GUA 


Ke, 
& 


Telp, (021) 5671425, 98806109 


mak a0g eranagyahoo com 


Airman Compressor PDS 50,90, 
125,175,390CFM, Denyo 670CFM 
Genset Denyo DCA 25,90,125, 
150,220 KVA 0818731829 


Alat Stone crushr,Pnepung batu 
btako,pavblok,batamrh,mixer,co 
nveyor hrg murah.gransi.email: 
hamerteknik(@gmail.com/021445 
31401,82425858,081210003434 


Asphalt Mixing Plant: Lbj-800, 
Lbj-1000, Concrete Batching 
Plant: 35M3/jam, 60M3/jam, 
Crusher Shan Bao (asli) Cap. 
40Ton, 60Ton, 1001, Vertical 
Shaft Crusher. 021-54370623 
108131071201. PT-Trisarana 


Dijual Crawler Crane 2,9t & 4,9t, 
Baby — Roller,Stamper,Breaker, 
Genset ex Japan 0816712308 


Dijual Mesin Radial Drill P.2Nttr, 
Horizontal Boring&Mesin Plano 
Marufuku P.4Mttr L.1250, Hub : 
0816735195 


Forklift ex Jepang 1-7tonlift 
3-6mtr, Mitsubishi 7ton thn 
2008,hub 0812 84 95 319 


Genset 250kva cummins CN250 
thn 2010 hm sedikit,sperti baru 
hub.0818 858 787 


Hartech Genset Powered by : 
Perkins,Cummins,Volvo,Yanmar 
Doosan.Sales & Rental,Ready 
Stock. Ph:6306888 Fax:6306533 


Hildebrand Kiln Dry with Vyncke 
Thermal Oil Heater attached. 
Hub :08158304753 


Intergen Genset Open & Silent 
5-1000 KVA. Garansi! Hub : 
1021-2900 6565 


JCC Senayan 30 Oktober 


Naa, 
(Manga Farm), Serpang Tangerang 
08131677 3122 


ELITE SPRING BED 
FLORENCE 
COMFORTA 

DREAMLAND 


TER 


Jual Beli , Sewa Genset Mark: 
Caterpilar,Mitsubishi,Cummins 
Dan Harga Murah. 021-5418833 
-32 / SMLA195 : Fax: 5442021 


Jual Genset Merk MAN Jerman 
300KVA #1100JamtKompresor 
3PK,Sgt Bagus.08211.160.2776 


Jual Mcm2:Mesin Mie Telor/In 
stan/Masin Mia Ayam(Ajarin Bi 
kintResep)Hub.Bayoran Teknik 
T.021-5321737-5351106-70600 

290-70836474 fax.021-5328376 


Jual R.stock/new Stone Crusher 
Shan Bao, tandem/ vibro roller 
w. loader. Hub, Prof Machinery 
T:021-50361494,F:0215013333, 
081311303001/ 085781070088 


Jual/Beli/Rental (Open-Silent) 
Genset 25-1000KVA Hub:Megah 
Jaya 0215105887-08174899918 


Mesin | Jual Bubut CW 
2500x1500 CW 61160x10.000 
Gear Hobing Mz 20x2200 
Hub.65831001 - 82610065 


Nigata Genset 3300KVA komplit 
berikut transformer. Hub : 
08158304753 


Prime Power Rental (Rental 
Genset)hemat solar,free delive- 
TY&perawatan,hemat total pe- 
makaian,harga kompetisi. Hub: 
Triana Bintang 024.658.1760 


Prshn di Cikarang,Terima Jasa 
Shearing,Bending&Roll Plate bs 
brikut material&prss. fabricasi, 
Kap 12mmx4m Partai Besar bs 
Antar Jemput, Hub:0816735495 


SALE!!! GENSET PERKINS UK 
20,30,45 sampai 500 KVA Hub: 
081805897133/ 081326149278 


IV TRUCK/TRAILER 


28h Trailer tngki Nissan, 2007 
cwm330h,merah-pth,ex.angkut, 
bbm PH.Tatang 085215332006 


Nissan dump truck CWA260 m, 
thn 2008.harga 450 jt nego.p 
kiat 082124969959 


Truck Hino/Nissan Dijual 32unit 
Loss Bak Th.93-98 Hubungi : 
0821 3330 8349. 


HOTEL/PENGINAPAN 


AAC/Strtgs Dkt Sudirman-Grand 
indo,lux,btub,PuriMaharani,200 


rb/hr “021-5223502,70708010 


PT. KHALEDA AGROPRIMA MALINDO 


UNDANGAN PRA-KUALIFIKASI TENDER PUPUK, RACUN TIKUS DAN 
RACUN RUMPUT 

PPT. Khaleda Agroprima Malindo (PT. KAM), adalah salah satu ar 
Ponaahwan MI Berhad teebuah Parusalaan terbuka di Wlayaia) 
barnaksud mengundang Perusahaan penyual pupuk yang mempanyal 
reputasi baik untuk menghadiri tender sebagai 

Keimuntuk meninekattan kebutuhan pupuka Lokasi unuk tahun 013. 


Lokasi Perkebunan kami terletak di Camp Sora, Desa Puan Cepak, 


Imatan 'Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan jarak 
Sekar Hok Wigan Samarhda. opa Kaimenan TO indo ale 


/Adapun jenis pupuk, racun tikus dan racun rumput yang kami butuhkan 
adalah sebagai berikut: 


Samyang gran burn bo 
Ea ra i 
2 al 
aa setor 
Pa Bg 
DN neon 200MT 
in tikus dengan | “Jumlah yang diperlukanikurang lebih) 
Ke Leg 
Lan 
linen 
La Lau 


“Kepada pihak yang berminat berpartisipasi dalam tender ini diminta untuk 
dapat mengirimkan Profil Perusahaan, track record, laporan auditterbaru 
dan laporan bank dalam amplop tertutup dan diberi tanda 
"PRAKUALIFIKASI PUPUK SUPLAI 2013" dan mengirimkannya ke: 
PT. KHALEDA AGROPRIMA MALINDO 
Sth Floor, Wisma MKH, 
Jalan Semenyih, 43000 Kajang, 
“Selangor, West Malaysia. 
"Tel: 603-87378228: 
(Atton: Tender Committee) 


Hanya Supplier yang berkualitas yang akan diundang untuk berpartisipasi 


didalam Tender tersebut, 


penutupan untuk penyampaian dokumen untuk prakualifikasi 


Tanggal 
adalah pada tanggal 


16 Oktober 2012jam 12:00 siang. 


Pr Kd. bgt krodpas 


Cikidang hunting resort,Cibadak 
-Sukabumi.fas, klm renang, out 
bound,rafting, berburu,berkuda, 
atv,f.hall6mn.room.0266-621213 


Fas: waterhot&cool,Ac,Tv,break 
,tersedia meeting room,hrg 
bersahabat "Hotel Benua” Jin, 
Pelajar Pejuang 45 No.111 Ban 
dung,telp:(022)7321708/09/10 


Fas: waterhot&cool,Ac,Tv,break 
fast,tersedia meeting roomhra 
bersahabat "Hotel Ghotic" Jln, 
Sukarno Hatta No,534 Bandung 
telp:(022)751116/7511466 


Hotel Arimbi Air Panas , AC 
JILDewi Sartika 1084 Mulai 
180Rb T.022-5205167/5210618 


Hotel Ciloto Indah Permai Pun 
cak,Weekday 250rb, Weekend 
350rb,Paket Meoting mulai dari 
225rb. Fasi-Kolam Renang,Play 
ground, Kuda, Outbond dll Hub: 
021-4212184, 4245159 


Hotel Pecenongan,harga promo 
mulai dari 250rb. 1Ip:3856005 / 
3856006 


1 


BY SEA CHINA JKT 
2ljt/cbm.Sing Jkt 3jt. Taiwan 
Malaysia Korea Bangkok 3,9jt. 
Eropa,Amerika, Ausie, Afrika 
bit/cbm. Hub 021-55963604 


Jasa FCL &LCL,Guangzhou singa 
pore-Jakarta by Sea &by air Hub 
021.55954778/79/021.82563929 


IV KARTU KREDIT 


Abaikan Angsuran CC/KTA! Byr 
Disc Besar/Bebas Byr(Pemu 

tihan).Legal.STC Senayan Budi 

97977279:081294445418 


Abaikan Angsuran CC/KTA!Bbs 
Byr/Pmutihan.legal.STC/Blok M 
Roy 9195 300150812 1065 9595 


Abaikan Bunga CC/KTA! Tak byr 
sm skl/Pmutihan.Legal.STC Sny 
Fitrie 99022343:0812 10022583 


Abaikan CC/KTA? StopBunga 0! 
disc sd.7057X-Bt.Cika 0838. 99 
11 8975 - Echi 0857.7510.2957 


Bantu Tutup CC/KTA Dg Pemuti 
-han / Dibebas Byrkan,P'Andre, 
STC Senayan 021-9040 8617 


Dicekik Kartu Kredit/KTA&Kolek 
tor? Disc 901 


Alin 9600 1797, 
Imam 98990024 
ca 9405 0050 
ih.Mada,jak-pus 


Tutup kk/kta hnya bayar 155 dr 
total tagihan trakhirhutang 
lunas 1001.081802033217 


IV EKSPEDISI / KURIR 


China-Jakarta Ph.021.62203622 
Murah”16-20H Sampai"Service 
Memuaskan ““Blueray Cargo" 


| SERVICE REPARASI 


'AC/Kulkas/W.Heater/Kompor/ 
Dispenser/Msn Cuci/Pompa Air 
King Service 6334875 - 6337206 


ITALINA SERVICE CENTRE 
Kompor Gas, hoods, w.heater, 
Tlp.021-7256852, Fax. 7223689 


Gasa —d 


(Ace"Piano-Orgen” Ahli Stem/ 
Rep YmhESgl Mrk Grs.Tng Prof 
(Young Ms)70114213-27916474 


Beli dengan harga Tinggi,semua 
merk Piano, Hubungi: 7691693 - 
7694912 - Pan dosi 15879083 


Beli Semua Merk Alat Msk Key 
board, Drum, Pwr,Mixer,Speakr 
151218988-081517245633, Bono 


Mari belajar Piano utk pemula/ 
semua tingkat. Mudah & Ringan 
Hub: 0858-8823-7685 


Mau Beli/TT:Rupa2 Piano Baru/ 
Rusak, Organ Yamaha Hrg lebih 
tertinggi Ph:5694859-56968924 


Piano Yamaha Berhadiah Logam 
Mulia" Sincere Music Gandaria 
City Lt.1 No.145(Dpn Gramedia) 
Bunga Ol s/d 24X“Telp: 2900 
8010, Kemayoran 4243173, 
Bekasi 88966866, 88852305, 
Depok 77205178, Serpong 538 
4929,081281896188.Pendftaran 
murid Baru Berhadiah Menarik 


Staccato Music Jual/Beli Piano 
Gran Ymaha Jerman dli Terima 
Service & Stemo 29014793 


Trima Tuning/Stem Piano Yama 
ha.Doremi Yamaha Authorized 
Srvice Center,Hub:021-5918678 


IV PAKAIAN/SEPATU 


Jas/Safari/Celana/Psh/Pdh,Big 
Sale, 9 jam Selesai, Euro Moda, 
Pasar Baru 113 Ph 3800566 


Vincci Shoes clearance Sale Up 
To 508 4 101 for 2nd purchase. 
Itc mg2 pusat butik lantai 5 blok 
B no. 157-158 ph.49040623 


| PEMBORONG/BIRO TEKNIK) 


Ahli Atasi Sal.Air/WC Mampet! 
Tanpa Dibongkar Cepat&Bersih 
TotalPro:0214759475-93182000 
085218182000 (24jam-jbdtbk) 


Architect Specialist Bangun dan 
RenovasiRumah,Ruko,Ktr,5.Pool 
dIT:08158889900 pin:276abf5d 


Arsitek As Karya Contractor 
Free” Consultasi — Specialis 
Rumah Mewah:0821-2326-7227 


Bangun Rmb/ruko,kantor,brkwa 
litas&palm &10th Cv Hilmyjaya 
021- 4255375,1223047 Garansi 


PERALATAN MASAK 


Dijual:Fryer Ayam Crispy Oto- 
mat Lemari Display Panas,Oven 
Mixer Greasetrap,Sink,Exhause, 
Kompor,Grill,Peralatan — Cafe, 
Kapal,Pabrik,  Hubilndometic 
Telp:021-6313056, 6315788 


DijualExResto,Freezer2pt,cooler 
Apt,fryer, grill, mesin es, mixer, 
slicer, soup warmer.chiller stok 
pot.hendi 0812 1928 1177 


PERHIASAN 
PP “asa 

Kepang 
ec papat Can 


MEN SNI ara 


$ SC Senayan! Na 1001-1403 


ne An Mae BLN ASING 


Ahli Arloji & Beli Berlian”“Beli 
Rolex,patek,P.Omega,berlian,dll 
dgn Hrg tinggi & Beli sementara 
Joy Watch Mall ArthaGading Lt. 
Dsr.Ph:68585788-081310223799 


Ahli arloji&berlian hrg tagi&beli 
sementara. Tk Goodwill Blok M 
Sguare Lt.UG Blok A No. 31-35 
Dpn Lift. Ph, 30107078,6338972 
Gajah Mada Plaza Lt.2 No.80-85 


Beli Berlian & Emas 22K - 24K, 
LM Dgn Harga Tinggi, bisa Dtg. 
Asiung 3812570-93004418Ps.Br 


BERANI BELI EMAS 
harga tertinggi Swiss gold Plaza 
BII 021-31990035 


IN GARAGE SALE 


Jual Cepat Furniture ex kantor 
kondisi bagus borongan/eceran 
Hub 08561801573 


IV PERLENGKAPAN RMH 


Canopy polycarbonate stenlis 
pintu” toralis,A.Maling,F-gate, 
54350657, 54350707, 68529888 


Paljas Gordyn,sofa,carpet,blinds. 
W.papr #cuci Sofa,carpet,gordyn 
#7658319-7656919 Ikp & murah 


Terima Pencucian&Pemasangan 
Gordyn, Carpet, Sofa.Wallpaper 
Furniture K.Set Hub.92871727 


RESTORAN & CAFE 


Resto Miranda: Prasmanan min 
30 org hrg ekonomis, suasana 
santai, live music, Jl.Besuki Ia 
Menteng ph.31937820 dg Mince 


Sad 
Sedia Dana Cash/krd &Deposito 


8s (LPS):PT BPR Dana Usaha jl 
G.sahari Ry/6 yanti Ph:6299486 


46 


KOMPAS / KLASIKA / 


Jumat, 5 Oktober 2012 


WISATA BOGA | Lombok 


WISATA BOGA 


Pedas-pedas Ngeri... 


ITULAH reaksi teman ketika pertama kali 
mencicipi masakan di Lombok. Maklum, 
masakan di daerah ini memang terkenal 
pedas, Ya wajar, namanya juga “lombok”, 

Dalam bahasa Jawa, kata “lombok” 
memang identik dengan “cabai”. Oleh sebab 
itu, tak heran jika rata-rata masakan di 
daerah Lombok memiliki ciri khas pedas. 
Ayam taliwang 

Masakan ini berasal dari daerah 
Sumbawa Barat yang bernama Taliwang. 
Ciri khas dari masakan ini adalah ayam yang 
dibalut bumbu berwarna kemerahan. Selain 
kental dengan aroma yang pedas, masakan 
ini terasa sedap-sedap mantap, 

Wajar, bumbu yang disajikan merupakan 
perpaduan antara cabai merah kering, 
bawang merah, bawang putih, tomat merah, 
terasi goreng, kencur, gula jawa, dan garam. 


Masakan ini sangat sedap disantap bersama 
nasi putih yang hangat mengepul. 
Plecing kangkung 

Makanan khas Lombok lain yang sering 
disajikan bersama ayam taliwang adalah 
plecing kangkung. Plecing kangkung juga 
terkenal di Bali, tetapi plecing kangkung ala 
Lombok lebih memiliki rasa yang pedas. 

Masakan ini terdiri dari kangkung yang 
direbus dan disajikan segar dengan sambal 
tomat, Kangkung yang digunakan biasanya 
beda dengan kangkung yang biasa ditemui 
di Pulau Jawa. Hal ini terlihat dari batangan 
kangkungnya yang berukuran besar dan 
bercita rasa renyah, 
Sate ikan 

Jika Anda suka sate, Lombok juga 
memiliki beberapa sate yang khas. Salah 
satunya adalah sate ikan. Sate ini terbuat 


dari ikan laut yang biasa disajikan dengan 
lontong, ketupat, atau nasi, 

Aroma amis ikan begitu terasa ketika 
menyantap masakan ini. Bagi yang belum 
terbiasa, makanlah secara perlahan-lahan. 
Hati-hati, duri ikan biasanya masih ada yang 
tersisa, Secara rasa, sate ini semakin nikmat 
disantap jika dicocol dengan bumbu sambal 
pedas khas Lombok. 

Oh iya, di daerah seperti Senaru, 
Lombok, masakan biasanya disajikan dalam 
satu kelompok. Berbagai masakan seperti 
ayam, sate, hingga sayur bercampur jadi 
satu. Ya, cara makannya, masakan-masakan 
tersebut dicampur jadi satu dalam wadah 
besar. Namun, bagi wisatawan yang tak 
terbiasa makan bersama-sama, masakan ini 
Hina dai dalam piring-piring kecil juga kok. 


MAKAN SEDUASNYA 
RP. 88.000,-t 
Free 1X Soft Drimk 


# YAKINIKU « SUKIYAKI 
“ SHABU-SHABU 


TTRAL. 


639 152990 


(3) | 19 


DIBUKA"BOOTKI 
Meenoneranan KOKO CICI 


ChinaTown $ The Northinstitute—Mxota Pom 


“ di 5 an "1 @ TG 90 


SEKOLAH KURSUS 


iarbriu Ace, Arb,Biss,Conv,GMATJELTS 
MIO | TOEFL, TOEIC, Mand 1 bin. BSE 
R5 8352323, 8281013 TbtTmr 8J/1 


Bid MdrSolusiGrUi-Itb74707766 
Ing Gr Jp Fr mat Fi Ki komp Acc 
musik lukis Sjdtabek Cirendeu2 


Trdftr Dikti,Ban, Diknas s1/2 d3 
sma.mnj,hkm, Kh.wahid hasyim 
25b jkp. Pt.Mitra 60320783 


TELEPON 


0816.889.389 / 0817.889,389 
089.633.633633/085,778878888. 
0855,3888888ph081703.081703 


Jual no cantik 081919191919, 
Harga 560 JT(nego),Peminat 
Serlus hubungi 021-92709270 


TOUR-TRAVEL 


Amazing Bkk Pty 250ct&15Nov 
Guilin 5H-$399x,paket akhir 
tahun, SamudraTours:458-76988 


Bali PaketWisata 4hari 3malam 
Rp 2.570.000. .510.000,/org 
brkt.tiap hr.si 1298897583 


Bali Pkt 4H,7d sin-thal-kul,mini 
chinashkg 7d,6d hkg-sz-mfm,7d 
korea,8d ausie,7d eropa6267322 


JiuzhaigoutZ.Jia Jie 11D brgkt 
23/10, Bej-Shg-Hsn 10,7Jt brgkt 
21/10 Sukses Tour ph 6506484 


Korea 8D 15,5jt, 3d Sin 3,6jt, Vi 
et Halong 8,9it:7d Sin-Mal-Thai 
5,3jt:6102725/68373788 


Korea W / Everland & Ski 5D 
$11385,17Dec China: 5D South 
China Vacation $5984 22, 29, 
30Dac Hub: Mas Travel Biro 
021-55780317 / 53161608, 
Pengurusan Visa, Sedia ELF 
VVIP 9 seat utk Trans Bandara, 
Jabodetabek,Bdg,Anyer 


Sin26oct u.studiothardrock-sri- 
wijaya4,9it allin/beljing,shnghai 
15nov/happytourindo.56941717 


Taiwan Muslim 5D 56884 15Nov 
Malaysia-Singapore: 6DKuI-Sin 
D 1008 « Dec07Singapore: 
3DSin Universal Studio SGD588 
Dapatkan ie Thaland: #DBKYPLy 
? (? .25Dec Hongkong: 
Doorprize Menarik SpHka/Mfm" 487841219 Dec 
Mas Trvl Biro 021-35780317 
153161608, Pengrsan Visa,Sedia 
ELF VVIP 9 seat utk Trans 
Endra, Jabodetabek,Bdg, Anyer 


peda RAH-DAERAH 


travelxpose 


nuonuspwomaa mass | | MEIBANDUNG 


JkTnh 2627m(SHM)mata air,hot 
mix dkt.Resort Buniwangi Dago 


BANYAK MATA MELIHAT IKLAN ANDA 


atas Rp700rb/m. 081321844221 


Kont:Gudang Bsr Lt#/-19000m? 
Lb#/-6500m2,ada mess Karywn 
Parkir luas, Lok.Strgs akses 

pintu tol Cilaunyi-0818611229 
KLASIKA 


Untukinformasi lebih lanjut | | Veni-C21WP 0815 602 4889 Jual 


'hubungi bagian iklan Kompas 2567 6000-2567 6076 | | Rmh. Batununggal Indah 1004 


Baru,mulai Rp.800jt-4M 


E 


RAGAM | Olahraga 


GALERI RUMAH 


berdaya guna maksimal. (“/INOJ 


Praktis Tanpa Membuka Pintu 


Desain mewah dan fitur canggih adalah idaman orang terhadap sebuah 
lemari pendingin. MODENA menghadirkan lemari pendingin premium 
jenis side-by-side, Niveo RF 2565 yang mampu memenuhi hal tersebut, 
Memiliki ruang simpan Magic Cool Zone self control compartment dengan 
kipas pendingin tersendiri untuk diatur sesuai jenis makanan. Disajikan 
juga deretan fitur menawan di bagian eksterior untuk kemudahan 
penggunaan tanpa perlu membuka pintu lemari pendingin. Sebut saja 
One Touch Minibar untuk menempatkan minuman favorit yang lalu lintas 
penyimpanannya tak memengaruhi suhu di bagian dalam. Demikian 
pula dengan Water Dispenser dan Automatic Ice Maker yang cukup 
dioperasikan dengan sekali tekan. Disempurnakan dengan Temperatur 
Alarm sebagai indikator ketika suhu terlalu tinggi atau sistem tak bekerja 
normal, Niveo RF 2565 menjadi jawaban praktis lemari pendingin 


RF 2565 


MODEN 


smart livir 


| BATAM CENTURY21 MEDITERANIA 


Dijual cpt tanah9.217m?,sangat 
strategis, pinggir jln aspal, Rp. 
175.000/m? Hub:06318.4444.290 


JK s0cor ) 


Dijual tanah Gunung Putri,luas 
6700m? SHM (masuk container) 
0813.8612.0009/021 6819 6338 


Dijual Tnh 2000m? SHM di Jl. 
Pahlawan Leuwimalang Cisarua 
-Bogor:08128944011 


Hotel mulai Rp99rb,AC,TV,Hot 
water,meating: 0251 8338899, 
8378658, 8901088, 8315769 


Indohouse melayani jual - beli - 
sewa kntrk Rmh Tnh Vila Ruko 
SinggProperty lain dg cpt Ktr 
JI.Cikuray 23 Ttp:0251-8314376 


JI Mrh Villa:100/250, View Bgs, 
Strtgs, 6KT, RT Luas,Grsi 2Mbl, 
Cisarua Bogor, 081315641692 


Jual Cpt Tmpt Peristirahatan di 
Cisarua cck utk Retret Ls Tnh 
3155m?,22Kt.Hub:08568888889 


( apanas 
Dijual cepat 2 unit Had “| Green 
Apple blok F50 dan FS1, hub : 


Ohn706050n8 / Gala Sebab 


Dijual Kavling di Komplek Tanah 
Kota Bunga 321m depan danau, 
LittloVenice hub.081319111222 


' DENPASAR 


outigue Condotel Seminyak, 
Pa dkt pantal, Shmm,terbatas 
ROI 168 #1811 956 327 


Ketewel 1View laut,lebar pantai 
100m, Lt:8350m, Surat SHM 
HandyHo08161958034/70005298 


JI puRwoREyo 


Jual/sewa gudang 9000m &ruko 
1500m jl Raya Kutoarjo Nego 
081227509999bs u/mcm?usaha 


Ji surasumi 


Cibadak Jual Tnh,Kebun Ternak 
Ikan Masih Aktif,Air Nalir,SHM: 
6500m,275Rb/m,0816913152 


Ji sumeoana 


Jl Lahan Produktif 1 Ha,SHM 
Cck U/Real  Estate,W.Kuliner 
Hotal Hub:081322345641 


JI surasava 


Dijual Ruko Surabaya Kedung 
doro, Lokasi BagussUsaha Se 
dang Berjalan TIp:08161898825 


Dijual tengah kota Surabaya Jl. 
Tambak Sari 3,5 ha. 1ljt/m. 
HGB. Hub: 082 3300 37778 


Jl Tunjungan Pusat kota 1800m 
Komersil Utk hotel, Gedung dil 
Call « 081574516073 “ 


PE Tasirmauava 
Dijl Tnh4Bgn Lt/Lb 554/114m?, 
SM strgs Ta In l,3jt/m? Kp 


in Malang No.9 Ds Cikunir 
abi Tebal (021)33800529 


erantara 
Hub : 0812 139 10000 


Inves di Kota Wates? (4 10km 
dr renc.bandara baru). Dptkn di 
Perum Giri Peni, sertfkt/ kav 
hrg 98,55jt. H:085228134519, 
089635645779,0811257640 


JI Rmhtgl 2LT#kos 3LT,LT1030m 
L8700m Jakal Km5 Karangwuni 
D19 YK 081514709000 


PEMBERITAHUAN 


PENGUMUMAN 


Berdasarkan akta tertanggal 
10 - 09 - 2012 No. 02. Di buat di 
hadapan Al MAYA COURTESSA, SH, 
MKn, Notaris di Balikpapan, telah 
di masukkan INBRENG activa dan 
pasiva CV, SUADIFHA RAYA ke : 
(PT. SUADIFHA RAYA BABUSSALAM. 
Kepada pihak - pihak yang 
keberatan atas INBRENG tersebut, 
dapat mengajukan — keberatan 
kepada Dep. Hukum dan Har RI di 
Jakarta, 

DIREKSI 


(PT. SUADIFHA RAYA BABUSSALAM 


'Antar/Jemput di airport LA,Info 
job USA, #1 480 6583161, 
sa.yusuf78fdyahoo.com 


S'pore Kost Pelajar/ Kmr Harian 
Orchard, Novena brsh&nyaman. 
165 98510888/ BBM: 2868e1b0 


Spore: Sewa Kmr Harian Bersih 
dkt MRT Somerset/BIS Orchard 
Dapur,Wifi,AcTv 081807070186 


Study sd/smp/sma/0/A loval 
diSingapura Rp161)t,sdh bs brikt 
mudah msk univ.top stih lulus 
081385000810/pin bb 31095596 


AI Secret,from Sulhadikinter 
net Sukses,Acra 1Hr Full,8kn 
skedar Motivasi Tp Training 
Bisnis Terbsr InternetkProperty 
Ginsi sampi Bs,Kursi slalu 
penuh, Ikuti Seminar Trlaris 
Ari Ful Sbtu 6okt dihtl,Puri 
jaya,byaHny75rb8GrtisBuku,CD, 
makih,tas&mkn,ph:99249100,08 
179859935, SMS:081311625501 


PELUANG USAHA 


Bisa Buka Travel Sistem online 
hanya 3 jt.cetak tiket lgs. Ph: 
021-86612596/97, 98500730 


Cari Distributor Daging sapi Lo 
kal dr Bali,u/ JABODETABEK & 
Bndg, hub: 081385704762 , 0878 
78512899,Indo Meata Utama 


Dicari Agen/distributor utk 
minuman liang teh/herbal tea 
Solifa, Hub:021-33833866 


Terjun HALO, HAHO, dan BASE 


SEPERTI olahraga pemeras adrenalin 
lainnya, terjun payung adalah olahraga yang 
cukup menghibur. Selain mengandalkan 
teknik, terjun payung butuh latihan khusus 
dan ketangguhan nyali dalam derajatnya 
yang paling tinggi. 

Walau berisiko, telah banyak rekor yang 
dipecahkan lewat olahraga ini. Pada 
perayaan HUT ke-60 Republik Indonesia 
misalnya, rekor baru diciptakan dengan 
membawa bendera raksasa di Yogyakarta. 

Ada tiga poin yang biasa diperhitungkan 
dalam terjun paying. Poin itu adalah 
ketepatan mendarat, kerja sama di udara, 
dan kerja sama antarkanopi. Setiap poin 
punya tingkat kesulitan tersendiri. Peralatan 
yang dibutuhkan dalam olahraga terjun 
payung banyak macamnya, seperti kanopi, 
harness dan container, payung cadangan, 
altimeter, goggles, jumpshoot, dan helm. 

Dalam dunia militer dikenal terjun HALO 
(high altitude low opening) dan HAHO (high 


altitude high opening) dengan peralatan 
terjun payung canggih, seperti masker 
oksigen dah kacamata infra merah. 
Penerjunan gaya ini dilakukan setinggi 
mungkin, sekitar 10 ribu feet. Kemudian, 
penerjun melayang dan membuka payung 
serendah mungkin. Gunanya, agar terlihat 
seperti burung yang melayang di udara 
dalam pantauan radar lawan. 

Para penerjun profesional juga punya 
cara unik dan sensasional. Cara itu dikenal 
dengan BASE, singkatan dari buildings 
(gedung), antennas (antena/menara), spans 
(jembatan), dan earth (bukit/tebing). Mereka 
terjun bukan dari pesawat, tetapi dari 
permukaan yang tinggi. 

Sejarah terjun payung tidak begitu jelas. 
Namun sejumlah catatan menuliskan, 
sekitar tahun 1617 Fausto Veranzio menjadi 
orang pertama yang melompat dari sebuah 
menara di Venesia, Italia. Ia mendarat 
dengan selamat sebab menggunakan 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


alat yang mirip payung. 

Untuk penerjunan dari benda terbang, 
pertama kali dilakukan pada tahun 1797 
oleh Andre Jacgues Garrnerin di Paris, 
Perancis, dari sebuah balon udara. Ada pula 
cerita tentang Leslie Irvin yang selamat 
berkat parasut dalam suatu kecelakaan di 
Inggris pada tahun 1919. la merasa 
berhutang budi pada perlengkapan itu. Sejak 
peristiwa itu, Irvin menghabiskan sisa 
hidupnya untuk mengembangkan dan 
menyempurnakan teknologi dan sistem 
parasut. 

Ada enam jenis terjun payung, yakni 
skysurfing, salto, salto tandem, terbang 
bebas, gaya terjun bebas, dan formasi 
kanopi, yang setiap jenisnya memiliki 
karakteristik tersendiri. Terjun payung 
menjadi olahraga internasional sekitar tahun 
1951. P4TYSI 


KOMPAS / KLASIKA / 
Jumat, 5 Oktober 2012 


4 


SI 


Galeri Event 


lounge. 


alam Kompas Lounge, 
pengunjung dapat 
menikmati suasana 
kafe dan disuguhkan 
kopi persembahan dari 
Kopi Bali yang semakin meleng- 
kapi suasana. Selama IIMS 2012 
berlangsung, tercatat lebih dari 
1.400 pengunjung mampir untuk 
yang menikmati caramel latte, car- 
amel cappuccino, butterscotch 
latte, dan cappuccino. Selain me- 
nyuguhkan kopi, Kompas juga 
menyajikan ragam aktivitas me- 
narik. Salah satunya adalah 
penampilan Stand Up Comedy 
dari Kompas TV. Para komik yang 
terdiri dari Radika Jamil, Gilang, 
dan Kemal Palevi menghadirkan 
tawa riuh rendah pengujung pada 
Sabtu, 22 Desember 2012. 

Bagi para pegiat foto, Arbain 
Rambey (pewarta foto Kompas) 
hadir untuk berbagi ilmu menge- 
nai fotografi bidang otomotif. 
Antusiasme pengunjung terlihat 
dengan ramainya Kompas Lounge 
pada 23 September 2012 
Setelah mendapatkan pembekal- 
an yang cukup, peserta ditantang 
untuk hunting foto dengan tema 
otomotif, aktivitas Kompas 
Lounge, dan human interest, 

Bagi para penggila otomotif, 
Kompas Lounge menghadirkan 


Suasana Kompas Lounge di IMS 2012, JIEXPO - Kemayoran, 


Semarak Kompas Lounge di IIMS 2012 


Event akbar otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) 2012 yang berla ngsung 
untuk kedua puluh kalinya telah usai digelar 20-30 September 2012 lalu di JIEXPO 
Kemayoran. Pada pameran yang mengusung tema “ Eco Mobility” ini para peserta pameran 
IIMS 2012 berlomba-lomba memberikan penawaran menarik bagi pengujung. Demikian pula 
dengan Harian Kompas, booth yang terletak di Pre Function Hall D mengusung konsep 


James Luhulima (wartawan 
Kompas) yang berbagi cerita me: 
ngenai buku terbarunya Sejarah 
Mobil dan Kisah Kehadiran Mobil di 
Negeri Ini. Dalam kesempatan 
tersebut, James Luhulima menu 
turkan bahwa membeli mobil di 
pameran bukanlah hal mudah 
karena begitu banyak penawaran 
menarik disertai pilihan beraneka 
tagam, Selain itu, Jame Luhulima 
memberikan tips dalam memilih 
kendaraan. 

Kompas Lounge semakin 
meriah dengan hadirnya band 
beraliran alternatif rock, Dzeek, 
dan band yang diproduseri oleh 
Abdee Negara "SLANK", The 
PainKillers. Membawakan lagu 
andalan, seperti “Teriak”, “Palsu”, 
dan “Gila”, The PainKillers 
mampu memanaskan suasana, 
Berbeda dengan The PainKillers, 
Dzeek justru tampil menghangat- 
kan nuansa kafe di Kompas 
Lounge, Dengan membawakan 
lagu “Oh Creep" dan “Somewhere- 
somewhere”, karakter vokal Iwan 
Bossman yang khas semakin 
memperkuat kehangatan Kompas 
Lounge, 

Pada hari terakhir IIMS 2012, 
Thomdean (cartoonist dan political 
illustrator) hadir bersama klub 
Bakage dari Universitas Mercu 


INFOTORIAL 


FOTO-FOTO: KOMPAS MUDA! JOEY VARIANT /AOSA 


Rio Haryanto (Pembalap GP2) berbagi cerita mengenai pengalaman di arena 
balap. 


Klinik Fotografi bersama Arbain Rambey. 


Buana dan TGP Comic Club dari 
Politeknik Negeri Jakarta berbagi 
tips menggambar khususnya ber- 
tema otomotif. Dalam mini work- 
Shop “Draw Your Dream Car" 
peserta diajarkan untuk meng: 
gambarkan kendaraan impian di 
masa depan, Menurut Thomdean, 
dalam menggambar kendaraan 
impian, ide tidak dibatasi dengan 
teknologi. Hal ini mengingatkan 
kita pada guote dari ilmuan terna- 
ma Albert Einstein “Imagination 
Has No Limit". Thomdean juga 
menambahkan bahwa semua 
berawal dari mimpi yang lahir : 
dari kondisi yang terjadi saat ini. 

Berbicara mengenai mimpi, 
Rio Haryanto juga hadir di 
Kompas Lounge. Menampilkan 
potongan-potongan video di arena 
balap, Rio Haryanto berbagi 
mimpinya menjadi pembalap F1 
kepada pengunjung Kompas 
Lounge. 

Kompas juga menghadirkan 
Augmented Reality dalam bentuk 
Kompas Challenge dan Virtual 
Photo Booth. Selain itu, pengun- 
jung bisa mendapatkan merchan- 
dise Kompas di Kompas Corner 
selama IIMS 2012 berlangsung, 


Peserta mini workshop “Draw Your Dream Car" menyimak penjelasan 


... 
eri Ini bersama 


ini Talkshow Sejarah Mobil dan Kisah Kehadiran Mobil di Nes dari Thomdean (cartoonist & Political Mlustrator), 


James Luhulima, 


UN — 


Penampilan Stand Up Comedy persembahan Kompas TV. 


DIRECT SELLING 
LEADERS 


Sebuah perusahaan MLM 
nutrisi raksasa dengan 
Bonus lebih dari & 6 raliar 

USD sedang memul 
Indonesia. Kami Ingin & 
pemimpin kunci untuk 
mendapatkan US$1,000, 
US$10,000 dan US$30,000 
sebulan dengan cepat. 
Hubungi kami di 
46012-2221189 
email : 
lifestyle1189@gmail.com 
untuk bertemu segera di 
Jakarta. 


Hi Usaha Bakery yang 
Berjalan, Jakarta 


ha ud: 0853 1313 1029 


Inves Forex!mdI Mi 300rb profit 
7/hr (Kontrak 100 Hari) SMS 
"Minat” HP: 0878 8556 3999 


Trading Forex Gold Professional 
Millennium Penata Futures hub: 
Agiem 49008055,081318922299 


KERJASAMA 


Ace 1, jam ada 350rb ace nsabh 
sik 02, bng 0,45/bin, tnp 
fee/survey, 29 p'hragan - Ax pd 
2011, free ipad, bb, laptop # 
ksmpatan dapat lunit inova, Isg 
cair sd 800M,jamin murah/200jt 
Platinum Finance, Jl.Blvd ry brt 
G65 Kp.Gd 0214581381-3 


AK 3/ 
15867819/21 bng 5,5iprthn.trin 
MbI Kr, Behalah BB,/Aoole/Mtr 


Ace! 


an bng 0,171, 


parah 0226826711 
Thdh temMidtr 


Ace 


Jam Ada Agt 
B, ipad2 & iphor 
tnp Survei & be 
tunai 300mlyr:mog: 

permata kata ( 
1266709 


Ace 1 jam Calr,Agunan BPKB, 
tanpa survey,bs byr Bunga saja. 
Maju Artha 7980299 - 7980393 
Jl.Raya Psr Minggu no.5 Jaksel 


'Ace Ijam cair,jmn BPKB Tnp sur 
vey,bs byr Bng saja.Tri Makmur 
Sejahtara Ph:6332006 / 2008 
JlHasyim Ashari 13-A Jakpus 


Acc Agunan BPKB 1 Jam Cair 
Bayar Bunga Aja 2,54 Hub: Oto 
Cash Rawamangun Ph.4712246- 
17868487 Bekasi 4712248 


Agunan BPKB Langsung Cair. 
Mudah, No Survey.Ph:7981911 - 
7991815 Maju Bersama Jaya Jl. 
Mampang Prapatan Raya no.82 


Dana Tunai prs cpt 1hr Cair.Pan 
ca Artha AM.Sangaji17:6303481 
82/83 jmn bpkb mbl/mtr aman 


Kredit Jmn rumah proses 2hari 
takeoverkredit tnp BI cheking 
PTR-jl.Sdm-kav45--0817863314 


KAMI MENGHARGAI 
WAKTU ANDA 


KOMPAS 


luntuk pemasangan iklan.telapon 462 21 2567 60001462 21 2567 6076: 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


an TM 
1. BAKU LRDUTINE 
TO. BUEST SERVICE AMEKT 


Pama 


Adm, Acc, Staff HRD, W/P, SMA. 
Jl.Peternakan 11/40 Kapuk Jkt 
11720 Ibu Ani51330730 viapos 


Artis dn pdtg br p/w dcr u/ 
sinetron/iklan/klip. 98143115 - 
081519651484 Isg shtg mgg ini 


BANK BPR BUTUH: 
A.lorg Supervisor,Min.D3,Pglm 
prbankn min.Zthn, cekatan/ulet 
B.Accountansi,Min.D3,Max.3th 
(POIN MIN APN —-———umamemoa. 
C.Mrktng Morg,SMU,pglm bank/ 
sales mindth, bnyk koneksi 
D.Satpam,min.SMU,min-165cm, 
Tegas/Cokatan,Punya Sertifikat 
Pelatihan: 

Krm ke PO BOX 1359 JKP 10013 


Bth 1)Grafic DesignCP/W)max 
28th,min SMK Designlterbuka 
utk fresh graddpt kri timbs 
operasikan software arts sprti 
PShop,AI,Corel.2)Operator(P), 
max28th Pglm diposisi yg sama 
min lth, mmpu operasi msn 
roland/cutting&0/door,mampu 
kri dan deadline yg ketat.BW CV 
dtg: Pluit Kencana Raya No.120 
Jakut,Rabu/Sabtu Jam 2-4 


Bth Lpromotion staff 2sls 
corporate.” d3-sl |” (12) 
b.ing/asing (2)smart & komnktF 
(d,2)pnmpin  mnrk (2desian 
grafis coreldraw & photoshop 
(Wpalm2th (1)2th tour& trvI& 
transprttion(2) gardi tour&trvel 
Imrn&cv kezhrd@garditour.net 


Bth Pengemudi Rental.23-47th 
kontr-bulanan,minSMA,SimA/B 
mes-klnk arts.Lgs tes:JI,Mamp 
ang Prap.Ry60 P:087780723365 


Bth Ltour oprtion & planner, 
2accountg, D3-51(1,2) b.ingg/ 
asing IsnGtisn CA) bs tata cr 
@prosdr rasorvsi hotel&ticketg 
(1), smart, infemtvokomnktf 
(1,2) teliti, tanggungiwbt1,2) 
penampiln mnrk, rapi&spn (1,2) 
pglm2th tour&travel(2,2) Gardi 
Tour&Travel — Imrn&cv — via 
email:hrd@garditour.net 


Bth 75 SPG gaji 16 jt/bin dan 
26 MD (Pria) gaji 144 jt/bln, 4 
kontrak per 3 bin produk HP 
sajabodetabokjam kerja 31,00 
s/d 19.00, Interviow Ji, MPR 3 
no 148 Cilandak Barat 
1744971 / 08128055: 


Bth cpt SMU/sdrj u/guru TK/PG 
kreatif-Rw.mgun 44617176,klen 
er98258582,KIpGding990461729 


Bth Guru? Wnt,U/TK,B.Ing#Ma 
tematika u/SD, SMP: 5647890 / 
087881393698 / 081315141996 


Bth Opr Data Entry,SMA/SMK, 
jujur, teliti, Bs Ketik Cepat, 
Intrvw Senin-Jumat, Tata Solusi 
-JI,Alaydrus No.73B Gajah Mada 
Jak-Pus, Tlp.6336050 


Bth Penterjemah Min.23Th, D3, 
menguasaiEnglish,mandarinz4jt 
sms nama,posisi 085283727575 


Btih segerar1.Aceounting,Wanita 
S1 Akuntansi,max 30thupglmn 
2.Asisten Ka.Produksiymax.35th 
palmn dipercetakan.Dtg Lsg ko 
JiKarya No.5 Kramat Jati 
Jaktim (dpn Komseko) 


Bth Sgr Cheft/Cook Khs Kue 
Pastry Fulltime P/W max 45th, 
Doms: Jabotabek # Kendaraan 
Sndri. kirim CV ke Jl.Matro 
Pondok Indah Plaza 2 Biok.B2/ 
A1 No20 Jakarta Selatan 12310 


Bth sgr kurir (P/W) min SMP/ 
SMA pny SIM C mau krj dan rin 
&Jir Imr Isg Jl Tb Angke No.67 


Bth Tk.Pola yg pglmn min.3th di 


02120361937 
(P-William) 


P/time jobs data entry 
B Pensiun/H.Wife wc Incmz 
$1200,sms 081288003520 


Bth:C1)Staff Support&follow up 
Penjualan.mhr kmptspglmn min 
2thumur 22-35th5(2) Marketing 
pglmn dibid Garment & memiliki 
motor ditempatkan di, Jl.Raya 
Prancis Dadap.Imrn di kirim 
email-budi231Gyahoo.com 


Business Advisor, Minimal D3, 
Komunikatif, Berwawasan,relasi 
Luas, Disiplin, Cekatan. Kerja 
Keras, diah.hrd@gmail.com 


Butuh cpt SMU/D3/S1 sbg guru 
PG/TK milui diklat sngkt : Bks . 
30271395, Jtwaringin.34271381 


homerRpojt-8it/data,IRT/ 
Posiun wlc 085215951058 


Bs Cepat Juru Ketik at 


Bth:LLPromotion Coordinator:2. 
Modern Market Supervisor:3 
Proyek Marketing Spv.Syrt:P/W 
min S1,Palm 2th dibdg(indoor& 
outdoor promosi,suply brng ke 
modern market,palm dim. pryk 
HtI, Depstor & Instnasi,dl).CV 
krm, ke : wehandra@gmail.com 
Ph:021-68603510 WIIIy Chandra 


Butuh sgr: kepala pajak & staff 
pajak, Adm & sekretaris. Kirim 
CV ke: Komp.pilar Mas 1D 
Kedoya Jakbar. Telp: 5830.0986 


Consultant BusinessMgr,Min S1 
Relasi Luas, Kerja Tim, Jiwa 
Pemimpin, Aktif&lnovatif. Kerja 
Keras, flora.hrdfdgmail.com 


CONTRACTOR SIPIL 
Bth cpt:Ir.Sipil,surveyor, drafter, 
Purchasing & Gudang. CV ka: 
hrd@arifindo.com/02193655660 


Cr bbrp IT bs Jaringan, 
bns, Station CCTV Jl,Biduri Bu 
lan Ry no.5 Jakpus, 68507890 


Cr drafter w/brg teknil,bisa 3D, 
T.5679527,F.5665865/ beta.cs19 
@gmail.com JakBar 


Cr legal office pengalaman 
beta.cs19@gmail.com t.5675020 
1.56965384 Gd Raharjo,JakBar 


Cr:brpglmn dibid.mrktg property 
n.dth, U/SIs Mrktg&sis Adm, 
Min 2th u/ Ss SPV, Max Usia 
40th,Krm Lmrn:Email riyani75G 
yahoo.co.id/PT.Cpn Orchad Walk 
Arcade No.A8 Bnr Bgr 


Time)Pensiun/H.wife wc 


D ATA Entry 25position,(P/F 
1nc$1300081280668306 


ATA Entry Ktr (Ms.Excel) 
D Time Wic IRT/Pensiun 
25-59 4 085717379739 
Data Entry,P/T,Pny Laptop,Inet 
Bs Krj Dr Rmh,IRT/Pensiunan/ 
Fresh Grad wlc,Krj Krs, Loyalitas 

richardnelson630Gymail.com 


Dcari supir pribadi, tahu 
iln,onglmn,domisili jkt brt.kirim 
CV ke eno102Gyahoo.com 


Der cpt SMU/sdrj sbg guru PG/ 
TK milui diklat sngkt :Lb.Bulus 
49494124, Kemang 78842588 


Der Ilsn SMU/D3/S1 sbg guru 
TK/PG syrt. kreatif: Cipete. 
36663173, Bintaro. 7360934 


Der Tiketing,SMIP/SMA max 25 
dom.JakBar/JakPus. Lmrn ke 
Mangga Besar Raya 85A, 11170 


Der:Adm(W),Sales(P).Min SMA 
Alamat:Komp Ruko Toho Pantai 
Indah Kapuk A/12.02155966669 


Dcr-Desian/Setting,kuasai cdr, 
ai,psd. Admin,Mrkta,Lok.Muara 
Karang,021.6679082/30395622 


Dibthkn 3 Teknisi AC pglm u/ 
toko Jakut, SMA/STM, punya 
SIM C motor, gaji 2.5Jt/bin « 
insentif. Hub: 021-68456285 


Dibthkn Sgr Tkg Roti & Kue dan 
Kurir,Palmn.Krm Lmrn: Tanjung 
Duren Barat IV No.36C Jak-Bar 


Dibthkn Sgr: GRO Wnt,max3Oth 
Berpglmn,dibdang Massago/spa 
Hub: 081316018671 


Dibutuhkan segera Guru Kimia 
SMA di Pluit hub: 08561018663, 
0818844969 


Dicari ADM & ACC & IT. Lamaran 
Kirimke:BPR Artadamas Jl,Daan 
Mogot Km.21 Perum Batu Ceper 
Permai Blok V No.13-14 Tgr. 


Dicari Kasir,Receptionis,Waiter 
.Barman,Cook/Helper u/di Jkt. 
Limrn ka PO BOX 2185Jkt 10021 


Dicari L/P Pembuat website & 
mengerti HML,kode HTML,umur 
Bebas, Hub: 087880852721 


Dicari Receptionist, Operator 
Talepon,21-24th,lulus D3.Lmrn 
ka PO BOX 1159/JKB 11011 


Dicari Stylist,Bag Manicure & 
KasirYg Pglm.Hub:Lisa Donna 
Salon,JI.Mangga Raya No.22A-B 
Kepa Duri, JakBar. 5665603/05 


Dicr bny Guru Mandarin, Hub: 
JI.Moa No. 52,Tel.Gong Jkt Utr: 
91049527/ 28, 08129123512 


Dicr: Teknik Elektro/Msn, S1 P, 
Bisa Bc Diagram List & Gmbar 
Teknik, Max35Th, Dom Tgr/Jak- 
Bar, Syrt: Jir, Smangat Tgai & 
Bersedia Lembur, Via Email Ke: 
PT,BIG,RECRUIT gmail.com 


Drafter Interior,Finance,Logistik 
Adm Comp&Fin: Dom.Cileungsi. 
PT.Surya Mandiri Sarana. Lmm 
Ikp: POBOX 2033 JKP 10020 


Drafter priakuasaiAutocad pglm 
bid.Facade glass,SST&Metal dtg 
Isg meruyallir30 jkbar:68155234 


REELANCE Input Doc, 
Foam 
40877 8308 0972753 


HR Mgr,Min S1, Pglm Min 2Th, 
Kepemimpinan, Mngerti System 
Tenaga Kerja,komunikatif,tegas 
Dspln. nindy. latifaGyahoo.com 


checking Docz3jt/data,IRT/ 


L ANGSUNG Krj Freelance, 
pensiun Wwlc 087861849455 


Office Boy,Max.27th,tggl Jaksel 
SMU,Rajin,Mtr-Sim C,Dtg Lsg& 


91 
Bw Cu:Hr Ini,Jmt 5/10,Pk1.13-16 
wijayagrandctr,B6-7,wjy2,kbyBr 


Pabrik Kertas bth Manager HRD: 
& GA (Pria,LIsn S1,Ditmptkan 
Serang,Pglm min 3th dibdgnya) 
& Kepala Gudang (Pria,LIsn S1, 
Ditmptkan diSerang)& Asistent 
Marketing (Wnt,min SMU,Pglm 
min 2th,Aktif Mandarin,Belum 
Menikah,ditmptkan di Jkt).Srt 
Limrn: PO BOX 5002 JKTF 11050 


Rp.3it/Week,Ms.Off&Excel 


Pr: Time Data Entry, 
D3/S1 “ 0816 1707 3996 


Penjahit pakaian/Pembuat Pola 
& gunting pakaian pglmn u/Bin 
taro,gaji 1-3jt.087777928900 


Promotion Manager,Minimal S1 
pglm,komunikatfsaktif&Inovatif 
Menarik, Kepemimpinan, Tegas. 
(Su9AndLGrocketmail.com) 


Urgent !! Travel Agent butuh 


Tickating Staff Junior/Senior 
Tour Staff, Accounting Staff & 
Marketing Staff, Lisn SMK PAR 
MA/SMEA, bs. bhs ingg 
Jl, Cideng Barat 28 Jakpus 
Jemailsinfogmataritraval.com 


Tng Patisserie pglmn u/ kantin 
sklh intl, snn-imt 5.30-14,30, 
pria, 08176015922, 5305714 


Jl aomexeuancan 


AAcek Staff & Adm Mrktglpglm), 
dom Jkt Brtillsn D3/SI,mahir 
Windows(ExceD,max- 30th.Lmr 
krm ke:Jl.Lontar Raya No.338 
Ta.Duren Utara Jkt Brt atau 
email bktarenvile@yahoo.com 
t1p:021-56965210 max 2 mggu 


Acounting,wnt,minD3,pglm min 
2th.Lmrn.Yamaha Music Rukan 
Exclusive G21 - 22 PIK - Jakut 


Kay Gta SMA ejaBaai 
M.office max25th,dom Jkbar CV 
email: jayahutamaGyahoo.com 


Bth Adm u/tmpt kursus bhs CV 
Lkp krm ke Ruko Tmn Palem Les 
tari C5/32 Cengkareng Jakbar 


Bth Adm Umum(Min.22Th,Min. 
D3,komunikatif,BsM.Office)3it 
sms nama,posisi 082110312188 


Bth sgr acct & adm,pglm 2th 
pasif 'mdrin,cv ke ruko MTP 
B1/77 Cengk - jakbar. ph 
54350190 cwannkfayahoo.coiv 


Bth. Adm, wnt, max 28th,min 
SMU, komputer. — PT.BPS 
email:bps. cs1Gyahoo.com, Tlp. 
02162202518 


Bth:1)SPV Ace,Min D3,Akutan- 
Si, Mngrti Jurnal, 2)ADM Kntr, 
Min SMA, Hub: 0816183267 / 
Email CV: hrd need@yahoo.com 


Bthaceountingwntmax25thSMK 
/D3,MutiaraTamanPalemblokB3 
No.33 Cengkareng.Ph:54355960 


Cari Staff keuangan ut IFSFX 
Financial Investment. Dapat 
berbahasa inggris dgn baik. CV: 
infogifsfx.com (021)29391259 


Der Wnt u/Pembukuan Garment 
min SMA,usia 18-27th,Tinggi 
min 165cm,Berat Badan.Ideal, 
Hub: 081316230750 / 6900175 


Dari staff Accountng,wnt,max. 
30th,llusan D3,pglmn Ath,hrp 
krm resumekfoto & no.tip via 
email indahiy@gmail.com 


Dibthkan Aceounting,prla max 
35 th,llsn PTN jrsn Akuntansi 
palmn Sth di Kontraktor/Pro 
pertywalk interview Tgl.08-10 
Okt'12 di TPP Group,Jl.Yado | 
No.6/7 Radio Dalam Jaksel 


CriKep Acc/Pglmn/Bs Accurate/ 
65301635 Perkntorn Sunter Per 
mai bik A/2sbrg carefour sunter 


Dicari Tng Administrasi,Wanita, 
Max.23Th Menguasai Mesin Tik 
& Komputer (Ms, Office & 
Internet),Cekatan, Komunikatif 
Dan Customer, Fresh Graduated 
(Tdk Sdng Kuliah)Kem Lmrn Via 
Pos Ke:HRD. PT.Ciwangi Berlian 
Motor),Jl. Cideng Barat No.65, 
JakPus (Up.Linda / Amell) 


Dicr: Adm Pmbelian, Adm HRD, 
(W), Max30Th, Kuasai Excell, 
Pglm 1Th, Dom Jakbar-Jakut 
Pmnt Hub:33768388,33118520 


Financial Consultant,minimalD3 
Pglm Dibidangnya, Komunikati 

Percaya Diri, Tegas, 
hrdwiwi68Ggmallcom 


Perusahaan Alat Teknik butuh: 
Admin&SpvAcct (W)Lamaran 
Lkp via pos JLPJayakarta 46 
Blok A No.7. Jkt Pusat 10730 


Staf Akuntansi,wnt,max.25th, 
min.smea,b3 diutmkan, mahir 
comp, Ime krm:Jl.P-Jaya- karta 
blok B no 18 JKT-10730 


Bth cpt: 2org(W) SPG min.SMU, 
18-25Th, single,mork, bs kompt 
CV: MFS Golf, Jl.Kertanegara 72 
Keb.baru Jak-Sel,7:021-7250057 


Bth Sgr Marketing Wnt, pglmn 
Bdg Dana Tunai,Max 25th Min 
SMU,Pghasilan 'besar,pnmpilan 
rapih, menarik Hub:021- 9291 
2250 - 0812 8662 555 


REST IN PEACE 


FI Telah meninggal dunia dengan tenang pada Hari Rabu, 
M4 Tanggal 3 Oktober 2012, Pukul 17.55 WIB di RS Mitra 
Keluarga Kelapa Gading. 
Suami, Papa, Papa Mertua, Akung, Saudara kami yang 


tercinta : 


SETIJADI WONGSA 


Dalam Usia 73 Tahun 


"| Jenazah disemayamkan di Holy Fun. 
3) (Atma Jaya), Lantai 1, Ruang G & H, Jl. Pluit Raya 


No, 2, Jakarta Utara. 


Dan akan dikebumikan pada hari 
7 Oktober 2012. Berangkat dari Rumah Duka 
Pukul 10.00 WIB ke Pemakaman Pondok Rangon. 
Kami Yang Mengasihi : 
Istri :Supina Lihandra (t) 


Anak: 
1. Budi Wongsa (t) 
2. Bakti Wongsa 

3. Iskandar Wongsa 
4. Sujanto Wongsa 

5.Sofian Wongsa 


Cucu: 

1. Krisnanda Setiawati 

2. Ruben Fernando 

3. Nathasya Alexandra 

4. Samuel Wongsa 

5. Moses Wongsa 

6. Jocelyn Heidy Wongsa 
Beserta Segenap Family 


inggu Tanggal 


2 Sherly Natalia 
3. Fari Janti 

4. Yayan Khoe 

5. Riana Praynasurya 


48 


KOMPAS / KLASIKA / 
Jumat, 5 Oktober 2012 


Cg PERNIK ELEKTRONIK 


DOK CROSS MOBILEPHONE 


cIoT 


GSM 4 GSM 4 TV # GAME 
«TV Analog Free 

« Fast Access JAVA 

« E-Buddy Chatting Group 

« 13 Megapixel Camera 

» ZE" ONGA LCD Touchscreen 


“ MP3 / MP4 / 3GP / FM Radio, Sound / Video | 


# USB / GPRS / MMS / WAP: 
? Modem, 


GSM 4 GSM « BLUETOOTH « TV 
TV Analog Free 

Buddy Ch 

“13 Megapixel Camera 


PERNIK ELEKTRONIK | Ponsel 


Webcam / Bluetooth A20P 
Iculator, 


ting, Browsing & Social 


DISADARI maupun tidak, perkembangan telekomunikasi 
memengaruhi proses kehidupan manusia. Tak hanya 
membuka jalur komunikasi hingga ke segala penjuru, 
tetapi juga memudahkan akses informasi berjalan dan 
menjadikan aktivitas harian lebih praktis. Selain itu, 
produktivitas kerja turut terdongkrak. 

Itu sebabnya, ponsel kini telah menjadi perangkat wajib 
bagi setiap orang, apa pun jenis profesi dan pekerjaannya. 
Pengguna ponsel kini memang amat variatif, mulai dari 
mereka yang duduk di jajaran eksekutif hingga rakyat 
kebanyakan. Isu yang berkembang pun tak lagi sekadar 
menghadirkan inovasi, tetapi juga menyediakan perangkat 
komunikasi yang telah mengadopsi teknologi terkini yang 


D3cC 


GSM « GSM « TV 
« Phonebook 500, SMS 200 
« TV Analog Ekstra Jernih 


Menjangkau Seluruh Penjuru 


tetap bersahabat dengan kantong demi menjangkau selu- 
ruh lapisan masyarakat. 

Hal inilah yang dilakukan oleh CROSS Mobilephone 
lewat CROSS D3C dan CROSS D6X yang memiliki teknologi 
terbaik di kelasnya dengan desain candy bar dan layar sen- 
tuh yang responsif. Dilengkapi dengan televisi analog, pon- 
sel ini juga memiliki fitur kamera dan kualitas gambar yang 
lebih jernih serta tajam. 

Gaya stylish Anda pun bisa kian terdongkrak dengan 
CROSS F3 dan CROSS F7 yang menampilkan desain flip 
dalam balutan warna cerah. CROSS F3 juga memiliki layar 
sentuh, sementara CROSS F7 dilengkapi keypad digital 
Untuk kepraktisan berkomunikasi. 


F3 


GSM « GSM 4 Camera 4 

«13 Megapixel Camera 

« LA" ONGA LCD 240x320 Pivels Touchscreen 
» MP3 / MP4 / 3GP / FM Radio 

» Sound / Video Recording 

# USB / GPRS / MMS / WAP 

« Modem 

» Webcam / Bluetooth A2OP 

« Black List Number, Flight Mode 

« Hip Mode, Alarm, E-Book 

« Compatibie Battery (BL-5C) & Charger 


1 


Lain halnya dengan tipe CROSS G1OT- yang hadir 
untuk merangkul para gamer. Ponsel ini telah dilengkapi 
tombol game yang memberi kenyamanan lebih saat ber- 
main. Jika Anda menginginkan “asisten pribadi", CROSS 
PDII bisa menjadi pilihan. Bersama dengannyalah Anda 
bisa dengan mudah mengatur jadwal rapat, mengecek 
e-mall atau membaca perkembangan bisnis di berbagai 
situs lewat layar sentuh selebar 2,8 inci. 

Keberagaman desain dan kelengkapan fitur yang ter- 
dapat di dalam ponsel tak lain ditujukan untuk memenuhi 
setiap kebutuhan individu. Jadi, alih-alih terpengaruh tren 
dan sekadar "gaya", tak ada salahnya memilah dengan jeli 
tipe yang tepat untuk Anda. (ADT) 


1 - Compact Technology 


DUAL GSM « DUAL KEYPAD NUMBER 
» Dual Keypad Number 
» Phonebook 500, SMS 200 
« E-Buddy Chatting, Browsing & Social Network 
amera 
LCD 2401320 Pivets 
|. MP3/MP4/ 3GP /FM Radio 
Video Recording 
GPRS / MMS / WAP 
Modem / Bluetooth A20P / Webcam 
« Blacklist Number, Flight Mode 
« Alarm, Calendar, Calculator, Ebook 
« Karakter SMS Ekstra Panjang 
| Gompatible Battery 8P-SM & Charger 


PON O 


GSM « GSM « TV 
» TV Analog Free 
« 13 Megapixel Carnera 


« 24" ONGA LCD 240x320 Pixels Touchscreen 
» MP3 / MP4 / 3GP / FM Radio, Sound / Video Retording 
« Big & Loud Speaker, Music Amplifier 
« USB / GPRS / MMS / WAP / Modem / Bluetooth A2DP / Webcam 
« Filght Mode, Torch Light, Phonebook 500. SMS 200 
« Alarm, Calculator, Calendar, Flashlight 
Karakter SMS Ekstra Panjang 
 Compatible Battery BL-5C, Charger & USB 


« E-Buddy Chatting, Browsing & Social Network 
13 Megapixel Camera Ekstra Jernih 

« 2A" IPS LCD Ekstra Jernih 

« MP3 / MP4 / 3GP / FM RADIO, Sound / Video Recording 

« USB / GPRS / MMS / WAP / Modem / Bluetooth A2DP / Webca 

« Big Torch Light, Fllght Mode, Alarm, Calendar, Cakulator, Ebook 

« Karakter SMS Ekstra Panjang 


« Compatible Battery BL-5) (1250 mAh), Charger & Handstree 3.5 


“28” ONGA LCD 240x320 Pivels Towihsci 
» MP3 / MP4 / 3GP / FM Radio 

» Sound / Video Recording 

» USB / GPRS / MMS / WAP 

« Modem / Webcam / Bluetooth A2DP 

« Alarm, Calculator, Ebook 


www.crossmobilephone.com 


Banjarmasin «Si 
a Multimedia 


9 Raya Cente 
380827703: . 1 159 nda Cal 7 DATA 

Makassar: » 

« SMC (OLI 


7930: Malang: » 


» Widya Ponsel 0853-55 Pontianak: - 
Purwakarta: « Baru ar (0264/9100 
R. Bitung « Tega Pendekar M0S01280157? Samarinda - 
Serang: » Sip Selular 


« Happy Cell (0361 


tindo Comm (0: 
« Starcell (O21MAK 
Kendari 


Recurate membantu Anda MANAGE pembukuannya." 


““G 


L 


8383 « Mutiara Cell (0363)21836 « Tunjur 


Bengkulu 
Grebort « 23119132449, Denpasar: « 
Jakarta 
Prisma B nsel (021754381010 
), Jambi: « 
Ketapang: 


Pur 

@ Menyusun budget dengan RAB: 

'« Me-manage pembelian material proyek. 

' Me-manago pembayaran DP, titipan, 
dan pembayaran tormin proyak 

' Laporan laba rugi per proyak 
Menghasilkan grafik $ Curve. 


Export / Import proyek dengan 
Microsoft Project 0 


ACCURATE Deluxe Edition 


« Lim Cell (04: 0: Mataranx « Iget (03701632916 


Sukabumnl: « Central Ce 


54220943: Singkawang: 


JAKARTA (021) Kota: 63055781-82 | Glodok: 62300015 / 25 | Kuningan: $7930601-09 | 
Sudirman: 25639814 / 58 | Grogol: 5691727-28 | Cengkareng: 54392729 | Kemayoran: 
CPSISIKW 70517108 Kelapa Gading: 32223751-52 | Bekasi: 88668117 135 | Gramedia Central Park 
wwwcpasl.com SURABAYA (091) Pusat: 5450552 | Timur: 5012006 
MEDAN (061) Sun Plaza: 4501581-82 | Palladium: 4519012 / 22 


SHuTreRsrockK 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


« Graha Insan Surya (0618 


. ellular (0 Pada 
: ) 


Palembang. «Rich Famous (0 


xy Phone 0813 
y 


Pangkalan Bum 
ori Accesso 


ng: 


Surabaya: - Wahyu 
«gu Har ( 
Manado £ 119) 


8 Tarakan: » 
Ih 10265313435 « Sina 


4 Tj. Balai Karimun: « C-Mobi 
« Hoky Cell 0819-49409338: Yogyakarta: « Vistel (0274)55 


Sungai Liat « 
Planet Phe 


10000: Tj. Pandan 


LOWONGAN 
JI marrerwa & sates 


Bth Sales wanita,pengalaman 
Pnmplan Mnarik Usia Max 28th, 
PUAJM BOS: 021-27236333 ““ 


Bth Salesman & Sales Counter 
Min.SMA / Sdrjt, Max27Thn, 
Pnampin menarik." Komunikatif, 
Pny Motor U/Salesman,Brsdia 
Kri TeamESesuai Target, Jnjang 
Karir.Tunj Ksehatan,Gaji Pokok, 
Insentif & Bonus. Lmrn Kirim 
Via Pos Ke-HRD.PT.Ciwangi 
Berlian Motor, Jl.Cideng Barat 
No.65, JakPus(Up.Linda/ Amel) 


Bth Sgr Marktg Property P/W 
D3-Pglmn-Jujur.kem CV-admin@ 
rbproperty.co.id/02179199567 


KARIER | Stres 


Bth 'sgr salesman motor/bria 
20-35th, punya motor sendiri 
085811180882/ 089601376359 


Bth:1.Salesj2.Sales Kanvas:3, 
Telemarketing:4.Sales Proyek. 
Syrt:P/W min SMA/sdrit,Pglm 
minath dibdg elektrik,komunika 
tifvrajingulet.Walk in Intv mulai 
Jam 10.00 Puri Deltamas blok 
1-21 Jl.Bandengan Sltn 43 Jakut 


Bth:Sales Supervisor P/W min 
D3/Sdrit,Palm 3th dbdg elektrik 
komunikati:ralin&ulet,bkrj dgn 
target, berjiwa leadership&mam 
pu membwhi team.Lmr Isg Intv 
mulai pk:10.00 Puri Deltamas blk 
1-21 Jl.Bandengan Sit 98 Jakut 


Der Mrkt Exctv, D3/S1, Domisili 
Jakut / Jakbar, Kirim CV « Foto 
Ke :christ.lokaphala@gmail.com 


Dibthkan byk SPG sepatnya utk 
produk rokok,tinggi min 164cm, 
proporsional, Good looking, Hub: 
021-99007401 


Dibthkan sgra:PT.Karya Idaman 


Bersama dicari Sales Promotior 


Manager Marketing, Minimal S1 
Relasi Luas, Berwawasan,Aktif, 
Komunikatif, Cekatan, Palm Di- 
utamakan, hrd.billyGgmail.com 


Marketing Agent” Property 
Pria/Wanita, Kemang/Pd.Indah: 


'Boy,Manager toko,SPV | Wawancara Budi 08 17716767 
toko di bidang fashion, usia 
maks,30th MinSMA, — Bs | Marketing Interior furniture 
Komptr, Pnalmn cust.Service | kontraktor, max 35thn, palan 
min.lth.Utk Boutiaue tas ku kirhm 


& Gaun Pengantin. Ktm Lmrr 
Dontni 


Pondok 
Blok!!1B. Jl.Matro 
lah. Pondok Indah 


In ke Duta Harapar 
-1IA, Jakut 19960 


Marketing Manager, Min 30Th, 


021.75921049 S1, Pglm Min 2Th, Aktif, Kerja 
tim,komunikatifrelasigjaringan 
Dibthkn Marketing & umum min | Luas, ahmadhrd9gmail.com 


SLTAdiutmkn yg palmn siap 
bk “krssjirdspln,brta jwb CV 
krm ke Jl.Palem Ry C,14-16,RK 
Malabar hub.55656895 


Sales Alat? Listrik,Motor Sdri 
KompPergudangan Pantai Indah 
Dadap-Dadap.085 788 111 938 


Senior mrkting D3/S1,dom BSD 
diberikan Training,Penghasilan 
30Jt/bin Hub: 08176681252/08 
18991904,Intrv Sabtu/Minggu 


Telemarketing, D3, Max 35Th, 
omp4,Intrnt, Income, 021-36 
0896 / bimahrdayahoo 


Jek proursi 


Bth Tehnik sipil, pria, single, 
max.3oth, Ilsn PTN (ITBAITS,UI, 
UGM) menguasai autocad, corel 
draw, photoshop, 3D, palmn 2th, 
di kontraktor/property landed 
house,lbh disukai palm highrise 

tif diorganisasi 


min 500, walk in interview tgl. 
08-10 Oct'12 di TPP Group, 
JlYado | No,G/7, Radio Dalam 
Jak-Sel 


Bth Deputi S1,Pengalaman Bdg, 
Fabrikasi,Min.5Th,Bisa Estimasi 
& Acad. 0818.06111159(Dopok) 


Interior Dsign, bs autocad 
3Dmax sketchup, mandiri, kem 
lemaran dan hasil desian ke 
Duta Harapan Indah — Blok 
JIN, Jakut 14460. 


JI sekReraris 


Dbthkan sgra Skrtaris&Acc wnt 
min.D3, menguasai bdgnya, aktf 
bhs.Inggris, dom Jakut Imrn&cv 
ke estilogiantGyahoo.co.id 


Sekretaris Direktur, Minimal D3 
Sekretaris,Pglmn,Menarik,Teliti 
Cekatan, Komunikatif,Loyalitas, 
Terampil.hrd,stevenGgmail.com 


Gaji Rendah Picu Stres pada Karyawan 


PADAT pekerjaan di kantor membuat 
karyawan mengalami stres. Everest 
College's 2012 tentang Work Stress Survey 
yang dilakukan Harris Interactive, 
perusahaan layanan survei untuk bisnis 
dan karier, mengungkapkan, hampir 73 
persen pekerja di AS stres saat bekerja. 

Menurut survei tersebut, setidaknya 
ada satu atau lebih masalah yang membuat 
seseorang mengalami stres saat bekerja. 
Sebanyak Il persen dari pekerja yang 
mengikuti survei ini mengatakan, gaji yang 
kecil menjadi masalah utama mereka. 
Problem keuangan ini ternyata dianggap 
berakibat lebih serius bagi perempuan. 
Sekitar 14 persen perempuan berpendapat 
gaji yang kecil ini memengaruhi kehidupan 
pribadi mereka. 

Selain gaji rendah, pemicu stres 
karyawan datang dari adanya rekan kerja 


yang menjengkelkan, perjalanan ke kantor 
yang melelahkan, beban kerja yang tinggi, 
dan bekerja di perusahaan yang tidak 
sesuai dengan keinginan. Pemicu lain di 
antaranya ketidakseimbangnya kerja dan 
kehidupan sosial, kurang kesempatan 
berkembang, dan atasan yang 
menjengkelkan. 

Penyelenggara survei mengatakan, para 
karyawan merasa amat prihatin terhadap 
situasi pekerjaan mereka dibandingkan 
kondisi ekonomi dan tingkat pengangguran 
yang masih tinggi. Di samping itu, faktor 
usia akan memengaruhi tingkat stres 
karyawan. Semakin tua seseorang, tingkat 
stres karena pekerjaan akan semakin 
berkurang. 

Banyaknya faktor penyebab stres dalam 
pekerjaan ternyata menimbulkan hasil lain 
yang cukup menarik. Everest College's 


menerangkan, rasa takut akan kehilangan 
pekerjaan ternyata menurun signifikan 
dibandingkan dengan survei tahun 
sebelumnya. Tahun lalu, terungkap 
persentase takut dipecat sebagai faktor 
Utama penyebab stres turun menjadi 4 
persen dari 9 persen. 

Jika perusahaan tidak segera mengubah 
atmosfer tempat kerja atau membiarkan 
karyawannya didera stres, bukan tidak 
mungkin perusahaan akan mengalami 
kerugian. Stres dapat menurunkan 
semangat bekerja dan merongrong 
profesionalisme seorang karyawan. Meski 
jumlah pencari kerja cukup banyak, 
perusahaan juga tak mudah menemukan 
karyawan yang sesuai dengan bidang dan 
target bisnisnya. (“/TYSJ 


